TERJEMAH HADITS 
SHAHIH MUSLIM 
VI 


\ 



FACHRUDDIN HS. 


. " 


Cetakan pertama - 1982 


TERJEMAH HADITS 
SHAHIH MUSLIM 
VI 


'" 


Scanned book (sbook) ini hanya untuk pelestarian buku 
dari kemusnahan. DILARANG MENGKOMERSILKAN 
atau hidup ancla mengalami ketidakbahagiaan 
clan ketidakberuntungan 
BBSC 


Penerbit N.V. Bulan Bintang - Jakarta 1982 
Anggota lKAPI 
Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip da- 
lam bentuk apapun bila tidak ada izin tertulis dari Penerbit 
82075 01015 K 
xooo 


PENERBIT g)
"' JAXARTA 
Krarnat KwitalWl/8 Telp. 342883-346247 



Scan Dlenggunakan Epson Perfection VlO (scanner Epson 
karena kOll1petebel Linux) yang dikendalikan XSane. 
Beberapa hasil scan diedit dengan Gimp 2.6.x (gimp.org). 
File djvu dibuat dengan Lizardtech Djvu Solo 3.1 (djvu.org) 
Non-CoD1D1erciai Dlelalui Wine EDlulator (winehq.org). 
Scanning, Editing, dan konversi pada openSUSE 11.0 
Scan 200 dpi dan color. Setting djvuSolo menggunakan 
200 dpi, kOll1pl.'esi cover: photo, kOll1pl.'esi isi: scanned 


DAFTAR ISI 


BAHAGIAN KE LIMA PULUH DUA 
TOBAT 


No. 


JUDUL 


Hadits HalamaD 
Nomor 


1 sId 3 
4 sId 5 
6 sId 8 


1. Allah sangat menyukai tobat hambaNya . . . 
2. Kasih sayang Tuhan melebihi marahNya . . . . . 
3. Tuhan mengadakan seratus kasih sayang . . . . . 
4. Kasih sayang Tuhan melebihi sayang Ibu ke- 
pada anaknya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5. Tidak boleh putus asa untuk masuk surga . . . . 
6. Diampuni karena takut kepada Tuhan ...... 
7. Tuhan tetap bersedia untuk menerima tobat -. 
8. Tuhan suka menerima ma'af . . . . . . . . . . . . . 
9. Perbuatan baik menghapuskan kesalahan . . . . . 
10. Diterima tobatnya karena telah membulatkan 
hati untuk meninggalkan dosa . . . . . . . . . . . . 
11. Mengakui kesalahan dan diampuni . . . . . . . . . 
12. Nabi memohon ampun seratus kali dalam se. 
hari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20 
13. Tobatlah sebelum matahari terbit di tempat 
terbenamnya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


9 
10 
11 
12 
13 
14 sId 16 


17 
18 sId 19 


21 


BAHAGIAN KE LIMA PULUH TIGA 
KA "AB BIN MALIK DITERIMA TOBATNY A 
KA' AB BIN MALIK DAN DUA ORANG KAW ANNY A 
DITERIMA KEMBALI 
14. Kelalaian Ka'ab bin Malik dalam melengkapkan 
persiapan untuk berangkat _ . . . . . . . . . . . .. 22 


17 
19 
19 


21 
21 
22 
23 
23 
23 


26 
27 


29 


30 


31 


5 



15. Rasulullah berangkat menuju Tabuk. . . . . . .. 22 
16 Rasulullah bertanya tentang Ka 'ab . . . . . . . .. 22 
17. Ka 'ab merasa cemas dan sedih . . . . . . . . . . " 22 
18. Ka'ab menjawab menurut yang sebenamya, 
beda dari kaum munaf1k ............... 22 
19. Ka'ab dianjurkan berkata bohong ......... 22 
20. Ka'ab dan dua orang kawannya dipencilkan . .. 22 
21. Surat dari Raja GHASSAN . . . . . . . . . . . . .. 22 
22. Perintah supaya Ka'ab berpisah dari isteriny
 .. 22 
23. Isteri Hilal bin Umayya datang menemui Ra- 
sulullah .. ........................ 22 
24. Maka datanglah berita gembira ........... 22 
25. Ka'ab menemui Rasulullah . . . . . . . . . . . . .. 22 
26. Ka'ab menawarkan seluruh harta kekayaaIUlya. 22 
27. Ka'ab dan dua orang kawannya diterima tobat- 
nya ............................. 22 
28. Selamat karena benar perkataannya . . . . . . .. 22 


BAHAGIAN KE LIMA PULUH EMPAT 
ZIKIR 


29. Menyendiri untuk mengingat Allah ........ 
30. Mcnyukai atau tidak suka bertemu dengan 
Allah ................. . . . . . . . . . . . . 
31. Allah menyebtit siapa yang menyebutNya . . . . 
32. Majelis zikir dilindungi sayap Malaikat ...... 
33. Zikir menyebabkan ampunan dosa . . . . . . . . . 
34. Zikir diwaktu pagi dan petang . . . . . . . . . . . . 
35. Pahala zikir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
36. Ringan dibaca dan berat timbangan pahalanya . 
37. Zikir yang lebih disukai oleh Nabi . . . . . . . . . 
38. Zikirseiringdengando'a ............... 
39. Seribu perbuatan baik setiap hari . . . . . . . . . . 
40. Membaca dan mempelajari Qur-an di Mesjid . . . 
41. Berkumpul untuk menyebut dan mengingati 
Allah .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
42. Tidak perlu zikir dengan suara keras . . . . . . . . 


23 


24 
25 
16 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 


35 
36 sid 37 


6 


40 
40 
41 


41 
42 
43 
43 
44 


44 
45 
45 
46 


46 
47 


48 


48 
49 
50 
51 
52 
52 
53 
53 
53 
54 
55 


56 
56 


43. 
44. 
45. 
46. 
47. 


Tiga kalimah yang berat timbangan pahalanya. 38 
Lebih baik dari memperoleh seorang Khadam 39 
Dib aca ketika mengalami kesusahan . . . . . . .. 40 
Ucapan yang lebih disukai Allah .......... 41 
Ingatilah Tuhan sewaktu demi sewaktu . . . . .. 42 


B
HAGIAN KE LIMA PULUH LIMA 
DO' A 


48. 
49. 
50. 


Mendo 'a hendaklah dengan kesungguhan hati . . 
Jangan mendo'akan supaya cepat mati .' . . . . . 
Do'akanlah supaya memperoleh kebaikan di du- 
ma dan di akhirat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Do'a yang mengumpulkan duma akhirat . . . . . 
Mohon memperoleh ampunan dosa ........ 
Do'a supaya terhindar dari bermacam siksaan 
dan bahaya .................... . . . . 
Do'a supaya selamat dari bahaya di tempat 
yang disinggahi ..................... 
Supaya terhindar dari bahaya di sengat kala . . . 
Bermacam-macam do 'a sebelum tidur . . . . . . . 
Berlindung dari bahaya karena yang telah di- 
perbuat atau belum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Berlindung supaya terpelihara dari menempuh 
jalan. sesat .. ...................... 
Do'a setelah bangun di akhir malam . . . . . . . . 
Memohon ampunan dosa ..... . . . . . . . . . . 
Berbagai permin taan kepada Tuhan ... . . . . . 
Memohon kepada Tuhan supaya terrundar dari 
beberapa keadaan yang tidak baik ......... 
Mendo'a ketika mendengar ayam berkokok . . . 
Men do 'akan saudara yang jauh ........... 
J angan merasa do 'a terlalu lambat dikabulkan 
Mohon terhindar dari kehilangan nikmat dan 
kesehatan ......................... 
Mohon perbaikan keagamaan, ked uniaan dan 
akhirat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


51. 
52. 
53. 


54. 


55. 
56. 
57. 


58. 


59. 
60. 
61. 
62. 


63. 
64. 
65. 
66. 


67. 


43 
44 sid 45 


46 sid 47 
48 
49 


50 sid 52 


53 
54 
55 sid 60 


61 


62 
63 
64 
65 


66 sid 67 
68 
69 
70 sid 71 


72 


73 


57 
58 
58 
59 
59 


62 
62 


63 
64 
65 


65 


67 
67 
68 


71 


72 
72 
73 
73 


74 
75 
75 
76 


76 


77 


7 



BAHAGIAN KE LIMA PULUH ENAM 
MEMPERCAYAI QADAR 


68. Menemui nasibnya ................... 
69. Kehidupan sese orang dituliskan semasa dalam 
rahim . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . 
70. Bekerjalah dan jangan menyerah kepada nasib 
71. Qadar itu terbukti dari perbuatan seseorang . . . 
72. Perdebatan Adam dan Musa . . . . . . . . . . .'. . 
73. Hati manusia dalam kuasa Tuhan . . . . . . . . . . 
74. Selamanya menurut qadar (ukuran tertentu) .. 
75. Dianggap zina kalau sampai kepada persetu- 
buhan . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
76. Pengaruh pendidikan kedua fuu Bapa . . . . . . . 
77. Kalau meninggal sebelum baligh. . ..... .. . . 
78. Anak yang dibunuh Khadir (Khidir) . . . . . . . . 
79. Allah menciptakan penghuni surga dan neraka . 
80. Setiap sesuatu terjadi menurut waktunya .... 
81. Jangan suka mengucapkan "Kalau . . . . ." ... 


BAHAGIAN KE LIMA PULUH TUJUH 
PERJALANAN MENCARI ILMU 


82. Memberi janji kepada orang yang berhutang. .. 91 
83. Memberikan makanan dan pakaian kepada ham- 
ba sahaya serupa dengan yang di makan dan di 
pakai se ndiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 91 
84. Menjaga kebersihan Mesjid . . . . . . . . . . . . .. 91 
85. Jangan mengutuk binatang . . . . . . . . . . . . .. 91 
86. Makmum berdiri di kanan atau di belakang 
Imam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 91 
87. Hanya sebutir korma sehari ............. 91 
88. Dua pohon kayu bertaut dan kemudian berpi- 
sah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 91 
89. Meringankan siksaan kubur. .. . ... ... ...... 91 
90. Air memancar dari anak jari Nabi . . . . . . . . .. 91 
91. Memperoleh ikan besar di pinggir laut . . . . . .. 91 


8 


74 


75 
76 
77 
78 
79 
80 sid 81 


82 
83 
84 sid 85 
86 sid 87 
88 
89 
90 


78 


BAHAGIAN KE LIMA PULUH DELAPAN 
HURAH DARI MEKKAH KE MADINAH 
92. Nabi berjalan semalam suntuk dan sampai te- 
ngah had . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 92 
93. Melepaskan dahaga dengan susu kambing .... 92 
94. Dikejar Suraqah dari belakang . . . . . . . . . . .. 92 
BAHAGIAN KE LIMA PULUH SEMBILAN 
ZAMAN KEMELUT 


79 
80 
81 
82 
82 
83 


93 

4 
95 
96 sid 98 
99 


95. Orang yang suka bennusuhan dibenci Allah . . . 
96. Menempuhjalan kaum Yahudi dan Nasrani . . . 
97. Sederhanalah dalam berkata dan berbuat . . . . 
 
98. Masa kehancuran .................... 
99. Masa kekalutan ..................... 
100. Pemimpin bodoh, sesat jalan dan menyesatkan 
orang banyak . . . . . . . . ! . . . . . . . . . . . . . . 
BAHAGIAN KE ENAM PULUH 
KAUM MUNAFIK 
101. Kesombongan dan kebohongan kaum muna- 
fIk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
102. Nabi menyembahyangkan Abdullah bin Ubay- 
ya, kemudian datang teguran Tuhan . . . . . . . . 
103. Kaum munaf1k mundur ketika menghadapi pe- 
perangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
104. Ingin dipuji dengan sesuatu yang tidak diper- 
buatnya .......................... 
105. Kematian seorang munafIk . . . . . . . . . . . . . . 


104 
105 


84 
84 
84 
85 
86 
87 
87 


100 


101 


102 


89 


103 


97 
97 
98 


BAHAGIAN KE ENAM PULUH SATU 
'AISY AH DI FITNAH 
106. 'AISY All keluar undiannya untuk pergi ... .. 106 
107. 'AISY AH terlambat karena mencari kalungnya . 106 
108. 'AISY AH tertidur nyenyak . . . . . . . . . . . . .. 106 
109. Bisik desus tentang 'AISY AH disebarkan oleh 
kaum munafik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 106 
110. ' AISY AH baru tahu sesudah agak sembuh dari 
penyakitnya ....................... 106 


99 
100 


100 
101 
101 
102 


104 
106 
106 


108 
108 
109 
109 
110 


110 


112 


115 


116 


116 
117 


118 
126 · 
127 


127 


128 


9 



111. Menemui ibu bapa untuk mencari kepastian . .. 106 
112. Nabi meminta pertimbangan 'Ali dan Usman .. 106 
113. Keterangan gadis Barirah ...... .'. . . . . . " 106 
114. Timbul perten tangan antara suku Aus dan Khaz- 
raj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 106 
115. - 'AISY AH tiada berhenti menangis .. . . . . . .. 106 
116. Rasulullah SAW. menanyai 'AISY AH . , . . . .. 106 
117. Jaw ab 'AISY AH . . . . . . . . . . . . . : . . . . . .. 106 
118. Wahyu turun menyatakan 'AISY AH tiada ber- 
salah ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 106 
119. Bunyi ayat ........................ 106 
120. ABU BAKAR berjanji tidak akan memberi 
Mitstah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 106 
121. ABU BAKAR kembali membantu Mistah .... 106 
122. Nabi bertanya kepada Zainab ............ 106 


BAHAGIAN KE ENAM PULUH DUA 
NASEHAT YANG BERHARGA 


123. Jadilah pet ani yang dermawan . . . . . . . . . . . . 
124. Beramal hendaklah kareni! Allah .......... 
125. J angan beramal hendak mencari nama ...... 
126. Berhati-hatilah dalam mengucapkan suatu per- 
kataan ........................... 
127. Jangan hanya palldai menganjurkan, sedang kita 
sendiri tiada memperbuatnya ............ 
128. Celakalah orang yang membanggakan dirinya 
berbuat jahat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
129. Hendaklah memuji Allah sesudah bersin ..... 
130. Kalau menguap jangan dilepaskan saja ...... 
131. Asal kejadian malaikat,jin dan manusia ..... 
132. Bani Israil d an tikus .................. 
133. Pengalaman pahit jangan berulang ....... . . 
134. Syukur karena beroleh nikmat dan sabar ketlka 
ditimp'a bahaya ..................... 
135. Pujian itu bisa membahayakan ........... 
136. Yang lebi1i tua uinumya didahulukan . . . . . . . 
137 . Yang membuat hadis palsu . . . . . . . . . . . . . . 


10 


107 
108 
109 


110 


111 


112 
113 
114 sId 116 
117 
118 
119 


120 
121 
122 
123 


128 
129 
129 


138. Banyak juga sya'ir yang mengandung pelajaran . 
139. Ada sya'ir yang merusakkan budi . . . . . . . . . . 
140. Berha-hatilah terhadap dunia dan kaum perern- 
puan ............................ 


129 
130 
130 
131 


BAHAGIAN KE ENAM PULUH TIGA 
MUHAMMAD RASULULLAH 


132 
132 


141. Turunan orang baik-baik ............... 
142. Suatu n1ukj izat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
143. Pemimp
 dan orang pertama .... . . . . . . . . 
144. Air keluar darijari ................... 
145. Sedikit makanan yang tidak habis dimakan ber- 
sarna -sarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
146. Berani dan lapang hati . . . . . . . . . . . . . . . . . 
147. Tiga golongan yang sampai kepadanya ajaran 
Nabi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
148. Perumpamaan orang yang rnenerima dan meno- 
lak aj aran Islam ..................... 
149. Muhammad Nabi terakhir . . . . . . . . . . . . . . . 
150. Ummat yang memperoleh rahmat dan yang di- 
binasakan ......... . . . . . . . . . . . . . . . . 
151. Bantuan kekuatan perang . . . . . . . . . . . . . . . 
152. Selalu bertindak dengan cepat dan tepat ..... 
153. Setiap tahun membacakan Qur-an kepada 
J ibril ............................ 
154. Pemberian itu mendekatkan hati . . . . . . . . . . 
155. Bersedih hati, tapi tidak mengucapkan perkata- 
an yang dilarang Tuhan . . . . . . . . . . . . . . . . 
156. Orang yang penyayang disayangi . . . . . . . . . . 
157. Lebih pemalu dari gadis pingitan .. . . . . . . . . 
158. Menjadi orang baik karena elok budinya . . . . . 
159. Kasihan kepada kaum wanita yang mengendarai 
onta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
160. Meladeni kaum wanita dengan baik ........ 
161. Memilih yang lebih mudah, asal jangan dosa . . . 
162. Tiada pernah memukul, kecuali dalam perang 
163. Penyayang kepada kanak-kanak . . . . . . . . . . . 


133 
134 
134 


135 
136 
136 


137 


137 


138 
138 
139 
140 
140 
140 


141 
141 
142 
142 


124 sId 125 
126 


127 sId 129 


130 
131 
132 
133 sId 135 


136 
137 


138 


139 sId 140 
141 


142 
143 
144 


145 
146 sId 147 


148 
149 sId 150 
151 
1
2 


153 sId 154 
155 
156 
157 
158 


142 
143 


143 


145 
145 
146 
146 


147 
148 


149 


150 
151 


151 
152 
152 


153 
154 


155 
156 
157 
157 


157 
158 
15S 
159 
159 


11 



164. Harum dan lembut ................... 
165. Warna kulitnya putih berseri . . . . . . . . . . . . . 
166. Bau keringatnya harum ................ 
167. Memancar keringatnya ketika turun wahyu . . . 
168. Cara menerima wahyu . . . . . . . . . . . . . . . . . 
169. Menguraikan dan membelah rambut . . . . . . . . 
170. Bentuk badannya sedang, bahunya lebar dan 
rambutnya terurai sampai ke telinga . . . . . . . . 
171. Elok dan tampan .................... 
172. Rambutnya fiada keriting dan tiada kejur .... 
173. Rambutnya terurai sampai ke telinga .... . . . 
174. Putih matanya agak kemerahan . . . . . . . . . . : 
175. Manis bentuk mukanya .. . . . . . . . . . . . . . . 
176. Belum pernah mencelup rambutnya . . . . . . . . 
177. Beberapa helai saja yang putih . . . . . . . . . . . . 
178. Cap Kenabian ada dekat bahunya ......... 
179. Diutus menjadi Rasul ketika berumur empat 
pol uh tahun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
180. Umur Nabi, Abu Bakar dan Umar sarna. . . . . . 
181. Beberapa nama Nabi Muhammad . . . . . . . . . . 
182. Mengusahakan keringanan dalam mengeIjakan 
sesuatu urusan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
183. Mematuhi putusan Nabi menjadi bukti ke- 
imanan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
184. Pertanyaan yang memberatkan ........... 
185. Kalau yang datang dari Allah wajib diterima .. 
186. PendaJ?at N abi sendiri, boleh diterima atau 
tidak ............................ 
187. Kamu lebih tahu ten tang urusan duniamu . . . . 
188. Jangan menyesal kemudian . . . . . . . . . .': . . . 


BAHAGIAN KE ENAM PULUH EMPAT 
KISSAH BEBERAPA ORANG RASUL 


189. Muhammad dan Isa sangat dekat ..... . . . .. 190 
190. Nabi-nabiitu sarna pokok ajarannya . . . .. . .. 191 
191. Isa dan Maryam tidak ditusuk syeitan ketika 
lahir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 192 
192. Syeitan mengganggu anak yang baru lahir .. .. 193 


12 


159 
160 
161 
162 
163 
164 


165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 sId 173 
174 sId 175 


176 
177 sId 179 
180 sId 181 


182 


183 sId 184 
185 
186 


187 
188 
189 


BAHAGIAN KE ENAM PULUH LIMA 
KEUTAMAAN EMPAT ORANG KHALIFAH RASULULLAH 
1. ABU BAKAR 
206 · 
212. Abu Bakar hijrah bersama Nabi . . . . . . . . . . . 
213. Abu Bakar cepat mengerti tujuan yang tersirat 
dalam sabda Nabi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 207 
214. Abu Bakar saiah seorang yang dicintai Nabi . .. 208 
215. Abu Bakar menjadi orang kedua .......... 209 
216. Ibadat Abu Bakar cukup lengkap . . . . . . . . .. 210 


160 
160 
161 
161 
162 
162 


193. Isa dengan seorang pencuri . . . . . . . . . . . . . . - 
194. Makhluk yang lebih baik ............... 
195. Ibrahim berkhitan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
196. Ibrahim, Luthdan Yusuf .. . ... . .. ..... . 
197. Ibrahim pada 1ahirnya berdusfa, tetapi pada 
hakikatnya menguji pendengarannya ....... 
198. Sarah terhindar dad sentuhan tangan jahat ... 
199. Musa tiada berpenyakit sebagai yang ditu- 
duhkan kepadanya .... . . . . . . . . . . . . . . . 
200. Musa dan "Malakul Maut ............... 
201. J angan meninggikan seorang Nabi sampai me- 
rendahkan Nabi yang lain . . . . . . . . . . . . . . . 
202. Orang pilihan masa Jahiliyah, menjadi orang 
pilihan dalam masa Islam, kalau mereka me- 
ngerti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
203. Nabi Zakaria seorang tukang kayu .. . . . . . . . 
204. Musa diperintahkan menemui Khadir (Khi- 
dir) 
................... ...... .... 
205. Ikan keluar dari kantong dan jatuh ke laut ... 
206. Keduanya setelah jauh meliwati tempat yang 
dituju, kembali mengikuti jejaknya ........ 
207. Musa bertemu dengan Khidir dan minta supaya 
dibolehkan mengikutinya . . . . . . . . . . . . . . . 
208. Khidir melobangi dinding perahu . . . . . . . . . . . . 
209. Khidir membunuh seorang anak muda ...... 
210. Khidir membetulkan dinding rumah usang yang 
hampir ro boh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
211. Musa kurang sabar ................... 


163 
163 
163 
164 
164 
164 
164 
165 
166 


167 
167 
178 


169 


170 
171 
172 


172 
173 
174 


175 
176 


176 
176 


194 
195 
196 
197 


198 
198 


199 
200 


201 


203 
204 


205 
205 


205 


205 
205 
205 


205 
205 


176 
177 
177 
177 


178 
179 


180 
181 


182 


184 
184 


185 
188 


188 


189 
189 
190 


190 
190 


192 


193 
193 
194 
194 


13 



2. 'VMAR BIN KHATTAB 


217. Umar orang yang ketiga . . . . . . . . . . . . . . . . 
218. Keagarnaan Vmar cukup baik ............ 
219. Umar dalam dan luas ilmunya . . . . . . . . . . . . 
220. Vmar seorang kuat yang bekerJa keras ...... 
221. Istana kepunyaan Umar dalam surga . . . . . . . . 
222. Vmar orang yang bersikap keras dan ditakuti 
syei tan .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ',' 
223. Umar salah seorang penerima Illiam . . . . . . . . 


3. USMANBIN AFFAN 


224. Usman seorang yang sangat pemalu ........ 
225. Vsman mas'uk surga dengan mengalami cobaan . 


4. ALl BIN ABV THALIB 


226. Ali diumpamakan sebagai Harun bagi Musa ... 224 
227. Tiga keistimewaan Ali . . . . . . . . . . . . . . . .. 225 
228. Ali pemegang panji-panji perang dan mempero- 
leh kemenangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 226 
229. Nabi memperingatkan supaya berperang me- 
nurut Kitab Allah dan memelihara keluarga 
beliau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 227 


BAHAGIAN KE ENAM PULUH ENAM 
PARASAHABATTERKEMUKA 


230. Sa'ad bin Abi Waqqas ................. 
231. lubair ........................... 
232. Abu 'Ubaidah bin Jarrah ............... 
233. Hasan (cucu Nabi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
234. Hasan dan Husein . . . . . . . ..' . . . . . . . . . . . 
235. laid bin Haritsah (anak angkat Nabi) . . . . . . . 
236. Vsamah bin laid .................... 
237. Abdullah bin Ja'far. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
238. Vmmu Sulaim dan Abu Thalhah . . . . . . . . . . 


14 


211 
212 
213 
214 sId 215 
216 sId 217 


218 
219 sId 220 


221 sId 222 
223 


228 sId 229 
230 sId 231 
232 sId 233 
234 sId 235 
236 sId 237 
238 
239 
240 sId 242 
243 


195 
196 
197 
197 
198 


239. Bilal . . '.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
240. Abdullah bin Mas'ud ., . . . . . . . . . . . . . . . . 
241. Ubayya bin Ka'ab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
242. .Sa'ad bin Mu'az . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
243. Abu Dujanah . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . 
244. Abdullah(bapakJabir) ................ 
245. Julaibib- ........................ 
246. Jarir bin Abdullah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
247. J arir bin Abdullah Al Bajili . . . . . . . . . . . . . . 
248. Ibnu Abbas .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
249. Ibnu Vmar ........................ 
250. Anas bin Malik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
251. Abdullah Qin Salam .................. 
252. Hasan bin Stabit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
253. Abu Hurairah dan Ibunya . . . . . : . . . . . . . . . 
254. Hatib bin Balta'ah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
255. Orang yang beIjanji setia kepada Nabi di bawah 
pohon kayu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
256. Abu Musa Asy'ari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
257. Ab u Sufyan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
258. Penompang perahu dari Habsyah . . . . . . . . . . 
259. Kaum Anshar dan anak cucunya .......... 
260. Perkampungan kaum Anshar . . . . . . . . . . . . . 
261. Abu Ubaidah dan Abu Thalhah . . . . . . . . . . . 
262. Mengikatkan persaudaraan Quraisy dan Anshar 
263. Nabi dan sahabat ... ................ 
264. Vwais Qarni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


199 
200 


201 
201 


204 
204 


206 


207 


209 
210 
211 
212 
213 
213 
214 
214 
215 


BAHAGIAN KE ENAM PULUH TUJUH 
WANITA--:WANITA TERBAIK 


265. Khadijah dan Maryam ... . . . . . . . . . . . . . . 
266. Maryam, Asiah dan ' Aisyah ............. 
267. Khadijah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
268. ' Aisyah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
269. Fatimah .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
270. Ummu Salamah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
271. J ainab ........................... 


244 
245 sId 247 
248 sId 249 
250 sId 252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 sId 260 
261 sId 262 
263 sId 264 
265 
266 sId 267 
268 


269 
270 sId 271 
272 
273 
274 sId 276 
277 sId 278 
279 
280 
281 sId 284 
285 sId 286 


287 
288 
289 sId 294 
295 sId 303 
304 sId 306 
307 
308 


218 
219 
220 
221 
222 
222 
223 
224 
224 
225 
225 
227 
228 
230 
231 
234 


237 
237 
239 
240 
243 
244 
245 
246 
246 
248 


250 
250 
251 
253" 
259 
262 
263 


15 



272. Ummu Aiman ...................... 309 
273. Ummu Swaim ...................... 310s/d 313 
BAHAGIAN KE ENAM PULUH DELAPAN 
BANGSA DAN SUKU BANGSA 
274. ChUar dan Aslam . . . . . . . . 
275. Bani Uhyan, Ri'lan dan Zakwa
. . . . . . . . . . . 
276. Kaum Anshar, Muzainah, Juhaina.h., Ghiia
 


 
Asyja' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
277. THA WI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
278. Suku Daus . . . . . . . . . . . . . . 
......................... 
279. MESIR . . . . . 
280 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. UMAN. ......................... 
281. Parsi. . . . . . . . 
282. Kata Pen utup . . 
 
 
 
 : 
 : 
 : 
 
 . .. . . . . . . . 
.......... 


Scanned book (sbook) iDi hanya untuk pelestarian buku 
dari kemusnahan. DILARANG MENGKOMERSILKAN 
atau bidup anda mengaIami ketidakbahaJlaan 
dan ketidakberuntungan 
BBSC 


16 


263 
264 


'314 266 
315 266 
316 sId 317 266 
318 267 
319 sId 320 267 
321 268 
322 269 
323 sId 324 269 
271 


BAHAGIAN KE LIMAPULUH DUA 
T 0 BAT 1) 


ALLAH SANCAT MENYUKAI TOBAT HMdBANYA 
5
t i

 
IJ


\
-..1
J
 
;.


 - , 
o ,/ ./0/ )/ 
/. \ )

 
 \ /. .J{J( / '" ./ ) //{
 , / J ___ ./ 

. 


*"f.:>..f;r;/ 
,


v>


u

c.s.

 

(
d\
::
(,' "G\ /,,
=// o
\.
\$.. J.;. .t'"JLi 

//_ 
 . 

 )o
UAJ / 
 ;.,,- 
U\ 
j/
\ :. '/a(/':\\;('t" ij\



\/:.r1\ :JCC :// 
/ _!;- . 
 .. 
J.:J 
 . ..... _ 
 . 
 .:;... _ 
. 
U-OJ 
/ " .//J 
. ---IJJ
 \ 
... 


1. Dari Abu Hurairah l.a. katanya: 
"Rasulullah SA W. bersabda: Allah 
za Wajalia berfirman (hadis 
Qudsi): "Aku menurut persangkaan hambaKu terhadap Aku. Dan Aku 
bersama dengan dia di tempat mana dia mengingati Aku. .. Demi Allah! 
Sesungguhnya Allah lebih gembira menerima tobat hamboNya diban- 
dingkan dengan (kegembiraan) seseorang kamu yang menemui kendara- 
aruzya yang hiIang di suatu gunm tandus. Siapa yang mendekatkan di- 
rinya kepadaKu (dengan amaI) sejengkal, Aku mendekatkan diri kepa- 
danya (dengan memberikan balasan) sehasta. Siapa yang mendekat- 


1). Tobat artinya kembali. Menurut agama, kembali kepada jalan yang benar dan per- 
buatan baik, sesudah melakukan .penyelewengan dan kesalahan. Tobat itu ialah 
dengan meninggalkan dosa, menyesali kesalahan yang telah lalu dan membulatkan. 
kemauan akan tetap berbuat baik dan tidak akan mengulangi kesalahan di masa 
datang. Kalau kesalahan itu bersangkutan dengan manusia. hendaklah diselesai- 
kan seeara wajar. 


17 



kan dirinya kepadaKu sehasta, Aku mendekatkan diri kepadanya se- 
depa. Apabila dia datang kepadaKu berjalan kak
 Aku datang kepada- 
nya berlan " 
.. / ,/1/ \P/()"/!" \ )
/ 
 
 "'1..J//,\
i\
 
 \ (1/ 
/ 

 
 
 

 
 
 4).\\u 
(,J(;c.J\t 
 J-s.'-Y - \( 
//_ 
 r.r / 
 "" h 
;, ) (/1 1{

 (.u.....
 ./i,..... · 't )/:. 'N\ 
/L...A
.. .....!)

/_


J



 

 J
j \ )

/::'/ 
 :..../..... .-::;/. 
 '::' '\-:>\
OJ \ /
/ 
( .Q.,
\
.. 
:..uJJa "..' 
 lt\w

 
/\
 .1/"\//< /< (. ,)/,1/.I

\; 0. -'..
//.1 /. \7/1\ ) ;./,
 


:.;
J'
y (S'>',\> M


\


!-cr->\u 
.I .J ,/y/.I) \
 
 / 
 (.J/! / ,

 "C" ,( 
o)
, ,/ 


Jo
v _:J /
o
J 

.. i ..J \lI.,j


\...,..I 
/ / . :\ \ / , 
" Jl '''' 0 ' t
 \ .. /0/ 
 P/
 
 --:/ , .I
 r:" ).1 \ /
 / 
o \. 
 
. - .. 

..L;:, 4).\\.t.6w ..
 
.. ......
:J.J /...... "":!Jt 

 "". ...... ......,-........ .
 
2. Dan Abdullah ro8. katanya: 
"Rasulullah SA Jv. bersabda: "Sesungguhnya Allah lebih gembira me11£- 
rima tobat hambaNya yang beriman, dibandingkan (kegembiraan) s
 
seorang yang berada dibumi yang tandus dan berbahaya. Dia bersama 
kendaraannya, di atas kent!araan itu makanan dan minumannya, lalu 
dia tertidur dan kemudian bangun, (dilihatnya) kendaraannya telah 
Ian Lalu dicarinya sampai dia merasa haus. Kemudian itu dia berkata 
(dalam hatinya): "Baiklah saya kembali ke tempat saya yang dahulu, 
lalu saya tidur sampai saya meninggal dunia. Maka diletakkannya k
 
palanya di atas lengannya untuk menemui kematian. Kemudian dia ter- 
bangun, sedang di dekatnya kendaraannya (yang lari) tadi telah berada 
di dekatnya dan di atas kendaraan masih ada perbekalan, makanannya 
dan minumannya. Allah lebih gembira menerima tobat hambaNya yang 
beriman dibandingkan dengan orang tadi terhadap kendaraannya dan 
perbekalannya. " 


3. Dan Abu Ayyub AI Anshari r.a. katanya: 
"Rasulullah SA W. bersabda: "Kalau seandainya kamu tiada mempu- 
nyai dosa yang akan diampuni Allah, niscaya Allah akan mendatang- 
kan suatu kaum yang mempunyai dosa yang akan diampuni oleh 
Allah " 


KASIH SAY ANG TUHAN MELEBIHI MARAHNY A 

 '/ / '/ \ .I
 \ 

'/1t 
 
 \ 
".I/ ",\,:::
\::,././../) ' \ ,/ 
.. .... 
 - · 
 
 J 
u\JiJU 
 &
 us- - t. 
. "" 
 ..v- ,.. 
-< 
 

 .. /0/"': \ .

t\ 
.
 J 
/ 
 
8j 
- 
 ..""" 
Jc.JJ.
v=-' cjJ' 0 »" ""y .......-;/ 
4. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: 
"Rasulullah SA W. bersabda: "Setelah AYah menciptakan makhluk, di- 
tuliskanNya dalam Kitab yang disisiNya di atas :4r
 (Singgasana), 
isinya: "Sesungguhnya kasih sayangKu mengalahkan (melebihi) marah- 
Ku. " 


.
/......
//
/)
 \ /tr.:' 
 l \ J 1 °.l//t\ C J /.\;/./e/) /I \ 
/ 


..J;r <0) tJ
\... 
 UJ-'.JtJ It 
 
",....'i i.Y - 6 
/./. ......0/ 
,

 

 


s. Dan Abu Hurairah r.a. katanya: 
"Rasulullah SA W. bersabda: ':411ah :4zza Wajalla berfirman (hadis 
Qudsi): "Kasih sayangKu mendahului (mengalahkan) marahKu." 



p




jIiJIi 


 '\0ii
;Z; - \' 
r -'
 \/). !...., 
 /. t
 0":; A ,N/I'
)
 1/-'. !/y o.t
.
 
.. 


J'
 .f

'40
r-
\


Y
r- 


TUHAN MENGADAKAN SERATUS KASIH SAY ANG 
"'
\ 
':t \ )
 \ 
 
 
 \ )t".J / /tt!" /tr.:' 
/O/) /\0 \ 
 / 

 
 
 4)j. 
 c..J,J--'.J u \t (.)\1 

c.:! us- - 1. 
7 

 /;e.J O
,..: /('
' / /. 0."""-""".010//: /C \
 
 -' 

l,\

.J)\
j.J1

o
 
 'e
 
\
-i/o/\
/. \/...!.
/. \ l
t \ /
':4""" 
"<I

 \ .I/.-/;
 

 \ -:'\t'.. < 





b.
W 
.".

 \

tr:" 


 
.J. /. .J... "/, "" / 
 / 
'J. - ,_ \ · \ .\ -' 
.
U .-- 
- - "" - 


19 


18 



6. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: 
"R
sulullah SA W. bersabda: "Allah mengadakan kasih sayang seratus 
boglan, lalu ditahanNya disisiNya sembi/an puluh sembi/an bogian dan 
diturunkanNya ke bumi hanya satu bogian. Disebahkan yang satu bogi- 
an itu, makhluk berkasih sayang sesamanya, Sehingga binatang meng- 
angkat kakinya dari anaknya menjoga supaya anaknya "ftu jangan di- 
injaknya. 


7. 


/Y."/ /'h
. / '/. , 
u
'\
 
\.. 
 '!! \ 
 
 r' 'J / (h
/,r.:/../'/.J /. , :/ 
lr 
:J /' / /w/ '..- . 
 

 u
 <J" 


 ,;,; - \) 
rf(Z(-::
 (
i( .y/i( ..
(: h<.""
"" (;.;./ \f. 

 ..t:y


/
.:J

-'
 
O
l'
 ,.- 
\ 
_ 

 J'.,,(
.h\/
1/ /\
 .J:. ./{,.J. 
CJ 
 
 /
.,,/(:/ 
 / 
./


 .)JJlP'
'y L..
.......J :JU

 
t 
. / - 
 
"/ 
 \ /'/J/(/ 
 "J/,/;"/fI//fI '../ 
. 
 
aJo,)
 
 
 :""- -.-I. 
...... ..../,
 . "" ::.,":}: VV..
 
Dari Abu Hurairah r.a. kataJ:lya: 
"Rasulullah SA W. bersahda: "Sesungguhnya Allah mempunyai seratus 
kasih saya
? Diturunka"!'lya hanya satu kasih sayang, untuk hubung- 
an a
tara JUl dan manuSla, binatang dan serangga. Maka dengan yang 
satu ltulah mereka berkasih sayang dan dengan itu binatang liar sayang 
kepada anaknya. Sembi/an puluh sembi/an kasih sayang diberikan ke- 
mudian oleh Allah, dengan ftu Allah akan melimpahkan kasih sayang- 
Nya kepada hambaNya!!.i hari kiamat." 


8. 



 /,/ /'/ /A/ / ' :L ' 
.. · '
r. . .,. \
 \ 
_L '" \ .Jt '''?/ /A\
 -1r
 ({/\. / ,/ 
p;

 U/r-- 4.U 
..J-lJ\.t{J\tU

 -" 

t" V 
.,,}],/
(:./

\/, .. /./
J-/'//../, / '
f'/ /\/4f 


!; 
 '-'

.J,",k>.e

.,)'
J.,
J.,
\ 
/;. fI/(\/r/
t/ i


t(t, .J. 
. <..\/--;
/"/ ,<:,'.. 
,///
 

!:J

J
 O.)J,,:y l 
/W r;:
c#Jl\


 
.
\ o. , (/\/ (of ..... \"" ;j r'./ :'t(I:'\;, .::. /\ 
 
:t1''''I (. 
;/ /

\J....t........... 
u :>J,
 .

 
Dari Salman r.3. katanya: 
"Rasulullah SA W. bersabda:"Sesungguhnya Allah di hari menciptakan 


20 


langit dan bumi telah mengadakan seratus kasih sayang. Setiap satu 
kasih sayang itu memenuhi apa yang antara langit dan bumi. Maka dia- 
dakanNya di bumi hanya satu kasih sayang. Dengan yang satu itu, ibu 
merasa sayang kepada anaknya, binatang liar dan burung-burung, ber- 
kasih sayang satu sarna lain. Setelah di hari kiamat dicukupkanNya 
ka
ih sayang ini (sampai seratus). .. 


9. 


KASIH SAY ANG TUHAN MELEBIHI SAY ANG IBU 
KEPADAANAKNYA 

\/O\(\{ ,,/ 
 1 
,o.J//f'
/
/t\
 \'f(! \ 
//..)I1/ 
oj-A\ 

 
,-r 
\u
..)
r
 u" 
\J::6' 9:
US-- - \ 
r
.. \"/ 1 o
:...:r-:' /-
//' .
' \ 
 0 /// /./ ;::J L / 

..... bG
\
" IJ' u
 ';\ ..... v tI' \.. 
/ ..
 . . 
... ..:J 
.. 
 
/ .I: 0 .,..:;..' ?' 
\ //1 :;... / (\ /f\-:, \ .) /,,///6 
 l "\ ".J/r
'" //.J. .// (t / 

J.l...:tl,Jo>o
 

.J»'\.- ,/
\
..)wJ


 . 
L 
 r' ".J/ 't'
.( 
 /

 
y, \ /(J "';" / / 
 \ /.(f 
 ,
, .. 
,_,/
 
OlA'.Ao.. I)U lPJ

)P:J] 
w\
 

l/ .' 
 t:.u;/ (J ..)
/ 
. · -'
 

 

 ./"r\
\ 
Dari Umar bin Khattab r.a. katanya: 
"Dibawa kepada Rasubillah SA W. beberapa orang tawanan, kebetulan 
seorang perempuan di antara orang-orang tawanan itu menginginkan. 
apabUa dia memperoleh seorang kanak-kanak di antara orang-orang 
tawanan itu, diambUnya dan dipeluknya, lalu disusukannya. Berkena- 
an dengan itu, Rasulullah SA Jv. mengatakan kepada kami: "Adakah 
kamu mengira (berpendapat), bahwa perempuan ini mau melemparkan 
anaknya ke dalam api?" Kami menjawab: "Tidak - demi Allah - ka- 
lau dia bisa tidak melemparkannya!" Lalu Rasubillah SA W. berkata: 
"Allah lebih sayang kepada hambaNya, dibandingkan sayang perem- 
puan ini kepada anaknya. " 


TIDAK BOLEH PUTUS ASA UNTUK MASUK SURGA 

 \ /! \/" .!\. \
 ./. .<.i 
 :' \"\ ""/i'
 j '

/./,) /1 \ ./ , " 

 
l.A
f' 
 ;.u u
u\t \Jo..r
ua U'-- · 
.. .. y 


21 



'/OL., 
\ / 
 /. ,-":' '
. 
 ./. '/ 
 .I//1 ....
/ 
 /'/ -';:1 \ / 
.. -. \J.:s
'
" J...\
 

 -' " 

 
/
 / 
 .. ". ";. / / . 
 
J //
 ... 
./ · 

 \'''' 
,,
\
. .. \..0 


 


TUHAN TETAP BERSEDIA UNTUK MENERIMA TOBAT 
,J// 


 // 
//
 \ -f \ 
 
 j
'J/ /,\
 1\
 , ,.} ))\ 
 '" 
o
 .

J,jS'A.\) 0",,-- 
\u
..)u\5U,",
-"''-t 
 - 


 
 
 C
.(, (
'L 
£ 
,
 / 
(t,r'


\' 
7- 
 ..


./.. ..
 
 .. /' /- '" 

 
/: / '
tr'
 
 .
 
/ 
. ..
uA
 
 
.."V/- 


10. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: 
"Rasulullah SA W. bersabda: "Kalau seandainya orang beriman menge- 
tahui siksaan yang ada di sisi .Allah, niscaya tiada seorangpun yang 
mengharapkan masuk ke dalarn surgaNya. Kalau seandainya orang ka- 
fir mengetahui kasih soyang yang ala di sisi Allah, niscaya tiada se- 
orangpun yang putus harapan untuk dapat memasuki surgaNya. " 


DIAMPUNI KARENA TAKUT KEPADA TUHAN 

)::. 
 H -;/'/' , 
.J
 
 r''')//,,{..1

/''/J /\:/ 

 
UJ""',---- 
 
')cJ\J u\l 


 us- -" 
. tI 
 /. 
l .. o..t, tI'i
.J.,.1 (.J , .. \ i\ 
_ '. / ,o/i , 


( , .J / 1 /. \1'\ 
 
L.. -;.
 '... C!-.., 
\t 
 u \ .,) UW P\S"'P..J 
 yo 
\:c\! 

 \ /J
 !-o -/. 
)'/
/\/r?\(/ .-' 
) "/-':;1///..
:t 
 (
 '--:i\. '."'" .,.J
\
 

..u.l.o
»
/ _ 
.J
JJ:j()JJ


 


 
J
 
 
1

/J\;\
u
h; 
\" '
J

i]; 


 j
 (
\ 
 
f 
 't / is...... 
J / /:--./ /
 

 '. J1/

< ..../1/ 
 
/ 
 / ;-J ' /. \'
< 
 

/ \/ 
 / X \/Ji J /\
 
.. \.A1
 "...hu 
' - 
 l." 

 lA Jo \..A1 w 
.. .7
., 
- ..,j .,. M r 
, 
 
II. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: 
. "Rasulullah SA W. bersahda: "Seorang laki-laki telah meliwati batas 
dalam mengerjakan kejahatan. Setelah menghalapi maut, dia berwasiat 
kepada anak-anaknya, katanya: "K.alau saya telah mati bakarlah saya, 
kemudian tumbuk hams-halus kemudian terbangkan saya dalam angin 
di lautan! Demi Allah! kalau seandainya Tuhanku dapat menguasai 
aku, tentu DiiI akan menyiksa aku dengan siksaan yang tiada disiksa- 
Nya seorangpun serupa itu." Lalu oleh anak-anaknya diperbuatnya 
begitu. Tuhan mengatakan kepada bumi: "K. embalikan apa yang telah 
engkau ambiZ!" Maka ketika itu laki-laki tadi tegqk berdiri. Tuhan me- 
nanyakan kepadanya: "Apakah yang mendorong engkau untuk mem- 
perbuat itu? It DiiI menjawab: "Karena takut kepada Engkau, hai Tu- 
hanku!1t Karena itu Tuhan mengampuninya. It 


12. Dari Abu Musa r.a. katanya: 
"Rasulullah SA W. bersahda: "Sesungguhnya Allah 
zza Wajalla me- 
ngembangkan tanganNya (bersediiI menerima tobat) di waktu malom, 
supaya tobat orang yang mengerjakan kesalahan di waktu siang. Dan 
mengembangkan tanganNya di waktu siang, supaya lObat orang yang 
mengerjakan kesalahan di waktu malam. (Ini berlaku) sampai mata 
hari terbit di tempat terbenamnya. " 


TUHAN SUKA MENERIMA MA'AF 
//59/ 4 , /"1 
 
 r t tI)/,\,
1t:: 0/ ./ " 
 \
 
 ,'<' 

\J...k /
 
J()\tu\i


 /. US'- 
, . /. 

 //t- / {t/ J. / c:.. /// 
 '. '/J, 
 ""C/
/ 
\
 J tI
, \
, 
J-,.\v-:"'.J

 /


<?".JV&'/ 

 /- J. 

 ,/
 /.., //t '//J , / {t / 1: \' -:_\/
 '(
/ 
 It
 \'/ \ 
 
\":' / /(J\ 

\
\.l>-
J

 rf
 y-:-
/ 
 
,/ ft 
" , . 
A /.1"" /. / (I / / r/ 
 \ ,

 {,,' /\. '" \/ .J YJ \ 
.

\
.J


 
\


'01/4.U
-> 
13 Dari Abdullah bin Mas'ud r.a. katanya: 
"Rasulullah SA W. bersabda: 'Tiada seorangpun yang melebihi Allah 
suka dipuji Karena itu DiiI memuji diriNya. Tiada seorangpun yang me- 
lebihi Allah cemburnNya. Karena ftu DiiI melarang perbuatan keji. 
Tiada seorangpun yang melebihi Allah suka memberi ma 'af. Karena itu 
DiiI menurunkan Kitab dan mengutus Rasul-rasul. " 


PERBUATAN BAlK MENGHAPUSKAN KESALAHAN 


\
i;
iP

t;i
; Z;IV:
 

\

 - It 


22 


23 



14 


/. 
 
 , ./ f
{...1 / 'fJ ./"" < J: " 
 /. 
 /. 
V"./ /.,_.11 
 I"
 J5 /L. / 
.... \ . 
 . . L II 0 \.. \ ..:,.J.' . 't G A\ 
 ,; ).j 

 
 U"" 
J--1, '-=' 
!.JU v -" 
..-7" /. 
 \'.....- , 

 \
t\j
 
" 
5.\\J<;
J
 U \

 
J \
" '
U
\ 
.. .:r 
 
).) -" y J " /.. 
 - ..... 
.. ..... ;; 
..
\: 
 " '/':'1

\i'/./(".1 
..
 
 .W
() -" 
.J..-,,
 
./ 
Dari Abdullah bin Mas'ud r.a. katanya: 
"Bahwa ada seorang laki-laki melakukan kesalahan mencium seorang 
perempuan. Lalu dia datang kepada Nabi SA Jv. dan menceritakan hal 
itu kepada beliau Maka turunlah ayat : "Dirikanlah sembahyang di- 
kedua tepi siang dan sebogian dari malam hari, sesunKguhnya kebaikan 
itu menghilangkan (melenyapkan) kesalahan. ftu peringatan untuk 
orang yang mau ingat," (Surat Bud ayat 114). Lalu laki-laki itu ber- 
tanya : "Untuk sayakah ayat ini, ya Rasulullah?" Beliau menJawab: 
"Untuk siapa yang mengerjakan perbuatan baik dari antara umatku." 


, 

::.:' i 
\J

J

glj



J(';\:; _10 
/ 
 ,
-: 
 
 \ /./ ""I //....l.,:( 
 t \ // ,," J /.(
 
i"')" "... \; \ 
 

 \..(U 
 . (J4A' -!J'
 -' \,j 
 
 . !Jc>. 
Y "... D ':::'
J /' 
, .. L... .. 

 ':'/',-:,\\: OIl \ /'-:4 ..:t:f/ .J 11/". 
 1 \ /t e)/,'" ...(\
,,
 
t 


\.t 
 


r
 

\


 (.)
 
 Jb D-Y\.o,AJ\ 
<'
, / ...1 ,,/ j ,
 "",,, /.,; 
 
,1 ""J 
.. 


 

J
' oJ'
\ 


1 S. 


Dari Anas r.a. katanya : 
"Datan/( seorang laki-laki kepada Nabi SA Jv. dan mengatakan: "Ya 
Rasulullah! Saya telah mengerjakan kesalahan yang mewajibkan hu- 
kuman. Sebab itu jalankanlah hukuman itu kepada saya!" Maka tibalah 
waktu sembahyang dan orang itu sembahyang bersama Rasulullah 
SA W. Setelah selesai mengerjakan sembahyang, dia mengatakan lagi: 
"Ya Rasulullah! Sesungguhnya saya telah mengerjakan kesalahan yang 
mewajibkan hukuman. Sebab itu jalankanlah hukuman itu kepada 
saya, menurut Kitab Allah!" Beliau menjawab : "Adakah engkau meng- 
hadiri (mengerjakan) sembahyang bersama kami?" Dia menjawab: 
"Ada!" Beliau berkata: "Sesungguhnya dosa en/(kau telah diampuni" 


24 


16. 


J ../. / _ "/\ \ .. _.L, 
 \ J\ '.1/ \/.(O(/f\("/r
 \ /j \ 
/ 

J
 
r
 
 
J
u\t
\..o 9,
-'1.. 
) 
 ;,<' 
/ 
 '//) \ ':' \ l \ 
".J/\//\\-:::< 
!/ /t/! \ .J. //' 9
-'!.. 


 

 

;.u u.".....,.)
UW
jc.
.)/

 

 \ 
 1/\ ..I/,//\\t( /\//f
 
 
 J,'.I/ ,,
/ 
/(""'""//.//\: 



'U
J
UW')""\( r
 
'
jA;.s.
':t" 

//! 
'
l 

\ \ /tJ!'/},,/ //t"/A 
1/ .I.!t
\
/ 
 '//$ , 
,-,
\w.o 
lI
lJ 
 

Y'-' 

 

o 
 
 \/\'.J/.J\

\(/

"/t'r'/' J /.



 
 

\-., 
 U
J,;p".J 
 
 
 ,
-' -" '!':.. 

 
 
11jf'

)<' 
\ 

\j
 :- :
 
 
\ 

 7.-:Y ... 
 ,-r /' :J.. .. 
)' :t
 
/ J ' //j \ 
 \ 
 \ 
 'J/V-1\

 
 
 \/
".I/ 
.I
\\ 

\,; 

 '1)
 
.)
UW,-' .p 

..T 
/ -/< <- /..,,,A \ /f r 
 r t ,j/'1 
\/f. 
/(.J'".I, 
 

1/ 

..r-


\ ....4,\) 
.)
uWA.,.Lo
 I

 
/
. J/\/ 
 /A J '
 /IJ. 
 . \ {.." / ,/t.( 
 't
 /
 
 f
j \ 
.
 
 

...., 't U 
.
 
I
" '-' 
aJ ."J.:l 
 
-"..,J.... J r.... J.. /..."/ 
.1
j
 ;1\


j\f; \:
 
\t.¥?j(
\ 
\ , -" , 

 ; 


\


 /

 
(

 
 
\
 ")/)
 
.. . u 
 . V- f.)
 ,-'- / 
.J 
Dari Abu Umamah r .a. katanya: 
"Pada suatu ketika Rasulullah SA W. berada dalam mesjid dan kami 
duduk bersama beliau, ketika itu datang seorang laki-laki dan me- 
ngatakan.' "Ya Rasulullah! Sesungguhnya saya telah mengerjakan suatu 
kesalahan yang mewajibkan hukuman. Sebab itu jalankanlah hukuman 
itu kepada sayar' Rasulullah SAW. diam saja. Kemudian itu diulang- 
nya sekali lagi mengatakan: "Ya Rasulullah! Sesungguhnya saya te- 
lah mengerjakan kesalahan yang mewajibkan hukuman." Sebab itu 
jalankanlah hukuman itu kepada saya!" Rasulullah SA W. diam saja. 
Kemudian sembahyang dikerjakan (berjama'ah). Setelah Rasulullah 
SA W. berangkat, kata Abu Umamah, laki-laki tadi mengikuti Ra-. 
sulullah ketika beliau berangkat dan saya mengikuti Rasulullah SA W. 
pula, saya mau memperhatikan apa jawab beliau kepada laki-laki 


2S 



itu. Laki-laki tadi menemui Rasulullah SAW. dan mengatakan: "Y
 
Rasulullah! Sesungguhnya saya telah mengerJakan kesalahan. Sebab 
itu. jalankanlah hukuman kepada saya!" Kata Abu Umamah: "Ra- 
sulullah SA W. mengatakan kepada laki-laki itu: ''Adakah engkau tahu 
ketika engkau ke luar dari rumah engkau, bukankah engkau telah 
berwuduk dan mengerjakan wuduk itu dengan baik?" Dia menjawab: 
"Tahu, ya Rasulullah!" Kata beliau: "Kemudian itu engkau hadir 
mengerjakan sembahyang bersama kami?" Dia menjawab: "Betul, 
ya Rasulullah! Lalu Rasulullah SA W. mengatakan kepadanya: "Karena 
itu. sesungguhnya Allah telah mengampuni hukuman engkau atau 
dosa engkau." 


/ \ ? \ - 
 \ . '
\' \J / 
 A4 , J',),//( J'
 ,

J.t/"
 '!A 1 / 
 
 
 1'
 
;)!.J 
 0fJ J 
.) OJ'J.:.J' 
W 

.) U / <I' '(:J\f 
/' 
"/' y " v!. 
,i /..1.:..-;:' /

 
. 
 '
.J\,..e A 10-' --, a
 
/' / ' . 


DITERIMA TOBATNYA KARENA TELAH MEMBULATKAN 
HATI UNTUK MENINGGALKAN DOSA 
/ l'l./'" ;"
 

 1 rt!.l / -1\
 1\
 '" 

;\ ' /' -1' / \N 
"'
""l-
I_
 u.J-W..)u
uu($"J
 

\US -' 
'
f' ,:" f /.
 ./ /
 V.

 /. .::< /. 
. ///'
/O r: "/ .-:, 

)J\\'" \
O 


 \..:
.; 
/ y-- .../,,/.J /u--'.. .. 
/A
 
 !
 
' '-/ i
 I'
 i'
:
\j
;
\i 
\//r:j
 

4 /
 
 .,p/:;
 
'<.tt' 1J.. ' 
 f " \ ,/' /. J 1 /.(,! '! /\ 
 .(;./7. /. 
//.:: -d /,\ 
 .. /,/' 
.)
 \ · IW:' .:e \..0 
 - . --.] u W tA.> - .. 
ofiJ"7 / 
 
 / /:,.. 
.'Yu:. 
-,,\,
<' ../'./. 
l 
 v ,/...c:/\ J.:.:; '/'/ ,,{, 1\"

 
 \/ \J/ 

"'t-'/ 
uW4...J "'. AJ . . . 
u .... 4.j\u
 \&o
 
U
 

.-!.f
 
 /' !:' ?/ ;.:J 
\,<'1
\

 :, j\ 
\ 
'
t\-('// t J '// .'// '/( 
"f;.u
 '!.J 
..) 
 
 ',)/.
 U;-:J _. 

J
 

 '\(
I-::' :\ . ';'\/q' ,
" /,.1 // /
 \ J' r:' /
 \ 
'/-"/ t" (? \ 

I'f

--> 





b
 

,-,t; 
6. 
 / / 
 
 r::' 
_:( \ J{:\ 
 ' 
\ \ .( /-< t<' \ 1/ 
tl
t 
' 0/ 

 ..
 
"'
y ou c.X
 
'.)
... lf
 

t


\\
.x

 
 
 (:6:;
// dtr!
)t 
./ ../..r,/ 
' Y\.A....) / JJ " 

t<' 

 {r'i,-' \j2 \*)t

/ 
\ J /.\

 

 .. ,- 
 
 / 
 ..... 
/'"/:.-:..- 
· "
'
\<"/
\'.I'1J\t '}
. /

i '/Jo/./ · 
"
 6t 

.J 
 
 
 . 
 


 
 


17. Dari Abu Sa'id AI Khudri r.a. katanya: 
"Rasulullah SA W. bersabda: "Pernah seorang laki-laki dari antara 
orang-orang yang sebelum kamu telah membunuh sembilan puluh 
sembilan orang. Lalu dia menanyakan penduduk negeri yang paling 
banyak ilmunya. Ditunjukkan orang kepadanya seorang pendeta. 
Dia datang menemui pendeta itu dan mengatakan, bahwa dia telah 
membunuh sembilan puluh sembilan orang. Dapatkah diterima lObat- 
nya? Pendeta itu menjawab :"Tidak!" Lalu pendeta itu dibunuhnya, 
maka cukuplah dengan itu seratus. Kemudian itu dia menanyakan lagi 
ten tang penduduk negeri yang paling ban yak" ilmunya. Maka ditunjuk- 
kan orang kepadanya seorang yang banyak ilmunya. Diceritakannya, 
bahwa dia telah membunuh seratus orang. Dapatkah diterima lObat- 
nya?" Orang itu menjawab: "Dapatl" Siapakah yang dapat membatas 
antara dia dengan tobat? Pergilab engkau menuju negeri itu dan negeri 
itu, karena di situ ada orang yang menyembah Allah Maka sembahlah 
Allah bersamanya! langanlah engkau kembali ke negeri engkau, karena 
negeri engkau itu negeri kejahatan. " Lalu laki-laki itu berjalan sehingga 
sampai seperdua jalan, - dia ditemuf kematian. Maka timbullah perti- 
kaian pendapat antara malaikat rahmat dan malaikat 'azab. Kata 
malaikat rahmat: 'Via datang dalam keadaan tobat, hatinya meng- 
hadap kepada Allah" Malaikat 'azab berkata: "Sesungguhnya dia 
belum pernah mengerjakan kebaikan agak sedikitpun." Maka datang- 
lah kepada mereka malaikat merupakan dirinya dengan bentuk ma- 
nusia dan mereka jadikan hakim mengenai pertikaian mereka. Dia 
memutuskan: "Ukurlah jarak kepada kedua negeri itu. Ke negeri 
mana yang lebih dekat, maka termasuk kesanalah dia. II Lalu mereka 
ukur dan mereka dapati lebih dekat ke negeri yang ditujunya Orang 
itu (jiwanya) diambil oleh malaikat rahmat. 


MENGAKUI KESALAHAN DAN DIAMPUNI 
/1. .,,,)/ / , / :;
:
 .'I.J 
 /
':/ J \..c ...J p / , /.'./ 0/ 
--U 
"". ,,1 
\t \S. 
.. "..c. ,1\ 

J "" _

/.":J 
u;;-9'!O
t.r - 


26 


27 




 /, 
 \ /0/ / 
 O.) . \ / ,," .J, '..1/ .J.J " ./ /. j 
 9 °"" . "..1/ , 
.. ,. ..L u" 
 \.i . I 4 /, .. 
 ., \ 
/ _",
U1 
.. 
 " 
. 
,--r ",-oJ 
.\
 .JA"-!/{ ,/
 //...
.J
 
 
-:,y 
 // /
./ k 
 // / ",/" 

...u 4L, 
 

. ..... 1/1 
 

 /;;Y :.-PJ
 /- 

 .:J&/' /$J
 
,/
.J
' \ . 
 \(. '/D//O/""-:' J /.'
..! O/t ",/,A J ,t"'// /. ,,/ 

..),1 
 ." ",...» .. b (; . \ \ '"'........ · .. 
_ ./ _ 
 
t '-'v!' 

 
U
 

 / , / 

 \
 Li n
'!: <4;\;,


 ;::::; 
;f\
\:."';'i

 
.t.:: '" - ./ ... ,- - "'"7 
j£\'''
''l\
 I -

\ "{J i
 4) /c;:'
. (:1( 

 
/ ;/

 
:;

/"'.).. u
 
 
, 
<II 
\ ...u3\ 
'" 


..r 


18. Dari Shafwan bin Muhriz r.a. katanya: 
"Seorang laki-laki mengatakan kepada /bnu Umar: "Apakah Ylzng 
engkau dengar ucapan Rasulullah SA W. ten tang percakapan langsung 
(dengan Tuhon)?" Dio menjawab: "Saya dengar beliau mengatakan: 
"Orang beriman didekatkan kepada Tuhonnya Ya.ng Maho Kuasa 
dan Maha Mulia dihari kiamat, sehingga Tuhan meletakkan naungan- 
nya (pertolongannya) kepada orang itu, lalu menjelaskan kepada orang 
itu dosanya. Sesudah itu Tuhan menanyakan: "Adakah engkau tahu 
(dosa engkau)?" Dia menjawab: "Ya Tuhanku, saya tahu!" Kata 
Tuhan Sesungguhnya dodsa-dosa engkau itu telah Aku tUlUp di du- 
nia dan Aku mengampuni dosa itu dihari ini." Lalu diberikan kepada- 
nya lembaran yang berisi perbuatan baiknya. Adapun orang-orang 
yang ka/ir dan orang-orang munafik, diteriakkan kesalahan mereka 
dihadapan orang banyak: "/nilah orang-orang yang berdusta terhadap 
Allah" . 


!-t ,-... \ "/'/. \ 1\

 /

t". 
/\
.I/


 /



 /


 

;)
 

 uW 



.ij
\V--l:J,) 

, 
.I . !/,e//1f/ \
 / /

'!
 '1/ //...:
 , '\\/
/ 
VV
 J .{'
 
""- d ,
 1I.,; 
 0 W) is...\..s. 
.) c.:;.UIJ" 

 \..J \,&t 
oJ ,,/ _ . .. /.. J.. 
/1t/

t ,/./ / 
 · V' 
 \ '-!t\J./' t' //'
.t 
. 


wW
\.. 
))u J.;.. 

\ 
-..r- ./ / /' .,."J. 
19. Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w. menurut yang beliau ceriterakan 
dari Tuhan 'Azza Wajalla. 8eliau berkata: 
"Seorang homba Allah me,;gerjakan satu dosa, lalu dia mengucapkan: 
"Ya A llah! A mpunilah dosaku!" Lalu Tuhan yang Maho Berkat dan 
Maha Tinggi berkata: "Seorang hambaKu mengerjakan satu dosa, 
lalu dia mengetahui, bahwa dia mempunyai Tuhan yang akan me- 
ngampuni dan menghapuskannya." Kemudian dia kembaU mengerja- 
kan dosa dan mengatakan : "Hai Tuhonku ! Ampunilah dosaku ! . 
Lalu Tuhan yang Maha Berkat dan Maha Tinggi berkata : "HambaKu 
mengerjakan satu dosa, lalu dla mengetahui bahwa dia mempunyai 
Tuhan yang mengampuizi dosa dan mmghapuskannya." Kemudian 
itu dia kembali mengerjakan dosa dan mengucapkan: "Wahai Tuhan- 
ku, ampunilah dosaku!" Lalu Tuhon yang Maha Berkat dan Maha 
Tinggi berkata: "HambaKu mengerjakan safu dosa, lalu dla mengetahui 
bahwa dia mempunyai Tuhan yang akan mengampuni dosa dan 
menghapuskannya. Kerjakanlah apa yang engkau suka, sesungguh- 
nya Aku telah mengampuni dosa engkau!" 


/tv.:
(!'/",/ .J"'/
/ <"'
 

 r:-: -1f \ / ,,/ '/..! 4 , ./ 
ull.x-.J?""'.Jd'
 7 
 
Or
cJ 
-" 
/tt /
 :
t/'/! J ,.{t t< ., 
 o /
c1? /. I
<"'/ 1: 0 / NO'" 

\.aJ.J
.J
 W
.; .' ,... \Jww';

.;\ 
.. ,..// ...... 
"'!. '
_t,/.
'// /'.!.tr'. 
/ 
.J/

 


.( '/ //:? 
\' ;;' 
 
 .).a..
 ':""'
 
 
 
.:, \;_ /: _ \? 
 oS" *" ':'"'
 \ 
u-J!- j
J 
.)
 J
 
 J:;; ,
;'i 
:;::x X 


NABI MEMOHON AMPUN SERATUS KALI DALAM SEHARI 
!., \ "1 \\".101.- --' C 
' \
 :f" , \/ 
 
 \ .1t'// /\
/. J 1
/// .. ./ 

 
!'
J
U .. u 4» U
\O
 \I
o:'\US' - y. 

, .../ 
 J 
 ",. "7 
.. 
"1Slo
\ .":}, . 

\ 
 
 


 /.....- 
F 
 .
 

 


20. Dari Thnu Umar r .a. katanya: - 
''Rasulullah SA W. bersabda: "Hai orang banyak! Tobatlah kamu ke- 
pada Allah, karena sesungguhnya aku tobat kepadaNya seratus kali 
dalam sehari" 


28 


29 



TOBA TLAH SEBELUM MAT A HARI TERBIT 
DI TEMP AT TERBENAMNYA 

 'A/,.
 / \;"/ 
 
 \""1/ /\I
 J A:,
 (/0/) /i
/ 
0\
 


\-r 
 u
..JU'"' "

'-t 0!' -
, 
. o
/.)
 \
\{\ 
 ../
 -' .
_'\ 
.

 . '+;


 
21. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: 
"Rasu/ullah SA W. bersabda: "Siapa yang' lObat sebelum mata hari 
terbit di tempat terbenamnya (barat), niscaya diterima Allah tobat- 
nya. 


BAHAGIAN KE UMA PULUH TIGA 
KA'AB BIN MALIK DITERIMA TOBATNYA 


KA'AB BIN MALIK DAN DUA ORANG KAWANNYA 
DITERIMA KEMBALI 2) 


KELALAIAN KA' AB BIN MALIK DALAM MELENGKAPKAN PERSIAP AN 
UNTUK BERANGKAT 
..../0. . 
 
 \
 O// It/ .J..0-: fII \ -:: 
 /0 ,\U/.J. 

 J 
 '
 
O'JS'
 4U 

 'I..A.. 
 

lA
 \t _ "" 
/."" .. -"",./ ... 
3 . )'/ .I. .4t<' '' /0 ". // ..(....'1/ \.
 +'" o.J fl p "'.1 
toJ
 
" . 

 ."I...

 

 
'").J
.!\.,.J.U 
\o (j.\
.uJ 
/
 ../ =,,-""""
:.T :.7; 
/tT... t/.J -!'// 1/ % .':.:1 (\"'1'
 
 e/(., \ \/ tI \/ -/

1\ 


 ',.4:""
 



 \..o
:.J

 
\
. /,( / 

 <1: \ / 0 /./. 
 
 It OJ'" \/ \ /// /, 
 /o \ 

, j -.. J..,J...:, 
 4J.\'cJ 
.... · 
..A
.. ':J
_" 
 / / -:pJ 
9.J" 

h'J41j.F(i
' 1 '-'1\jl
 
.r;;-;.: (\'
/ 
. 
 _/
 

, . ... 
 . !J:.; 
 

\_f'////
'''1'J,(J..:) 
\J ./' 
J//

\;'. 0-( 
/ /
..J e

 -

;' 
.Jt

 
;I' 
2). Ka'ab bin Malik dengan dua orang kawannya Murarah bin Rabi'ah Al 'Arniri 
dan Hilal bin Umayya AI Waqifi. karena kesalahan mereka mengucil dari 
keberangkatan bersama Rasulullah menuju perang Tabuk, dengan tidak ada 
halangan untuk berangkat, mereka dipencil selama lima puluh hari. Karena 
mereka waktu ditanya oleh Nabi menjawab dengan terns terang, tidak ada 
halangan untuk berangkat, melainkan karena kelalaian mereka saja dan mengakui 
kesalahannya. akhirnya tobat mereka diterima oleh Allah dan mereka diterima 
kembali dalam masyarakat kaum Muslimin. 
Beda halnya dengan kaum munafik yang berjumlah lebih dari delapan puluh " 
orang, mengemukakan alasan-alasan palsu s:ebagai dalih, menyebabkan mereka 
semua dinyatakan orang-orang yang bohon.g dan orang-orang jahat. 


30 


31 





 ((.
\

i: 
 
\.;:

o
.1/'/
/

 
. u
 '" ':/_
;"/ . ....

....... r-"T 
°C!/ :j,/l:t '.!"" 
\,'./.f-4..(./ ,/
(<:')o:
 t. -. , )') 
J/
,_
 t% 
--!J
,\.o



U\
 
.
''''-; '-' 



. 
, 

\//
/
\/jo/ '. 
· 
J(I'PU1f!"J 
 
),,, r.t()

h


" 
/:
'\
 .....L
rJ",1 / \
/./ 


J / /. 

? /r-' / 
,)
J 
/ 
. ,k /) // / 
 ) .)' \ / 
 
 1)\'.1/ /
{..{ )/0/, 
 //. (:
 
1..'" .o!t
 "4
D '4 AU'U"""'.J.-A
_
\' \
ij 
" oJ "J "" '=/ - 
 Ir -r .. :" 


;); \t:.jM 
ip"; ti)
 
:
i 
jtl 

t\
! ' \ 1 /. /,/

 
\t
 o,
/ 
 /.( 
 ,H, 
 {It'. 
 /; ,
 
o::'\.:J
,"""""" 




 
.)u
 

\\
\-!JJ.) , ,.\\t 
:./ .H ." " "J.. ",Ii'''' / 
· o
 fl/ 
 
',11 '-"(
.\\i



J/ //(\; it \ 

 (J 

:J .,." ,-- 
..) t} 
 
-(,t ' . J51 ' // f' ,«( L;
 '!
 p- /. / -' 
"//..J. ""<'
 
 
 /. 

.) . , , "'.
\oJ.
-

":' 
...... .
: · 
"., .. _ v;;- 

v- '?J \.. 
 . '/ 
o:.
-r-:,/ 
"1
, l. ,///.. J

, '''''/\

/ \ '//''/' 
..... /,1'
 
\t"'
,)\j
\ u t... ,,
., 4)J ?,,\.J?-J w -,y 
\

$

 
.

6 
7-.... 
/ ./ Ift,...1..' /
 , 
 J 
 . 
 ' 
 '..
/lD ( l 
...l...-,..J 
 w '" 
 ..:> .)} ... '" ,,-" <I 
. 
,j..AJ ( 
...... ,,'
 ........ J... 

'.J :

.J/
, \
/oJJ , t ).It '" 
4 .
.J'/ 
 
\ .
/ .,,
 

f
J)/
 

...)\ )
\



\
J

 

;:;
1 r:" 

 ({ /:
 <1 J/'/f ... 
 . _tl/
 
..
 u1

.u.

j.J\
 / '

 
.i ,
-'/ /\
i1

 f( 
/ .
 
 t't '.1/ .0.1<\,/ f\/ 

 
(J 
 C:
I-'- ....
 u
..)
c?
r'.J 
j .,1



.. 
j\i 
,t

' 
 :;S
 t:
..J
 ifJ 
'\. 

 :/ "'. 
. 
 0-! . 
 
 
.7 
\;' /: 
 
'-;

j

 
 J .
 (
\;

lu\ 

 ... . '-"? .........
.'.J;!" 


 . 


, ""L. / ' 1 , 

\
'// 
\?'.
\ .w; 

 ..\/t'
/( .-\/ 
 
....
..J 
 ..../.,. ..... jJ) 
J_
!.J 
J\ 

 
\/
t\Aw'J°
 /\

 /,"" a1;/\:/.I

 
.
 /"Y -!JJ!. ". . :J
'!) ;;" c.P'
 _. ,-r- 
" \ 

t ' \ -:::/"1'< //I(/.J \ ::'t 
 I.."t.
 (/f "¥ 
:. J A "J ,/ 

 I) 
J!1yA-'


\
r-,--.p\
.>-'J 
/'
. \-:'.J,,,.) ;) ://. /. ;P 1 
 / "'" // 
 4 / / / 
.. .,
 
'O. ,..A-. \ "J.. .. \ 
. . t.
 
0--...... v..'"/."" \:.,..: 
 '-'
 .$" :rJ 
/{/
 O
 r 
 \ /t ,-,/"..s 
 /./\
1'
 . ,t\/,)' 
."
 J '

 
4;..,J; A.U u · \ .' 
 
\..e · W 

 .... 
u ./" .p'" '->1.. 
/ 
"--1/
:
(
.:6' L

 ::/L/(/ :d'Je: 

 

 !J''J .;'
..; / 
 /
 

 7 
\ 
, : 'i/ f
 i,U ; /\ 
 -! ' ,:; ",/ 
 A \ (

 -' ,I 

, 





/(.J' ... 

!J 

V 
'" , \/ t \ "'/ / \ /\? ,
L jt A./ 
 
 \ 1 ,//4, J /.' ,1\<' 

 w. · \..e" · \J.i 
 u .,. \ ': 
 
..... . 
L!) 
 " 
u}",,
 
Jt'.J/ /4"/ ) 
 · / ii/V\,: (/.4 .
 .J." / .J:/ \ 
/\ .n.J 
 // '.., / 


Jj




4Y!- UJ
\
v"
 
, L 


</. 

lX {/: / 
\
\ (



 r 
\. 
-' ... ".,C!' /
 ,. .

r/ .....U'.J./ / 
. 6\ /1/

 a:Jj 

 /
( /.. 
A o 
 \ 
,/ )::,::,,
.(

\ 



; 1/.
 
./ _ 
 QJJ " _
 . /' c.Jo.A.' 
, /' 
WI \ /j e.l/..I: / 

 
,1/ / o.l
/
/ 
 \ -J. ,011 /;# 
AU ..;...J.J a..M.J 
 J-;J J'o.-> 
 U; J .0. · .
 -'If 1 
!J 6\) 
 ;} 
J - ....... .. _.... >' " 
1 :;/ 
.(:UI -1, .,1 /. (//Ifr/ P ' .: :' 
 .:f ';//'/0,1::<. \i
-1- 
/ 
J..


,",J.J V 
 :J


-:--,"'\.
' 
", : .-: J /\ /
 J /.\,
{l ,/ . / 1 ' /.!. // /
/
 
 ft / \

 ,1, !., / 

 W 

 
yU. ._\




 
./ ,':/ ,__.,.. .7 
/ O 
 z f / " / } / 1 
 '/ JJ /.\
: '// /,/ 
 0 -,\ / 
/ O/S 
...l....3. -, oJ 
 LA W 
 
 . 
 ....b-... :. \ 
-' "--'
 ;/ /.. ..
 ., .. 

 
£..s..
 ! . /C i 
\/ :'\ 
\j '
/L' 
 j
S/'- r.' 
.(
::..: \ 
"7 .'Y" !J
// 
J_ 
. 
33 


32 



iJ


\/\O
\



/

*. /
 

 /
/ 
;.- .....:J !Y '" 
 ... 
 ifl .-:;.J 
 
J 
J/ 1 \ / .././' /"
1' -.1 · /'// 

 , 
' i'
(
./ /./"i 
J

_
..).;.s.\
)0\

'
 .. 

w;

\ 

 - 7 / 
' ... 
./ ( 0/ 
\/._\'l/':7"/< / 
 J/...Y"o \ .,,/, \ /
 /. \"'.: 
 
 \ 

 
 .; 

 wi...u" u. . 
 
.JJ.:s.\
 AA 
. .. /' - "'/
 ;, "" 
1 I 1 

 "". ..J
 
-' , 
o ,<\ / III \ /
 J /.\
 
{t 

 '" \ .\".-'/ ' \ ( 
 .. tJ \ 






\.4py '-'

-- 
 
.J U1.fJ'; LM 
,
,'J 
j\i



L / 1u\J:'::
j,l
S\
' 

\ 
, ./..7 

,- _' ;L/ - 7 \..:7 

G'y:,: 
 
 "/{ 9 .-"

\: /
/:\f
 
 .J/. 

 .
 " 
 A 

 
J6" 
r -, 
 .. 
i

 
 
/ .D.; j
1i11'7.ti
 - 

J';,;
 l.:i:- 

 0.A 
 '-H .." 
 
..J(

j

. "(((
'!"3
 
 
\ J. 
:f' r:"t(: 
/:J

 

 .. '->': 
 _
 / -;rJ:
 
/' 
 ,/
 J /. 
 ;/./' 
 O. \ .f"/ \ /'--: IJ/ 
 / 

 A-'/ 
. .. . 
 .... \ ¥ \': . 

 '-,
 r- 
 'Y
JJ .xl /' · 
 
.... ,,/ .. ."/ ,,- /- . 
.
 \:


 


;1

\(/1\:..
0/
\._
 
\
..-'/ 1
/ 
'f: / 
 ...// ,_- -, 
 
")
J 
':;/ '
{ \ '/"(
i\::/ .Jr
I \ \ 
/(to t
 1\
.J
/ 
 ./ "/. 
(SC-l:.J2J
U
J
W 
L
 \t Ob
 


 
. /... ,/ 
/\( l3J; -' · t _1 '
t, / \//. 
 o
,. .
 
 1 o/. 
 ... 7'/ 

... · \
\. ,)

W ))\ . 
- .- 
y U'
 /' 
..) /.. / 
..) 
" ..... 
 
t / --}.). \ 
 /
 

: 
 /k.
tt!.\.1
' e/. 
\t; 


 
 
 'F. / 


 
//
\;,;1.-':1 


 "J 
\ / O
(\
\

\!t/ U
 
J.f' if 
. 
fYU · 'J /--/.
 

 
 \ /t .;1/ -' \ / Y//" \ 
J 0-a / .'/{,t' , . 
. 01 t"" "" 
, 
r .' 
 


.k.

,",yJ 
"".Y!Joy..,A\ 
...t!.:/o/ 0/ "t-J/f:' 
 \f 
 J ./ 
 "/ /J / . .-1/, 
 "-/.Jl
 
G)"'- \.,.. - .
:, . u "'li -
\.1aJ . 
 ,tj 


 lj' " . '" ,,/. 
J .. 
\
U 
 \
 L:'(


 
 
1{' 
\
/ a



 

 
 
 '" ...t! .. / ( r r J
 - 

I;\

&;-:'
'.i 
:fJ l\
r:
(-i.-: 
x.
 illi 

 '7 v:;-- -::J 7vW> 7' . 
....:: , t ,\/ / \ / ;1 '
/-c. !.. / .J 
 /. / 
 " .J . , ../'/. / 
 
,t'. 

 
b- ,.b. .. .-...
" 
 · 0 · oM 
 
,,// ';) ;" 
J
 
.. .."'" 

 .. ....,) 



.I\/ 
(.( ,'-'1/ 
ff //.
\ ,
t\ J
//I\/ _/.-',\/'/
/e
 

-,)\.,o



(,:j
0fl:..J 


&!
J
,)w 
1u\
'


/1-
 

l 
 
\ 

t.;C\(J
 
 
, 
.." 

 "" 
.. . - \ 
..JJ .'--: ,
 -' '/< /0./. 

 · "'= ,:.( ;1 '.J/. '//(""'?'""._"t\
J1°.J // 

J-:,
 L:J
 
 4O\.)
W 


u
 
.JJ 
/\:" 
 \ 
.,,/
 
/ 

 /:"" /'
"":" ! /. ,(.( A
.J
,'
//.I
/i'
- 
.J
 '-!Jr
 _ 
J ":f'-;:>' 
 l.A.9 f- \ 
.J J 4U \'uL4' 
,1 t \ '/6 
 · 

 / ../. 
't
 
. '-1 (4 C/; 
,
H ... \ .. 
 . \
 \ 
..u.\" ". :. \ \j \ . 
Y 
'/.. 
 ..'/. !// _7 


 .., 
1\
 . ,h/" "./ 
/.J.. 
/,/ J,OJ/.. /. 
\, ;1.1 i1./ '
\ ' / / If
 
U
 
 \,.0 . 

 JJ...,. U" 4:J..Mu 4.."......J \,) ..u 
 
.,/ ':t
 -

/../:/ ..;....y /r.... / 
:'ti

 
\ /<
 .
\/'
/ 
\
5'.-'.
" .J 6\ 
 
'" 
;/
.",-}E 

..
 lj..e
 ... 


0\ /
 / 
 
 ., (_<. JJ
1/ ":".
O/"1'\/

_t ./" 
t 1ft 

 -b ..u;
 
 r:;t>\.....I 
 \ '--! !r 
 
\
 \
 b-tf' 
./ 
 // 
 /, \ 
 
/
/,)_.,/ "CJ 
 \ /
d/
// /.'tO
t 

..b- ' -- 


 .. AA 
 I]..b-
\ 
-...... r - :;.."..... / 
 '//"
 . ... / 

C 
/ , :t/
1/ {r'\. .'''''4;1
 

!., 
 ,p
 ", / 1 0/ 'l"" 

 "-J.;:.
 

.\4.\-\\
 

. -U
 
,/'!.J .. " ..'-' /. .. / /......
..T J"..... 
t ./ ,
/ 
 \ / 
 \ / 
 
 ... '.1-(( ., \ # . 
 /).. tJ .{.", 

. f) \.e4U 4.» .. 
 ;'j' A .
 '" 
 - j,.,.p III 
 
-;/ 0 ", 'J/ 
/_
J 
"'
.. 

" 
/ 
/t\
 X/ :
 /. ." //
/,<'t/ 1
 (-'t ,'
r(/ 
 ,/,
-' 
,-,,,,' - 


 , 
&"-"\

\..
'!"J
 

\ " ._;1
 , /. :/'! / .
< 
 / / "
\() \
. \ 
 
 , .It oj / 


 

r-"'L9

 

 ,-r 
 
J 
, .!. 
 
.. &. - . . a' 


34 


35 




 ./.. 
r:} / 
 \ \

 ./ 
4,\
) ,/ \-1. · \ /, 
 /" " /// \
 \
. 

 

 
 '
cJ. J.j 
b J....n; \ 
 
 0 A.:t ..0 l:;T>;- 0 , 
./ ..,..... /_-:/? 
..
 1.] 
;\ ( 
 I
 !/ir:" A // 
 / ,1/ .. \ // ,/ 

 \ 3!-:
 P- / 
t 
 

 
 L.J 

 ..' >
4 )J u''&..l J.., 4U j, " Job 
/ " , - ,,
' 7 
 .. - ';,./ 

 
,,///" 
 'v:. \\f;; ) O/\/

 .j/f \ " ,
. \ '/ 
 //'// / " .J ,

 
\
 
-: 
 ... 
 W YL-J .. 
 -\ -.. 
 U
 

, "J . .. j . 
 .. 
,,
 !-" 
 -- 
.
 
" 


/. , 
1"1 /".J"/' {!, {.J
 J '//t /';' (,t
 ), /. / /. / 





WJ..o-1"W 

 
 
Jti 
- ", - .p" 
- ./ 
 " 
1£:

 / \
:A p
 \O
 
J
 { j


'/'" 
 
_ .." r.. 
 .. r"'" ,;I 

 
I 
 
 \ .. 
J.;'
/
(

\J



t\ \
":
 
.
J: 
 '1. 
:J
 

I 
 "7 ./ .. _.. b::-!
 .;..
 
;,- 

 " ./ :/.J/\
 
',.," \ 

 ,,
\ {'" 
"-:1'\/ "
\
"/ 
 

 
",\
.J] 
'=""
J



...u
 


:'

'/

\J'
/ 
 /\
'. 1/\. \/ 
P'/ 
,/ 
.. _/

.. 
; l.P'
 

 
 
, , .7 
III \J, ,
/ / :t; 1'
 g/
 /( / '/"-) J "/// \; \/ .I ,///. /. /, ,,
 
AU 
O
bu\J


J:i",\
?-, 


:;'-J
\ 
} " / /// /," /. ,/ 
8\ .. Oo 
 . \ /..,,
 / 
 / /" 
 1/1 \ .././ I /,
 t 
 
(f
;' OJ

:-"-.'.!U 

 w\ 
. -:/. ""'_/- - ", ""J;,
 
///e:-<1i\-'\.J/ //d/:'
 ".J
/ \/./.;.. /'///"\

.)"/.1 

J V'



J





:UwJ
 
, 
/
J,( //'",\ 
 ;-;J \".:"
 -1//j\
 '/\/ \/-: (; /1 ./*" ,/ 




 CJ ,-,.
 L-J

 \
ft'" 

 '.J-! "/
//'1.,;1
.J ,,{.(
. ) 
/.J J / ,/.J .,/ oj /\ /IM/ 


.:t'
.:..&fl
--

4:j



\ · 


 
.. /oJ
..../,;I ./ 
 . 
.
./ 
 a{ 
1 

/ '/

L\ 
.,.....
 
 :;.' ", 
/
 
. 
I / ;
 "7 

\.:J '.J /f"t t
 ..
.,
 
\ (.J
 '. /\
 .'/'1. ,'/
' ( 
", 
( 

.Y'-'

 

 
 
 '!J/" 
 '
 \ · O'/'-/"'t;,,/(;,,/. '/, 'f't 
 
 
· .,... J 
 
 - u l- ... .\>. 
 l.:..J \ . .. <It 
/ /'-' 
JOo 
,,=""'f.
 .:rl.Y' 
 ... 
; t

 :, tit ".I/\
\
 <' ,/,' , .J r:,/ 
 / 
 III .J../",; 

 T.. 
'
"f
 ..:.Jc>....
... /
\
-" 
J.V
/ .I , ......) 
\ -4 
 -.l/1'f ....,-;:{ '1
I'i-O. .....(. 

uJ ,",,;..
 .J.:::G 0'!
 r \.A-'<"yW\
J
\
 
/ /'" ,- " ." / 

C1
 '(jj

'Oo
' ,/!,.\
 9,.1/ /

 
 \/ .i
!/ 
... '-' 
t.J(-0
 0"
r j-U

\,;JD
. 
6




\



 

 lit.1iJ 
37 


, ( \ .J' ;1 /' \ 1/ 
 . \ / 
-::L' \ 
 ('.J/
 ' " 
/ ( 
/ 

 
 \-4' 
 \. ,-...ou dJ , 
'
\.
 
,. .. . J.. " \""r'; 
 .-"", :/'->- 
g)t

\J ";1/
\. /\
 . "..\; 
 
 \,,')/ ),'J/ 

..\.--r" 
.J'-'
 0 
.. ,-r- p y
..)
J 
\ / 
 .(t /,\

 
() \\ /,/ , /. \
 '/"A" 
,
 1r
 /(:t/, /\ /'/.
 

 ) ub(.)-'V.lA .. \... ".. u\i 
\ \ u." .. . \ 
7. ' t 
 r / :? 
0 

-;;; J
i11;

/ t;:,j\ i / i
j
(


/!
<
 

.-::' \ 
/' ,,/:,
 
(,)--IJ 'f7vA' ...;/'-' 
 
 


:t \\ /., .

 \ / 
./ '" / '/ /. 
 
7. ,/\ /'.. /"/
I 
.,-J} 
 
().\
.. ,.,.
c) 
U ':J\
_J.] 

 
... ./ ..

., //;..
 / V-7 
L
J \
 
 
 r
 J ,,,//..
) \ · ' J -\L _Jfj/. \ .. /\/-<., ,,,
 
LA.' ,/
 
JA.? Y-! 7
Ot,.- 
"
U\J 

\ /
4 \2'

9.
'1

j

\
(\'//'
 

 r
 .. 
 t
 _",0 ;/ U
/ 
.J.. 
\/ 
 \/
f\ :/t\
< J ,?;;:/J : 
1t>..j /\,
J/
 
/j
/I)/
 

\..A
:1


W
vA:')
J'] IUb
j;..\,-,\o
 

'/J\;
o'1: 

!:) 6/ j (t: 
,// :/-:' J /. to 
/ )-X 
U /'v,: 
U 

 
 /
}JJ
 

 
L- ""-.L
\
r)
 
S: \i \
':' 
 JJ
/. J 

 
/' 
", 
 

. ..... 

 
.J
; /t'
 J /.J.
 "A , /.,.
t.. 0 t / -i /'-., / t ,,/
 / " , /fl 
)1" - u
A.,.

 
\. U
O\ t)" ;\

 \ 
.. 
 7' . ....../ Ct" "U./ ..... i? 
.;.L, 
 \ .1\ '.J/ -'t""/\
'/ ." ,,
,/ 
 
 ,/t ".J/\'0..J . l:£ t 
r u , .Ij) 
J
 SIA
.J
IAJr-= 4»'
'r-'".JJ \ 

 
 . 9. 
 / b ./ 
 ". ,.J"/ " 
 ' \ / 
_" '" '\ '_' · \ . .d '" .... · \ 
.. ""':" 
.J!J ..
.) 
./ 


36 




 t!//'/ 
 · , 
 

 
/ 0/,/ , ." \ ./t".// . 
 /. / J.J 
 / 

 
 
 .., 
 

 Jo--&...
 (j&A1 "'" \. .J-l__ 

 _ 

_J_
/_ 
J-P 

J 
°l/" i'

 
 \ · · /. 
 /t '.J/(/ -:t · , "" X /.(
 /.&{ 

,) ww4U
 - CJ\
\u .,\V

- \ - - J

\ 
.' ...... """
r / -!r.J_ /......
 
.I/"/
 i?
 /\(
 .: \
/\
l 
 
 \Jt'.1/ {r{ 
. \ 
 
 

J\J'4 .:JJ 
 .\>,- : ./
 
JU
j.U 
 
 
. 


 '

,\i /

 
./ 
 ,-SJ 
(,J
 "/ 
n W- 
 . 

\ ../.t.' 
 Lt
\
r
/
 
 

<j)/ 

 j) t 
j\.i 
c.J 
y
u........... 
..).. /_ _
 .. 
U
 
\'J0.J/

.J"
// 
\i\

// J 
: 
 
...... r:--r /4JJ 
.)U ,/
.JJ
 
-"A.;
;,/ 
 / 
//'
 j\ / ./ 
.\ :-
s.llij
il\;"( /;1
 

 
 '/ 


($/ 
 ,/ 

 
.* / 
 

 -(, .. /-t: 
,
...i.;J
 - 
\(fr
1\:'\
\J .J/( L
 j; / J
 
.....;,; 
-"
Ud:7
 ...... 

. ./ U...../ 
.J... 
 

\: \J:.\ 
\
l:
(
jt;' 
:
 t:


\£
\ 
_// 
 U " ", J ./. :/ / " 
j\

\JO)/'i11;

:t:
J2\ - 
 -
\

\ 
,.r -, ./ 
.» /' t?,), /_7 '""' y
 . 

 
-!.."
":
 -
/
\/ 
 \ / J
 \ /. ,,:, \ \
_ / /'/t() -/ 




":>
Lo/


/
'-1,,
 

\
J4! 
J
\ 

..'\ ..J'{1
((J '//1 
 
\ J .J/t"':',t
 
AU _ / ..U
..J1




1\-,.- 

J;

 
/ ../ ,
. .
 
-1# ../ 

' 

 
\

\
 tXJ 
/
/
\J:'
t;J
 


 /'l . !:JVS' 
 
'::"
J. ./

..w: ;; /...IJ\

 . 
,p
\
. 4\ \:t
\ / 
. 

 ,/ .

/ 

U;'/
 
 
.9' / &. 
/ ., t ( 

.1: 
t 
f 0) = #. 
 

 
:>vr:.- 
r
 . »


4 

 
 O
\ 
 . / ;/.\1.:.\
\ '
/ 
-( 'l\ -\ilI){P 
.
 _ 
 /
 / 0;/ 
 
..J 
./ "" 


d\
\lb\
"
1
\(

/C)
/
""1 :';1


 .:2: 
/_ 
 
,,/ 
. 
J
 f'
 
..:) 
L \ 
 1 /.l.J 
/ 0 
'\/ ,
;t
J /w f! \\ "
 
 "1:

iII
 
"
.r 
:y
.w "'/
 _/
. 
 
<
... \ :
 \ //\
'
/
 \\
?\\ J./\ 
'.j\(


 
.

 e
.f-'4U
 
 
/ 
- 
/. \/ / 
 \ /./ I."t... /". ' 
1/ J
 \ //:1'/ 
 \/ j "0\
 

/
.)/

 
)&t 
.o.\ 
 w"w

J 
<./
1(" 
 
 (1';/ - '
 :-:' . p:i . 
 .,it
1 
Uy\ )u\ /
 
LJ


';? 


 
/.. \' 
'jj

6(
4\i.\t. (f'
\'; 

 

!i 0:" ./ 
'..i -/ .. 
. J
 \'\,
/ //
r j \



 ..I"/t\/(.
 
. 4.U 0\1-,->0-; I" 

...Y 
 

 
\./. 
 .J
/ \'
 - jt fl\ \':::'
\\
(


S
.\
 


 


 ";.r
 
\ -/ >
 

. 
 
\
 
,1( / Jf // '.1' 
/ (j , .J1r'.J 
/ 
,
'-" yc,;}':"
('rJ 

(t

 
/ '. "/(f/1 \ 
\< '/: / \ 

./.. 
 \;.--,,)!/ \.--: '
t
 
t;f 
if
J1.'J
u


JU



\-" ": . 
t- - 
\ "
J\ 
, 
 r..r 


22. Ka'ab bin Malik menceritakan : 
"Ketika saya tinggal di belakang (tidak ikut berperang) bersama Ra- 
sulullah SAW. dalam perang Tabuk, sesungguhnya ketika itu tidak 
ada seorangpun yang lebih kuat dan lebih cukup dari saya, waktu 
saya tinggal di belakang (tidak turut bersama) beliau dalam perang 
Tabuk itu. Demi Allah! Saya tidak menyediakan agak sekalipun dua 
kendaraan sebelumnya, tetapi saya menyediakan dua kendaraan untuk 
peperangan yang saya tidak turut pergi. Rasulullah SA W. melakukan 
peperangan itu di musim panas yang sangat terik, menempuh perjalan- 
an yang jauh, meliwati padang tandus dan menghadapi musuh yang cu- .. 
kup banyak (jumlah dan perlengkapannya). Beliau menjelaskan kepada 
kaum Muslimin keadaan yang akan mereka hadapi, supaya mereka 


38 


39 



melengkapkan persiapan perang dan memberitakan kepada mereka 
tempat yang dituju. Kaum Muslimin yang ikut bersama Rasulullah 
SA W. cukup banyak, tetapi nama-nama mereka tidak dikumpulkan 
dalam satu buku yang teratur, maksudnya daftar nama-nanw. Orang 
yang bermaksud menghilang (tidak ikut pergi) umumnya mengira, 
bahwa hal itu akan tersembunyi (tidak diketahui), kecuali kalau ada 
wahyu yang turun dari Allah tentang itu. 


tubuhnya. "Lalu Mu lzz bin Jabal mengatakan kepadanya : "Amat 
buruk apa yang engkau ucapkan itu I Demi Allah, ya Rasulullahl 
Hanya yang kami ketahui, dia orang baik " Rasulullah SA W. diam saja. 
Dalam keadaan yang demikian beliau melihat (daTi jauh) seorang 
laki-laki yang berpakaian putih yang bergerak dalam fatamorgana, 
lal", beliau mengucapkan: "Engkaulah Abu Khaisamah I" Kebetulan 
orang itu benar Abu Khaisamah Al AnshaTi. Dialah yang bersedekah 
segantang korma ketika dicela oleh orang-orang munafik 


RASULULLAH BERANGKAT MENt,JJU TABUK 
"Rasulullah SA W. berangkat untuk peperangan (Tabuk) itu ketika 
buah-buahan dalam keadaan baik dan senang berlindung di bawah po- 
hon-pohon, karenanya saya tertarik ke situ. 
"Rasulullah SA W. dan kaum Muslimin yang akan berangkat bersama 
beliau melakukan persiapan dan saya di pagi hari hendak bersiap 
pula, tetapi saya pulang saja dan tidak melaksanakan suatu apapun 
hanya mengucapkan dalam hati : "Saya sanggup melaksanak
nnya, 
bila saya mau. .. Maka demikianlah keadaan saya sedang orang banyak 
tetap bersungguh-sungguh (mengadakan persiapan). Raiulullah SA W. 
bersama dengan kaum Muslimin setiap pagi mengadakan persiapan 
sedang saya tidak mengadakan persiapan sedikitpun. Kemudian pa- 
gi besoknya, saya kembali pulang dan tidak mengadakan persiapan 
sedikitpun. Begitulah seterusnya keadaan saya, sedang mereka bertin- 
dak dengan cepat dan perang telah selesai. Saya ingin supaya 
berangkat dan mendapatkan mereka. Wahai, hendaknya saya berbuat 
begitu. Tetapi hal itu tidak ditakdirkan untuk saya. Maka apabila 
saya bertemu dengan orang banyak sesudah Rasulullah SA W. berangkat, 
yang menyebabkan saya bersedih hati ialah karena saya tidak melihat 
orang yang serupa saya melainkan orang yang dicurigai termasuk 
golongan munafik atau orang-orang lemah yang telah diberi keringanan 
oleh Allah. " 


KA' AB MERASA CEMAS DAN SEDIH 
"Setelah sampai berita kepada saya bahwa Rasu/ullah SA W. telah 
berangkat menuju pulang dari Tabuk, soya merasa sangat sedih. Lalu 
saya mengingat-ingat perkataan bohong yang akan saya ucapkan, 
kiranya dapat melepaskan saya dari marah beliau nann. Dalam hal ini 
saya meminta bantuan kepada orang-orang yang mempunyai pikiran 
diantara keluarga saya. Setelah ada orang mengatakan bahwa Rasulul- 
lah SA W. telah dekat kedatangannya.hilanglah dari saya hal yang batil 
(bohong) itu, sehingga saya mengetahui, bahwa saya tidak akan selamat 
karena itu sedikitpun untuk selamanya. Lalu saya membulatkan kemau- 
an untuk berkata benar kepada beliau. Di waktu pagi Rasulullah SA W. 
telah datang dan biasanya apabila beliau datang daTi perjalanan, lebih 
dahulu I17I1suk mesjid dan sembahyang di situ dua raka'at, kemudian 
baru duduk di luzdapan orang banyak. . 


KA'AB MENJAWAB MENURUT YANG SEBENARNYA, 
BEDA DARI KAUM MUNAFIK 


RASULULLAH BERTANY A TENTANG KA'AB 
"Rasulullah SA W. tiada pernah menyebut-nyebut saya sebelum sampai 
di Tabuk. Ketika sedang duduk bersama orang banyak di Tabuk, 
beliau bertanya: "Apakah yang diperbuat oleh Ka'ab bin Malik ?" 
Seorang laki-laki dari Bani Salimah menjawab: "Ya Rasulullah ! Dia 
terhalang oleh pakaiannya yang zndah dan membanggakizn keelokan 


"Setelah beliau berbuat demikian, datanglah menghadap beliau orang- 
orang yang tinggal di belakang, meminta ma 'af dengan menyatakan ke- 
uzurannya kepada beliau dan bersumpah (untuk menguatkan kebenaran 
ucapannya). Jumlah mereka lebih dari delapan puluh orang. Rasu- 
lullah SA W. menerima pemyataan mereka dan janji setia mereka dan 
memohonkan ampun untuk mereka serla menyerahkan rahasia (isi 
hati) mereka kepada Allah, sehingga saya datang pula ke dekat beliau. 
Setelah saya memberi salam, beliau tersenyum dengan senyuman yang 
mengandung perasaan marah. Kemudian beliau berkata: "Marilah /" 
Lalu saya datang dengan berjalan biasa sampai duduk di hadapan beliau. 
Dan menanyakan kepada saya: "Apakah yang menyebabkan engkau 


40 


41 



tidak ikut ? Bukankah engkau telah membeli kendaraan ?" Saya men- 
jawab: "Ya Rasulullah ! Sesungguhnya saya, demi Allah! Kalau kira- 
nya saya duduk di dekat orang selain engkau dari penduduk dunia, 
tentu soya akan menampak (mengetahui) bahwa saya akan dapat ke- 
luar (bebas) dari marahnya dengan memberikan keterangan palsu. 
Sesungguhnya saya telah memperoleh kepandalan bersilat lidah. Tetapi, 
demi Allah! Sesungguhnya saya mengetahui, kalau seandainya saya 
menceritakan kepada engkau cerita bohong, yang karenanya engkau 
merasa senang kepada saya, tentu dalam masa yang dekat Allah akan 
menyurnh engkau marah kepada saya. Tetapi kalau soya menceritakan 
kepada engkau cerita yang benar, yang karenanya engkau merasa ku- 
rang senang kepada saya, sesungguhnya soya mengharap ala akibat 
baik dari Allah. Demi Allah ! Saya tidak ada mempunyai keuzuran 
(halangan) untuk berangkat. Demi Allah! Tidak ada seorangpun yang 
lebih sanggup dan lebih cukup dari soya. ketika saya tidak ikut berang- 
kat bersama engkau. Lalu Rasulullah SA W. berkata: "Adapun orang ini, 
sesungguhnya dia berkata benar. Sebab itu berdirilah engkau, sampai 
Allah memberikan keputusan ten tang engkau /" Lalu saya berdiri" 


tems saja pergi ketika mereka menyebutkan kepada saya ten tang kedua 
orang itu. " 


KA'AB DIANJURKAN BERKAT A BOHONG 


KA'AB DAN DUA ORANG KAW ANNY A DIPENCIlKAN 
"Rasulullah SA W. melarang koom Muslimin bercakap-cakap dengan s
 
pa saja di antara tiga orang yang tidak ikut bersama beliau. Lalu orang 
banyak menjauhi kami atoo mereka dingin (diam) saja kepada kami, 
sehingga dalam hati saya bumi ini telah berobah, bukan lagi bumi yang 
saya kenal Maka tinggallah kami dalam kealaan sernpa itu selama lima 
puluh malam. Adapun dua orang kawan saya, keduanya menjali lesu 
dan tinggal duduk saja di rnmahnya dengan menangis. Adapun saya ada- 
lah orang yang lebih muda dan lebih kuat, karena itu s'aya tetap keluar 
menghadiri sembahyang (berjama 'ah) dan berjalan di pasar-pasar, teta- 
pi tiada seorangpun yang mau bercakap-cakap dengan saya. Saya da- 
tang menemui Rasulullah SA W. lalu memberi salam kepala beliau, 
ketika itu beliau dalam majelis sesudah sembahyang. Saya bertanya 
dalam hati: "Adakah beliau menggerakkan kedua bibimya untuk 
menjawab salam saya atau tidak?" Kemudian itu saya sembahyang de- 
kat beliau dan soya memperhatikan beliau dengan sudut mata. Ketika 
saya mengerjakan sembahyang, beliau memperhatikan saya, tapi apabi- 
la saya melengong ke arah beliau, bellau melengong ke arah yang lain. 
Setelah sekian lama soya disingkirkan kaum muslimin, saya berjalan 
sampai memanjat pagar kebun Abu Qatalah, dla anak paman saya dan 
orang yang lebih cinta kepada saya, lalu saya memberi salam kepala- 
nya. Maka demi Allah, dia tidak menjawab salam saya. Lalu saya me- 
ngatakan kepalanya: "Hai Abu Qatadah! Saya meminta kepala engkau 
dengan nama Allah / adakah engkau mengetahui, bahwa saya mencin tai 
Allah dan RasuINya?" Dla diam saja (tioda menyahut). Saya ulang 
sekali lagi dan mengharap sangat kepalanya, tapi dla diam juga. Saya 
ulang dan mengharapkan sangat kepadanya, barn dia menjawab: "Allah. 
dan Rasulnya lebih tahu /" Lalu air mata saya menetes dan soya pergz 
sampai memanjat pagar. 


"K emudian beberapa orang dari kaum Bani Salimah datang dengan 
cepat dan mengikuti saya, laIu mengatakan: "Demi Allah ! Kami 
mengetahui, bahwa engkau sebelum ini tiada mengerjakan dosa sedildt- 
pun. Sesungguhnya engkau tidak sanggup untuk memberikan alasan 
kepada Rasulullah SA Jv. sesuai dengan aIasan yang diberikan oleh 
orang-orang yang tidak ikut bersama beliau. Untuk menutupi dosa 
engkau cukuplah Rasulullah SA W. memohonkan ampun untuk eng- 
kau. .. Demi Allah, mereka selalu mencela saya dengan secara kasar, 
sehingga saya bermaksud hendak kembali keptxIa Rasulullah SA W. lalu 
saya berdusta ten tang diri soya. Kemudian itu saya menanyakan kepa- 
da mereka: "Adakah seseorang yang mengalami ini sernpa saya?" 
Mereka menjawab: "Ya, ada! Dua orang laki-laki mengalami sernpa 
engkau, keduanya mengatakan sernpa apa yang engkau ucapkan dan 
kepada keduanya diucapkan pula sernpa dengan apa yang diucapkan 
kepada engkau." Saya bertanya: "Siapa kedua orang itu?" Mereka 
menjawab: "Murarah bin Rabi'ah Al 'Amiri dan Hilal bin Umayya 
Al Waqifi." Mereka menyebutkan kepada saya kedua laki-laki yang 
saleh, turnt dalam perang Badar dan menjtxIi teiodan yang baik. Saya 


SURAT DARI RAJAGHASSAN 
Pala suatu ketika, saya sedang berja!an dipasar Madinah, ketika itu 
seorang petani dari koom tani penduduk Syam, orang yang biasa 
datang membawa makanan dan menjualnya di Madinah, mengata- 
kan : ''Siapakah yang moo menunjukkan Ka 'ab bin Malik ?.. Lalu 


42 


43 



orang banyak menunjukan saya dan diberikannya kepada saya sepu- 
cuk surat dari Rajanya kepada saya sepucuk surat dari Raja Ghas- 
san. Soya seorang yang tahu tulis baca, laZu saya baca surat itu dan 
kebetulan isinya : "Adapun kemudian, maka sesungguhnya te/ah 
sampai kepada kami, bahwa sahabat engkau telah menyingkirkan 
eng1cau dikampung kehinaan dan terlamtar (tersia-sia). Sebab itu 
datanglah engku kepada kami nanti engkau akan kami bantu. "La- 
lu saya berkata (dalam hati) ketika membaca surat itu : '1ni 
juga termasuk ujian! Lalu surat itu soya ,sengaja membawanya ke- 
dapur dan saya bakar. 


sulullah SA W. ten tang isteri saya, "arena saya -tidak tahu apakah ja- 
wab Rasulullah SAW. ketika soya meminta izin kepada beliau tentang 
isteri saya itu, sedang soya seorang laki-laki yang masih mudah " 


PERINTAH SUPAY AKA'AB BERPISAH DARI ISTERINYA 


MAKA DA T ANGLAH BERIT A GEMBlRA 
Maka liwatlah sepuluh malam dan cukup bogi kami lima puluh ma- 
lam, sejak orang dilarang bercakap-cakap dengan kami. Sesudah itu 
soya mengerjakan sembahyang Subuh di pogi malam yang kelima 
puluh diatas loteng rnmah kami Pada suatu ketika soya sedang du- 
duk daJam keadaan seperti yang disebutkan Allah Ta 'ala tentang 
kami, nafas saya telah sesak dan bumi yang lapang ini terasa sem- 
pit bogi soya, soya mendengar suara orang berteriak yang naik bu- 
kit Sala'. mengucapkan dengan sehabis keras suaranya : "Hai Ka- 
'ab bin Malik, gembiraJah ," Lalu soya tersungku.,. sUJud dan menge- 
tahui sesungguhnya kelapangan telah datang. Rasulullah SA W. mem- 
beri tahukan kepada orang banyak ten tang penerimaan Allah ter- 
hadap tobat kami, ketika beliau selesai mengerjakan .sembah!ang 
Subuh. LaZu orang banyak menyampaikan berita gembira kepada 
kami Beberapa orang yang menyampaikan berita gembira pergi pu- 
la kepada dua orang kawan saya. Seorang laki-laki memacu kudanya 
untuk menemui saya dan seorang dari suku Aslami qerlari menuju 
saya dan dla naik bukit, karena itu suaranya lebih cepat dari kudo. 
Setelah datang kepada soya orang yang soya dengar suaranya me- 
nyampaikan berita gembira kepada saya, seger a soya tanggalkan un- 
tuk dia dua kain saya, lalu soya pakaikan kepadanya karma berita 
gembira yang dibawanya. Demi Allah ! dilwri itu soya tilxla mem- 
punyai pakaian selainnya. 


"Setelah ltwat empat puluh hari dari masa lima puluh hari dan wahyu 
tiada twun, ketika itu utusan Rasulullah SA W. datang kepada soya dan 
mengatakan "Sesungguhnya Rasulullah SA W. menywuh engkau supa- 
ya menjauhi isteri engkau. Lalu soya menjawab "Akan saya ceraikan- 
kah dia atau apa yang akan soya lakukan?" Dia menjawab: 'Tfdak dice- 
raikan, melainkan jauhi dia dan jangan engkau dekati. .. Dan disampai- 
kannya pula kepada kedua orang kawan soya sempa itu. Lalu soya me- 
ngatakan kepada isteri saya "Pulanglah engkau kepada keZuarga engkau 
dan tinggaJ bersama mereka, sampai Allah memberikan putusan daIam 
U1Usan ini !" 


ISTERI HILAL BIN UMAVY A DATANG MENEMUI RASULULLAH 
Maka datanglah perempuan HilaJ bin Umayya kepada Rasulullah 
SA W. dan mengatakan kepada beliau : "Ya Rasulullah ! Sesungguh- 
nya Hilal bin Umoyya seorang tua yang terlantar keadaannya tiada 
mempunyai khadam (pelayan). Sebab itu apakah engkau tidak me- 
nyukai, kalau soya melayaninya ?" Beliau menjawab : 'Tidak ke- 
beratan, tetapi dla tidak boleh mendekati engkau (campur). "Perem- 
puan itu menjawab : "Sesungguhnya dia, demi Allah, tidak ada ke- 
inginannya kepada sesuatu. Demi Allah, dla selaZu menangis sejak 
terjadi peristiwanya, sampai hari ini. Sebab itu beberapa orang kelu- 
arga saya mengatakan : "Sebaiknya kaJau engkau memin ta keizinan 
kepada RasuZullah SA W. ten tang isteri engkau, karena beliau telah 
mengizinkan kepada perempuan Hilal bin Umizyya untuk melayani- 
nya. Saya menjawab : "Saya tidak akan meminta izin kepada Ra- 


KA'AB MENEMUI RASULULLAH 
Saya meminjam dua helai kain lalu soya pakai dan berjalan sengaja 
hendak menemui Rasulullah SA W. (Di sepanjang jalan) orang banyak 
menyongsong soya berbondong-bondong, memberikan selamat ke- 
pada soya, karena sudah diterima .tobat saya dan mengucapkan ke- 
pada soya : "Hendaklah penerimaan tobat engkau oleh Allah rr:.e- 
nyenangkan hati engkau ! Sampailah saya masuk kedalam mesJid, 
kebetulan Rasulullah SA Jv. sedang duduk dan orang banyak dike:._ 
liling beliau. Lalu Thalhah bin UbaidiOah r.a. berdiri dan berlari sam- 


" 


44 


45 



KA'AB MENAWARKAN SELURUH HARTAKEKAYAANNYA 


"Juga Allah menerima tobat tiga orang yang ditinggalkan di belakang, 
sehingga bumi yang luas terbentang ini terasa sempit oleh mereka, nafas 
mereka telah sesak. Karena mereka mengetahui, bahwa tidak ada tem- 
pat berlindung dari siksaan Allah, melainkan kepada Allah. Kemudian 
itu Allah menerima tobat mereka supaya mereka lobat kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah itu Penerima tobat dan Penyayang. " 
"Hai orang-orang yang beriman 1 Bertt1l[walah kamu kepada Allah 
dan hendaklah kamu bersama (termasuk) orang-orang yang benarl" 
(Surat Al Bara-ah ayat 117-119). 
SELAMAT KAREN A BENAR PERKATAANNY A 
Kata Ka 'ab "Demi Allah 1 Demi Allahl Tiada suatupun nikmat yang 
dianugerahkan Allah kepala saya, sesudah Allah telah menunjuki sa- 
ya memeluk agama Islam, yang lebih besar harganya dalam had saya 
dari soya" mengatakan yang benar kepada Rasulullah SA W.. bahwa soya 
tidak berkata dusta kepada beliau, maka karena berdusta itu saya akan 
binasa sebogaimana orang-orang yang berdusta telah binasa. Sesungguh- 
nya Allah telah berfirman berkenaan dengan orang-orang yang berdusta , 
itu ketika wahyu telah ditunmkanNya dengan perkataan yang amat bu- 
ruk yang diucapkan kepala seseorang. Allah Ta 'ala telah berfirman: 
"Mereka bersumpah kepala kamu dengan nama Allah ketika kamu 
kembali kepada mereka, supaya kamu membiarkan mereka. Sebab itu, 
membelakanglah kepada mereka, sesungguhnya mereka itu kotor dan 
tempatnya neraka jahannam, pembalasan dari apa yang mereka usaha- 
kan." 
"Mereka bersumpah kepada kamu, supaya kamu merasa senang kepada 
mereka, tetapi bia1pun kamu senang kepada mereka, sesungguhnya 
Allah udak senang kepada kaum yang jahat itu." (Surat Al Bara-ah 
ayat 95-96). 


pai berjabatan tangan dengan saya dan mengucapkan selamat kepada 
saya. Demi Allahl tidak ada seorang laki-laki dari kaum Muhajirin yang 
berdiri selainnya. Karena Ka 'ab tidak melupakan Thalhah Setelah 
saya memberi salam kepada Rasulullah SA W. sedang muka beUau 
berseri-seri karena .gembira, mengucapkan : "Gembfralah engkau 
dengan kebaikan hari yang engkau liwati sejak ibu engkau mela- 
hirkan engkau I" Saya menjawab : "Dan sisi engkaulah, ya Rasu- 
lullah atau dari sisi Allah ?" Beliau menjawab .- "Tidak dari aku, me- 
lainkan dari sisi Allah :4zza Wajalla. "Rasulullah SA W., apabila be- 
liau gembira bersinar wajahnya sehingga seolah-olah bagai sepotong 
bulan pumama dan kami mengetahui itu. 


"Setelah saya duduk di hadapan beliau, saya mengucapkan "Ya Ra- 
sulullah ! Sesungguhnya tennasuk kesempumaan tobat say a, menye- 
rahkan seluruh harta saya sebagai sedekah kepada Allah dan kepada 
RasulNya. Rasulullah SA W. menjawab "Tinggalkanlah untuk engkau 
sebagian harta engkau, karena itu baik bagi engkau I" Saya menjawab: 
"Sesungguhnya soya meninggalkan untuk soya harta pembagian saya 
di Khaibar. " Saya berkata: "Ya Rasulullah 1 Sesungguhnya Allah me- 
nyelamatkan saya hanyalah karena berkata benar dan sesungguhnya 
tennasuk kesempumaan tobat saya bahwa saya tiada akan mencerita- 
kan selain yang benar, selama saya hidup. Demi Allah! Saya tiada 
mengetahui seorangpun dari kaum Muslimin yang diberi kurnia oleh 
Allah karena perkataan yang benar, sejak saya menyebutkan itu kepada 
Rasulullah SA W. yang lebih baik dari apa yang dikumiakan Allah kepa- 
da saya. Demi Allah ! Saya tiada dengan sengaja mengucapkan dusta 
sejak saya mengatakan itu kepada Rasulullah sampai hari ini dan se- 
sungguhnya saya mengharap kiranya Allah memelihara saya di masa 
yang akan datang. " 


KA'AB DAN DUA ORANG KAW ANNY A DITERIMA TOBA TNY A 


"Maka turunlah ayat: "Sesungguhnya Allah menerima tobat Nabi, 
kaum Muhajirin dan Anshar yang mengikuti Nabi dalam masa kesulit- 
an, setelah hati sebagian mereka hampir menyeleweng, kemudian ftu 
Allah menerima tobat mereka, sesimgguhnya Dia Penyantun dan Pe- 
nyayang kepada mereka " 


46 


47 



BAHAGIAN KE LIMA PULUH EMP AT 
Z I K I R 3) 


; 

 \
\-:'°l\.\ 
<"t/
 

 4\

S/,\

 
 
/r\ 
./. 

..Y'
J 7 _ JW ':Y" 
 ./'!.Y' 
'f\
J/\
\"'
\"//'
 
\/\
t
/h\ 
// .\/
 / 
\.J./ 
U»O..
4.U,
\J
 ..

 h-l:::J 



 

 
.

 \ 

\ 
\6
l»\





/ 
\U \}
 
\;(.'
H 
" V;.J;" ./ 

 / J./ ;- ,,

 
24. Dari 'Atiyah l.a. katanya : 
"Rasulullah SA W. bersabda: "Siapa yang menyukai bertemu dengan 
Allah, niscaya Allah menyukai bertemu dengaiz dia. Siapa yang tidak 
suka bertemu dengan Allah, niscaya Allah tidak suka pula bertemu 
dengan dia. " Lalu saya bertanya : "Ya Nabi Allah! Maksudnya tidak 
menyukai mati? Sedangsetiap kita tidak menyukai kematian. " Beliau 
menjawab : "Bukan begitu ! Melainkan, apabila orang-orang beriman 
itu disampaikan kepadanya berita gembira akan memperoleh rahmat 
Alltih, keridlaanNya dan surgaNya, dia menyukai bertemu dengan 
Allah. lalu Allah menyukai pula bertemu dengan dia. Sesungguhnya 
orang kafir, apabila diberitakan kepadanya akan beroleh siksaan dan 
kemurkaan Allah, dia tioda menyukai bertemu dengan Allah, sebab 
itu Allah tiada menyukai pula bertemu dengan dia. " 


MENYENDIRI UNTUK MENGINGATI ALLAH 

/. 

..o \/ .)- / 
 
 r' 0)/ /,
,\t
/.,/.1 1 ,,/ " 
.:rt
c;:

 /
 
6f>J\t
):t,.A
 
 -
'\ 
.;.- 
\oiG<'J_.-r
,\ t// 
("J(' \-.1' J A'
«".1)1/t\
' // /,
 
.!t' 

 
(J

.!J
 
U
.4J()


 

 ,
 \ !t,/
"


 \ (.}& \ '!.t \j '
 1 \ -1 "J/'/
"}:"
!" \ I// 
· '-" 
\ JJ:.J 
 4..U "=!J
\ J.l lJ 
 
..) 
 '-}.J
 
 
::/ 
23. Dari Abu Hurairah l.a. katanya : 
"Pemah Rasulullah SA Jv. berjalan di suatu jalan kota Mekkah, lalu 
beliau meliwati sebuah bukit yang bemama Jumdan. Beliau berkata: 
"Berjalanlah kamu ! Ini bukit Jumdan dan orang-orang yang sendirian 
telah dahulu." Mereka beJ1anya : "Siapakah itu orang-orang yang 
send irian, ya Rasulullaft ?" Beliau menjawab : "Orang laki-laki dan 
orang-orang perempuan yang menyebut (mengingati) Allah sebanyak- 
banyaknya. " 


MENYUKAI AT AU TIDAK SUKA BERTEMU DENGAN ALLAH 

//". \ 
 \ /\
,.::;//
 \ 
./ 
 
 v',".J//\\
 !(t\
"'/:....\/
/ 

 p .

O-O\
 . _/
'U
JcJb
\J
"'U&o-
t 
/-/ 
 
 
 \ / <\/ 
 ..1/\ 
,-,1 \ / 
 
 \ /\
, / 
 ////'
f.J
 \ 

 \ 
 Uvu .. O..
4..U 0 AA 
l.AJO &JAJo.Uj
 
./ / ../'.. ;/./" ...... 


ALLAH MENYEBUT SlAP A YANG MENYEBUTNY A 
\
/J \ A( //{,,/}
 .)\"-1. / 
 
 \ JIr 
 / /,,
/,,
" /,/.1 /) \ "/ 
U U-:-J
4J.)'
 
 
.Ju"'u'" 

c! 0&-- 

 
/" 
// " 
 
 !/. .. / 
 
 p,<.. .J 
 
 //. ) //(/'/ ./111 ,1/. 
4..:J 
 

.l..- .)0'" J- 

 / 
\jl,&'


 
./.;" 
 / 
 / . _ /. ::/ .r 
.1.:.. 
$(:J2
5A:J:k
01;'
j 

- 
 7 


 // 

 ./ / 
25. Dari Abu Hurairah l.a. katanya : 
"Rasulullah" SAW. bersabda : "Allah :4zza Wajalla berfirman : ':4ku 
menurnt pengharapan hambaKu kepadaKu dan Aku bersama dengan 
dia ketika dia menyebut (mengingati) Aku. Kalau dia mengingati Aku 
dalam hatinya, niscaya A ku mengingatinya seiuJirian, Tetapi kalau 
dia menyebut Aku di muka orang banyak (pemuka-pemuka), niscaya" 
Aku menyebutnya pula di muka pemuka-pemuka yang lebih baik dari 
i tu. " 


3) Zikir artinya menyebut nama Allah, memuji dan menyanjungNya dengan lidah 
atau mengingatinya dalam hati, mengenangkan Kekuasaan, Kemuliaan, Kasih 
sayang dan Kebijaksanaan Tuhan dalam menciptakan dan memelihara alam ini. 


48 


49 



MAJELIS ZIKIR DILINDUNGI SAY AP MALAIKAT 
/t\/-' / 
V\/
 
 
 \ _..
 
 \ J, ,,-' / /\
 "".1' /'./.J h \ =/ 
.-::J LsJ J 
..) 
 
u J 
 /
 

 (.)b U '-' O


 0tS' - "1.. 

 t:
 \'i:';\;' 
\ /t

"

/
1 /\
/}
 
 
"'_-" "..:.J ..
 


 
 . 
..
: . -:J.. '" 
\/ 
 ,,(,./
 / 0 /' I/i \

 # '/ ,/ ./...././ oJ// \ ".J.//.f 
 
v H '" .... "," /... 
. 
.,. 


 ;, .



 
 
/A\
 \/
t\ J " / // \'..J/./r:J.",:
\(,:'\/

t\ \/""\
"// ,,-,<,/, 
-!Jw 

 

J

.!J'
 ,)
I:'''» 

 <-t'J
 
0. e
t '
/
"
: 
'/\: 1 .Jit\/
/

/
(
j L:
/
 . 

 >- 


 
V\3\

.J ::J? ff - 
:!t' 1::f ./ <:'1\/
/ it
.,-
./

.,./", · '
\ .1i1.)

. 

 ".J

 
J 

J 
 ,"//" 
G't
j
 
 it )
 9
 

 \

J

 J

 
jG
:/.
 
/(i
 

./ \{\
ol 
 J

 ::\
 \

 
./ 
J.J..


:y 


.J" AI' ..-!) 
 
 
-" 
 ./ 
j

,\1r; 
\('/'//"1\i::\,"
 \{: ('\
 .(I
I 
 ./
/ 
I "Y 
 


JU ;.....JJ_ 

!y c.i'
(J 

 .7/''/ ../.{ '/Jt".l// J L,
 {t
" "'/ 1// ,'
 \ '.-t ,
 \ A , /:t _,
 

»
 li
 J
" 
':J 
UtS


:J

 

. .. .:;<"t .;./
 j\f \ ....
\ 6 .... 
 · /1/ i.1il. 
r(.
t; 

/':.-
Qt'
 
...,).. ./(t
!J
 .. 
) '/'1.1 ;;J /' \ .l/ ", .// 
1/ Jt'L//"t,
" //' 
/ (
 \ Q;,
,( 9 fI./ 
.. 
 I 
.,. ..... 4) u" . u b "/ ., ,t( .)" 

 

 f t
vA'" 'lj JJA:' 
 .. 
 /" .. 
. 


 . 
-/..
 


para malaikat itu berangkat naik ke langit. Lalu Allah menanyakan 
kepada mereka, sedang Allah lebih tahu tentang mereka, pertanyaan- 
Nya : "Kamu datang dari mana ?" Mereka menjawab : ''[(ami datang 
dari dekat hamba-hamba Engkau di bumt mereka tasbih memuliakan 
Engkau, membesarkan Engicau, mengakui Keesaan Engkau, memuji 
Engkau dan meminta kepada Engkau." Thhan bertanya : "Apakah 
yang mereka minta kepadaKu ?" Malaikat menjawab : 'Mereka memin- . 
ta kepada Engkau untuk memperoleh surga Engkau. " Tanya : "Ada. 
kah mereka telah melihat surgaKu ?" lawab : "Belum, wahai Tuhan. 
leu ," Tanya: "Bagaimanakah kalau seandainya mereka telah me/i- 
hat surgaKu ?" Kata malaikat : 'Mereka meminta perlindungan kepada 
Engkau. .. Tanya : 'Dari apa mereka meminta perl indungan kepada- 
Ku ?" lawab : 'Dari neraka Engkau, wallai Tuhanku ," Tanya: "Su- 
dah pernahkah mereka melihat nerakaKu ?" lawab : ''Belum ," Kata 
Tuhan : "Bagaimanakah kalau seandainya mereka telah melihat ne- 
rakaKu ," Kata malaikat : "Mereka meminta ampun keptXla Engkau. " 
''[(ata Tuhan : "Sesungguhnya Aku telah mengampuni dosa mereka, 
memberikan kepada mereka apa yang mereka minta dan melindungi 
mereka dari apa yang mereka minta dilindungL " Kata malaikat : ''JVa- 
hai Tuhanku , Di antara mereka ada si Anu yang banyak kesalahan- 
nya. Dia hanya liwat, lalu duduk bersama mereka." Kata Tuhan : 
''/Josanya Aleu ampuni, karena mereka (anggota majelis zikir) tidak 
boleh malang orang yang duduk bersama mereka." _ 


50 


ZIKIR MENYEBABKAN AMPUNAN DOSA 
.//0/ /
 
' \ /)t\(t /t\t
/ 
 
 \Jt 0)/ /,,
 "\\.i
/"// ./, 
/ 
 

J
 )/
/' c.J\I
,T jU.\ 
JlJbu 

4J,.0'-- 
..
/

 0/ .y' -::/
 
7)'//)/ "'\':l r
./ ill\,,
 '1 i1 {
 
J
JV /p.'!.
J;.



"".J !J .4) ..
 

../, b '/ · / / / ..../ // .J... / \.. /,f .. II 
1.
 \
 './ ./, ./.11 o/..'l 

l,.

 

 
... - "-'
.J 
 u
A)
1 
/ '" /-:J 
 ,/.......
 ? /...J,,
 
"/ P- // 1/4/ <It'..J/'/ 


 \ / \ ;')1 '/'
"'./Ifl/ 
- U' __...c." 
..l,..3 
 .. 
 -' \S.
 

.. '?J u. '7: 
 /
 :.7.. 
... t.Jj 4/.$ '-"" 
, .. 
- r 7 
.&\

j\;':// a\;: /

 
.c\ 
\A.J;'
 :r;
' 
\.. 
./ u. lJAJ..... UA
'c -" -",/,,/ . / 
" 
 (\ / { /. 
 · <' f
 / / (/l1 
 · 1: / oil 
;' <::
 \.. ,,/. ''/ / 

 *..J
 
 
J O
\.*>- 

 '-j 
 
 /


 
 
 
51 


26. Dari Abu Hurairah r.3. katanya : 
"Rasulullah SA W. bersabda : "Sesungguhnya Allah Maha Berkat dan 
Maha Tinggi mempunyai para malaikat yang banyak beTjalan dan se- 
bogai petugas khusus, mereka mengikuti majelis zikir. Apabila menda- 
pati satu majelis zikir, mereka tUTUt duduk bersama-s
a dan mereka 
melindungi majelis itu berlapis-lapis dengan sayapnya, sehingga meme- 
nuhi sampa; ke langit yang dekat. Setelah anggota majelis itu berpisah, 



27. Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 
''Rasulullah SA W. bersabda : "Siapa yang mengucapkan 'Tfada Tuhan 
selain Allah, Maha Esa dan tiada sekutuNya, kepunyaanNya Kekuasaan 
dan Pujian dan Dia Kuasa atas segala sesuatu " seratus kali dalam sehari, 
niscaya dla memperoleh pahala sama dengan pahala m
merdekakan 
sepuluh orang hamba sahaya, dituliskan untuk dia seratus perbuatan 
balk, dihapuskan dari padanya seratus kesalahan dan menjadi pengawal 
baginya dari syeitan sehari itu sampai petang. Tidak seorangpun yang 
melebihinya selain dari orang yang lebih, banyak memperbuat dari 
itu. Siapa yang mengucapkan 'Maha Suci Allah dan dengan Kemulia- 
anNya" seratus kaU dalam sehari, dihapuskan kesalahannya walaupun 
sebanyak buih di lautan. " 


29. Dari 'Amru bin Maimun r.a. katanya : 
"Rasu/ullah SA W. bersabda : "Siapa yang mengucapkan 'Tiala Tuhan 
selain Allah, Maha Esa dan tioda sekutuNya, kepunyaanNya Kekuasaan 
dan Pujian dan Dia Kuasa atas segala sesuatu" sepuluh kali, sarna de- 
ngan orang yang memerdekakan empat orang tunman !sma'i!. " 
, 


ZIKIR DI W AKTU P AGI DAN PET ANG 
<" /./ 
.-? <9 J l;"'/ 
 
 I J 6// /,t<. J ,
",/../J /t t1 

J

 u-4 r _'}U 
.J(')
 

v""
::- 
- "" 
\ -::- 
 t - /,"""..( \ /0/; / 
 ' 
 .. //
, ,,/ / 
 , / r/'-' ,,-' 
L..<"" A£
 
\ 000 L 0" 
\.A 
 A.U .
. _ .( 
./ ;. /V'../ 
 
.. 

 ..- 
 .... 
 ..- u . 
 
,"1/;'\:'1 'lir:., //; J r:; /
.s /( / 
.
:>vJ -LJU\.6
 L;J-.\ JJ
c<
 
28. - Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 
"Rasulullah SA W. bersabda : ''Siapa yang di waktu pagi dan di waktu 
petang mengucapkan "Maha Suci Allah dan dengan KemullaanNya" 
seratus kal
 tidak ada seseorang yang datang membawa pahala di hari 
kiamat melebihi dari apa yang dibawa oleh orang tadi kecuali kalau 
dia mengucapkan sernpa yang diueapkan oleh orang tadi atau menam- 
bah lebih dari itu. " 


RINGAN DIBACA DAN BERAT PAHALANY A 
I /1t\ 
 /. \ C. D.
 . '
/'7 
 :" vt..J/ J /.I: J /.t
t./"/,/ A :/ 
,.,
 (J 

, '-' ul.:.4'b,.: 
U.Hu
 '" 
 O,.J 
",\
 _ r. 
"j ..- /' _/ ./..... / ':./ - J.v- ;- 

\ {

.. o
 lu\

..';tt\j,. t:
(
,, \, '. tJ
j 
/ U . t -" -" y ..- U . 
 
y,."';' /
;-g. .. ..- 
._ o.t:J, 

 


30. Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 
"Rasulullah SA W. bersabda: "Dua kalimah yang ringan (membaca- 
nya) oleh lidah, berat menurut timbangan (pahalanya) dan arnat disu- 
kai oleh Tuhan Yang Pemurah ialah "Maha Suei AUah dan dengal1 
KemuliaanNya, Maha Suci Allah Yang Maha Besar. " 


PAHALA ZIKIR 
/
 ,
 \ /\ \ '(t/tt.c./ 
 
 t,'t tJ//",1
1r
./ 0.)0/" tI./ 11/ 
4U 1,.,6.)/) w"'

-
 /
 
()
uLJ u
 
.Jr
 _ 
4\ 
/ {./ .9 3 
 __.-{ 1:r,\
/.J./ 

 ,J:'t/ J. :?(tJi J { 
'''1.
1.J/'/ 

 .J:. 

"'lP'fJ \ 
 
'4).A1..!...u
 J oJc.-.) 
/{ ".J /- \ i /.. /. 
 
 //,,4. /./11/,. 11/0,1 / 
· 

 .)..I.. 

\
L 
1
cJbJ
..# 
.. ..- /J '/ ? . 
 v./ 


ZIKIR YANG LEBIH DJSTTKAI OLEH NABI 
J.
'l'i / 
 ./\./"/- J ./..'
/ ' 6::.1 
 
 \ J\"--',/ J e/t
 
/ '/,1 ,: 
k.!Jf-U'u
 
 U),-,-j.U
..J \.IV\,'; 
jb"t i>S' - r\ 
. 
 

, : .
.''t
 
1 
 ': 0

 
\
f

1JA 
31. Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 
"Rasulullah SA W. bersabda : "Sesungguhnya aku mengucapkan "Maha 
Suci Allah, segenap puji un/uk Allah, tiala Tuhan selain Allah dan 
Allah itu Maha Besar" lebih aku sukai dari dunia yang disinari oleh 
cahaya mata' hari " 


ZIKIR SEIRING DENGAN DO'A 

yt
j

/
'

jl

':
j
 
 
 - '"
 


52 


53 



k 
1
 fr)till /
 
J- 

J.::j
\ 
!
r
 j; j


\ 
f?- / \..
.:(\1u\,








Q\
J\

 %
 
_/ '..j:
" :--;t 
/".. ..... .-" 
, 
. 
! '\/. 
\/ . '/.r:J". 
 \ 
J\\ \
 J\.; .t

t 


'( j\; 
'
J.J:J
" 
0ZJ
 /
 ,- 
 
 
/
 
32. Dari Sa 'ad r.a. katanya : 
''Datang seorang Arab dusun kepada RasuluUah SA W. dan mengatakan.' 
"Ajarkanlah kepada saya perkataan yang akan saya ucapkan /" Beliau 
menjawab : Ucapkanlah : Tidak ada Tuhan selain Allah, Maha Esa 
dan tiada sekutuNya. Allah Maha Besar dengan Kebesaran yang sem- 
puma, segenap puji untuk Allah amat banyak, Maha Suci Allah, Pe- 
mimpin selurnh alamo Tioda daya upaya dan tiada kekuatan melain- 
kan dengan pertolongan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. " 
Dia berkata : "Semua ucapan itu untuk (memuji) Tuhanku dan apakah 
yang untuk aku ?" Beliau menjawab : "Ucapkanlah : Ya Allah! Am- 
punilah dosaku, berilah aku rahmat, pimpinlah alai dan berilah aku 
rezeki /" 


MEMBACA DAN MEMPELAJARI QUR-ANDI MESJlD 


'"J,/ /
{' '/ r 1 '-'t.
 / /t'
/"
"/'/.J' A ' 
/ \AI 

j.o

OA /
f
.JrJU<J\.J

C):--i.Y-,t 
:; 
" // _/ \
 \ ,,/ /
 ?:././:"!:/,,J
 \ /4:'-< (/

t \ /{--1 
/.f' 

.J
... / p:
v-'

II'V4.U


 
.?

,r 
J .f / 
I './/
 / tl// -<
t'\/r/"
t\ · a J
 \/"'/ ,./ /\: /
/ 




J
1:.)';:JJJI.}/... 


 

 
, , , ," /0" , 
. // ':1- ,/. 
 \ /,1{ / , ,/ t\ .'/ .-'
 ( .../. ,t ((''':'
'' · /fil \ 

-'
9Y
. 
ft\...
:9Y
4.U.!J 9:B-)
\:-'
 

 

 ii\j\
 \/ 


\

/ 
0 
 
\

 \/ X 
!.J/ . , "
//, 
 //....
 ..
 
, '/ ./J "9/ \ // / 1 \ / I/a 
 .!"/ 
 \ 
/.I. ./ . 9.
 //,{ " 
./. 4\j / !.X:J 4.U \::.) 1.' .. JJ) .. 
. 
 

 
.J ..'J / ,-:,,, iJ .. / '7'J::!
 ? .. . 
(=-r 
 
J

/'f.{((\ /,J 
// .J./
\r:': / Jo {/ J
\


i.
 
:

\ 

v'

v. 
J0 
J../ pr:- 
 /' 
\ 
 \ - . /. \l} ., 
'/j//" (I 
/ ? A l..-t / · / ,// .I/O ./' ....../11 , 


 

 
A. . o

4.U 
'.. / ::,,
--:;. .0. V'.J / .;/ 


SERIBU PERBUAT AN BAlK SETIAP HARI 
./t \r 
 ///. , ,,J

1\'
< 
 
 \J '///
 fq.y; j '
 "/tl/ 
 
....:.> ..b. 
'(J\» /
 
..) 
 \:J,' u 

 - 
 \ 
. 
 


 
 
"L! 


(:
 
 "/ 
/ 
 
. " .. .. //' .:/
 .; .fi"4.. " .. 
../// ..-:,,( \ .(\//
/. ./" ""',,/, .I-,/"J J /.\
"/ / / /.:f,:.J// t \ 

 ._ 
iJ


\A
 l\i

\

 

 . ..?..
 /L;,.-- -? 
-{ ' L< -:
f)!/ t/)'1 
. H/':::- 
 V
 


34. Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 
"Rasulullah. SA W. bersabda : "Siapa yang menghilangkan dari orang 
beriman suatu kesusahan dari kesusahan dunia, nanti Allah akan meng- 
hilangkan pula dari padanya satu kesusahan dari kesusahan di hari Idamat. 
Siapa yang membantu orang miskin, nanti Allah akan membantunya 
di dunia dan di akhirat. Siapa yang menutup (keburnkan) seorang 
Muslim, nanti Allah akan menutup pula keburukannya di dunia dan 
di akhirat. Allah menolong hambanya selama hamba itu menolong 
saudaranya. Siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu pe- 
ngetahuan, nanti akan dimudahkan oleh Allah menempuh jalan ke 
surga. Setiap kaum berkumpul dalam rumah Allah, mereka membaca 
K itab Allah dan mempelajarinya bersama-sama. tunm kepada mereka 
ketenangan, mereka diselubungi rahmat dan dikelilingi oleh para 
malaikat dan Allah menyebut kaum -itu kepada siapa yang di sisiNya. 
Siapa yang lamban kerjanya, tidak akan segera dinaikkan oleh kebang- 
sawanannya (ketunmannya). " 


33. Dari Sa'ad r.a. katanya : 
''Pernah kami dekat Rasulullah SA W. lalu beliau berkata : 'Tiada 
sanggupkah seseorang kamu mengusahakan seribu kebaikan setiap 
hari ?" Lalu salah seorangdi antara yang duduk bertanya : "Bagaimana 
caranya seseorang kami mengusahakan seribu kebaikan ?" Beliau 
menjawab : "Dia tasbih (mengucapkan "subhanallah") seratus kali, 
lalu dituliskan untuknya serihu kebaikan atau dihilangkan dari pada- 
nya seribu kesalahan. .. 


54 


55 



BERKUMPUL UNTUK MENYEBUT DAN MENGINGATI ALLAH 
'/'--:. \ 
 
/I/ //

L 
(,".J/f\.(./ t/.!"/ 
X
 
? 
E-..r""'\-r- 4.,U 
'-' 
J\.s.A
 - "'6 

)1I

t:y

 lil
 (.:/C Vt 
F/
 
j
 

 
/ 
 ':J t?..\ . 
 . 

 / - 
1 \ /tt(
 /-''1 '/.,/ 
 '/ 9 
t
 
t \ /f, 
 VJt 11.c t1: ,,/ 

';)\
h..
\ 

 
)I \\A
\""
." 
. 

 . / ';J /'. _ ;' 
V"J 
o //'i; 
 ' (4 <
"<:/' 
 
.It1-'-' 
 " ." '/" ? h. III (/.
\
 
· \ 
 . · \t · t;1 
 
 ' eo. \. \ \,.0\ LJ\i 
o 
 /' ":) ;' '-:! 7 .i> 
.. ../:/ ' , 
../
)(l\'3:".
r::
\!

/ 
\ 
/ \::' / ...
v>' 


36. Dari Musa r.a. katanya : 
"Kami pemah bersama dengan Nabi dalam suatu perjalanan, dan orang 
banyak mengeraskan suaranya membaca takblr. Lalu Nabl SA W. befL 
kata: '1/al orang banyak / Perlahan-lahanlah kamu karena kamu bu- 
kan memohon do a kepada yang tull dan tlada pula yang jauh. ''Se- 
sungguhnya kamu memohonkan do a kepala yang Mendengar, Dekat 
dan Dia bersama kamu. " Kata Abu Musa : "Saya berada di belakang 
beliau dan mengucapkan 'Tiada daya upaya dan tiada kekuatan melain- 
kan dengan pertolongan Allah" Beliau berkata : '1/ai Abdullah bin 
Qais / Apakah tidak lebih balk aku tunjukkan kepada engkau suatu 
simpanan dari simpanan surga ?" Saya. menjawab : "Balklah, ya Ra- 
sulullah / Beliau berkata .; 'Vcapkanlah : nada daya upaya dan tiada 
kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. .. 


35. Dari Mu 'awiyah r.a. katanya : 
"Bahwa Rasulullah SA W. datang kepada pert emu an sahabat-sahabat 
bellau, lalu bertanya : "Apakah yang menyebabkan kamu masih du- 
duk ?" Mereka menjawab : "Kami duduk menyebut Allah dan memujf- 
Nya, karena kaml telah dlpimpinNya kepada agama Islam dan dengan 
Islam itu telah diberiNya kumia. Adakah hanya karena Allah kamu 
dud uk, tiada lain ?" Mereka menjawab : ''Demi Allah / nada yang 
menyebabkan kami duduk selain ltu /" Beliau berkata : "Ketahuilah, 
bahwa aku tiada menyebabkan kamu bersumpah karena curiga kepada 
kamu, melainkan datang kepadaku Jlbril memberitakan bahwa Allah 
:4zza Wajalla membanggakan kamu kepada malaikat. " 



P. )/,/ J
 
'(!t...1 J 
 ,t/ '1/ 
 
 \ / J '''''1/I \ """,/) -1,,/ 
?\o

\)}A)}
 

&r . 
'
.J
 

,-=,

_'fV 
J /' :' I /.
 J / , / I \ h 
t' ./ J 
/ , / ,/ 
 / ) / .. .! 
.0.L.: 

 o...\.-.J
.:f>-)\. ':J0¥
Jo
 
37. Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 
"Bahwa Rasulullah SA W. pemah mengucapkan : 'Tiada Tuhan selain 
Allah, Maha Esa, memperkuat tentaraNya, menolong hambaNya dan 
mengaJahkan pasukan serikat dengan sendiriNya, maka tiadalah sesua- 
tu (kekuatan) selainNya. 


TIDAK PERLU ZIKIR DENGAN SUARA KERAS 

 6J;'
 j --L
'

\i;"';J.';; - n 
7 /
-

 
 7 
t,:Z'i /1. I. H ., -' tlf
 .I,.
t,jili · 
tL':;'F'/ 
/ 

.J
 
 
 
;.:JJ
 
f //.!/(;'
 \
.'.
'< '..!"/i1"'- '" \# 
 \(.j/
//. \ /"J'" 
 #A' 
 '" 
" · a& W 
 . X . \L.t 
] . J,; . \ 

....v;- _"UjS' /./ !J("Qr ...-/ 

 ftl ¥ Vj
_,.tIl
 
ltN; 




 t.&{;1 Jr; 
j

\j'
 
 /\ / 

j.
2\.'
t: .

(
 


t o
 

..)

 ". r
:.fcft' 
 
· 
 t ;6,

-q //t t7/,t tI ! 
../4.U
]/
 

1J; 


TIGA KALIMAH YANG BERAT TIMBANGAN P AHALANY A 
?(f / 
. !/<--
 = : //
 

 
1\fit ./?:/ '\"
 
. c:.w
o
 H-,"",
, --, 
 v .>J:Y:-;Y- 
1
 

 ,/ /.t
"-:
 /\1 / / / / 
/. ,,/. /,/ ///-'! 
 ,/. / / 


-Jl.eJw


J
\cJ\

( 


 
.':6:;'



\j\i .;'
 
G\

''\: &
 

'J\1\ 
;'. . r I 
 \'" "Q::-/ ;.' /" 
;'\ / 
.!- /"'.1 
(/ l;1 :/. f;} '/'.J.:
 

 \/ =
. ":\ ... , 
/, o\i
 _ t/t/,//{f \ 
,.., 
 ,.
....... j \ J:..p \.( ..:....-J
 f
 '-'!." uyu Io..-.t L<J ,c)..J 
v .. "" 
. _ " :;ro r" ? If ; 
. 
1 
,\
 / ;' "//.'./ / '.\
 / __f:/// 11/;' 111 \ 

\,(\.::::),)\..1e.A 
. 
- 
j,

.1.J
,)js. o
.p 
· / /;' ;tAJ 
 /" / ./ ./;' / //./'" 


56 


57 



38. Dari J uwairiyah (isteri Nabi), katanya : 
"Bahwa Nabi SAW. keluar dari rwnahnya waktu pagi ketika hendak 
mengerjakan sembahyang Subuh, sedang waktu itu Juwairiyah berada 
di tempat sembahyangnya. Kemudian itu Nabi kembali sesudah hari 
agak tinggi sedang Juwairriyah masih duduk. Lalu beliau bertanya: 
"Apakah engkau masih tetap dalam keadaan begitu sejak aku pergi ?" 
Dia menjawab : "Ya ," Nabi SAW. bersabda : ''Sesungguhnya aku 
telah mengucapkan sesudah berpisah dengan engkau empat kalimah 
sebanyak tiga kali, kalau ditimbang (pahalanya) dengan apa yang telah 
engkau ucapkan sejak tadi, niscaya sama berat timbangafUlya, yaitu : 
Maha Suci Allah dan dengan KemuliaanNya, sebanyak makhluknya 
dan keredaan diriNya, seberat timbangan 'ArasyNya, dan sebanyak 
kalimahNya. 



1u
\
\\
 
 ' /', ....-ir::
\
(
d 
\2 r..,,
f\
\ 
. V' jA.)", ..../ 

. 
 / / ../ r 
- 
:" e\\ . '/t(
/ . 6
\::'// 
(
H 
V
 
v-J .
.J
 .
J "'
 
40. Dari Ibnu Abbas r.a. katanya : 
"Bahwa Nabi SAJv. pernah ketika mengulami kesusahan, beliau me- 
ngucapkan : 'Tiada Tuhan selain Allah, Yang Mana Besar dan Pe- 
nyantun. Tiada Tuhan selain dari Allah, Pemimpin 'Arasy yang Besar, 
tioda Tuhan selain dari Allah, Pemimpin langit, Pemimpin bumi dan 
Pemimpin 
rasy yang Mulia. " 


LEBIH BAlK DARI M"EMPEROLEH SEORANG KHADAM 
fd;./1
 \
-" 
:b 
 " 
t \ <
'. /
 \

. (. 11/,1 /1 \ 11/ 

J\,.o
b-4J 
 
\ / '-
\ 


 iY - yo, 
..
 / "':- 
\{. 
Jh/ // '/ 
 / . ft 
..
V /. /1:'/' <L:,''1 I / /. // J-:J 
)b-'

 ..h.
lA 
-;\ )\ '\\:;G
 -. h..."
 \ 
¥/ v/" J_

" ,/ U /./... .. '-.) 


\:" "
'/:""=-jb/\f))5:;' D-/ :"
 
/


. ,,/l. 
.. 
 t:.>:
JiJj JJ .J;" -.J 
:J 
 
.. 
 ,/,/ 
 ,/ / of . 
 lit; / . / II:. / {/ 
.. -...


. 
Jc>,.\; ,"wb.
)\;4 
/.. .." v'" '/ "'/ -' 


UCAP AN YANG LEBIH DISUKAI ALLAH 
/t, <l?'t1.JJ// t 
'-' 
J,j\ 
 
t't "J/l'
 J """-( A , :/ 


r 



\) ,-,-f-UW.J-".JU U \.t



.!' 

\:;\tlj

\j\ -«Yt\
tL' 
/, 
\J'
/( 
 
\ 

 . "7 ,/ 
r ':-" ." "'
 
 
J '" / 

/ / 
 / /'/ 
 
 
.. "
4 
\w
4.U\...t, 
/"';// .. / 

 


39. Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 
''Bahwa Fatimah (puteri Nabi) datang kepada Nabi SAJv. meminta 
supaya memperoleh seorang khadam dan dia mengadukan beratnya 
pekerjaan (dalam rnmah tangga). Lalu Nabi menjawab : "Engkau 
tidak akan memperoleh itu dari kami. Tiadakah lebih baik aku tunjuk- 
kan kepada engkau apa yang lebih baik dari memperoleh seorang 
khodam, yaitu : Engkau tasbih (membaca subhanallah) tiga puluh 
tiga kal
 tahmid (membaca alhamdulillah) tiga puluh tiga kaU dan 
takbir (membaca Allahu Akbar) tiga puluh empat kali ketika engkau 
hendak tidur. " 


41. Dari Abu Dzar r.a. katanya : 
"Rasulullah SAW. bersabda : 'Tiadakah lebih balk aku beritakan ke- 
pada engkau ucapan yang lebih disukai Allah ?" Saya menjawab 
 "Ya 
Rasulullah , Beritakanlah kepada saya ucapan yang lebih disukai 
Allah '" Lalu beliau bersabda : ''Sesungguhnya ucapan yang lebih 
disukai Allah ialah : Maha Suci Allah dan dengan KemuliaanNya." 


DIBACA KETIKA MENGALAMI KESUSAHAN 
tJ \ /,'t.j . 
 " /: ;, '!._
 :"7 
 
 \ -:: !
/ r:::'/..". / 
')",AJt ' "-" ,

"". 
 <.S'-'u\
\..S U':'\"'" - t. 
" " ..y
'
' / 


INGATLAH TUHAN SEW AKTU DEMI SEW AKTU 
'I ' 
-i'
 
 ... \
 ",,/ 
 '" / 
 /,
//
,
 III 1/1 /{-f....._.i "\.:/0, 
u\.l 4.U Jo,...M'
 D
 1J


)1

 - tY 
/ ':J J:..- / .//,.. 
/A'
1. 
 /. (1 / /.,( 
 J /.\,
J 
 A '''' ,//1/1 L /,Q,
 ,
 
 7v4 . :/...J' 
..:1\t'" . ....
.... \i'" . \"",.\". Jw \
 
U' ..-.J '" 
.:i:/"'..... 
\
J Le
-' 
 
\ \

:/
 
 ")alj; j 
-1'-!

1ur

 

 
 

r-r

j
U.J"" 
 " u . 
E
;:" 
 
 , J II
/ 
 
 c: 
 \
,.. ,,/ /(/['1:/ d( 
,r # 
...J

 ..:J>" 
 
'-f:'; 
'" . 
 


58 


59 



Jt1 
 
 (( 
..J4\j
(O
at D .
 
. A
:
:J (


\/ /(
1\ 




Y.. 2&
 / .. 
. 
 


.J 


 
 
 
 '/ :Js, /./':i.//"'/ 
7 ..11 1.-'. .J '
 \'( \ /' /" 
... - 4))' -' 

 .. , \ 
 \ G: "
 
 J...a p - 
./ 
 

.
!J 
 
\ / 
 (t\"'// 
 1,Jt".1//t\
 
 \1"-'/,/
1.
/ 


 

 u 
\..oJr--- /
 U.r-JO\AJ
 U.."...,.,..)
 

 
t:
\(\;'. 0/ "r('f:'/ d( \!J\"

! 
/
 
"/0 1 () ")/ 
'!?
. y:f''f
 
/ ":.1.), !-- 

 -4-u..J"'/

.) 
/Ai
 
 :""'" {" 
 . \ /./a:' 1 \//...1
t' \ / /
t ',c:.
 \/ -:t 
 
 
_J)\AJ\ ,.:., 
, ,A I.'.3
)I'
\4})\ \$r


 
_/ ..../ / .. J J 
 ././ / 
,.!, 
 --:


/ /\ 
 --:./ ".l
"1 
 \ / 
{.:T\ 
 L r' '// 



lAl#''drJJ:jyv}
f:;
,,"9J
,-
 /

.J 


'd/
/t' ./'
{/':*5G.(
1(2 
\./ 
...
J\/

J\ /V'
" ,-: 
J 
 
.. \ 
/ (,j
' /( /
/,/ 
. '7 
 
..)'u 

J 4 \,....I 


Lalu Rasulu'lah SA W. bersabda : 'Vemi Tuhan yang diriku dalam 
kuasaNya / Kalau kamu tetap menurut keodaDn kamu ketika berada 
di dekatku dan selalu ingat akan Tuhan, niscaya para malaikat akan 
datang berjabatan tangan dengan kamu, di tempat kamu duduk dan 
di tengah jalan. Tetapi, hai Hanzalah . . . sewaktu demi sewaktu. " 
Be(iau mengucapkan itu sampai tiga kali 


42. Dari Hanzalah Al Usayyidi r.a. katanya : 
'Via temzasuk penulis wahyu Rasulullah SA W. katanya : 'Saya ber- 
temu dengan Abu Bakar dan bertanya : "Bagaimana keadaan engkau, 
hai Hanzalah ?" Saya menjawab : "Hanzalah telah munafik /" Abu 
Bakor berkata : "Subhanallah! Apakah maksudnya perkataan engkau 
itu ?" Saya menjawab : "Apabila kita berada dekat Raslullah SA W. 
beliau memperingatkan kepada kita tentang neraka dan surga, sehing- 
ga seolah-olah kelihatan oleh mata kilo. Tetapi setelah kita berangkat 
dari dekat Rasulullah SA W., kita telah disibukkan oleh urusan isteri, 
anak dan harta benda, lalu kita melupakan sebagian besamya." Abu 
Bakor berkata : "Demi Allah / Sesungguhnya kami mengalami pula 
hal yang serupa ini " Lalu saya dan Abu Bakar berangkat, sehingga 
kami menemui Rasulullah SA Jv. Saya berkata : "Hanzalah telah muna- . 
rlk, ya RasuluOah ! Rasulullah SA Jv. bertanya : "Apakah itu ?" Saya 
menjawab : "Ya Rasulullah / Ketika kami berada dekat engkau, kepada 
kami engkau peringatkan ten tang neraka dan surga, Sehingga seolah- 
olah kelihatan oleh mata kami Tetapi setelah kami berangkat dari 
sisi engkau, kami telah disibukkan oleh urusan isteri, anak-anak don 
harta benda, sehingga kami telah melupakan sebagian besamya." 


60 61 



\ ?t/ 
 t1 - / r'A/ '/I
 
 
 \ 
 
 -'.j / 
/ Y.I 
· 0 \
\S
. \ .. .. ..L1o .. "'

 

.. ,/ 
 7...../" 
 "-" 
'-'''( 
(.( :) /. \ ...<r
( , .
/// , 
. 

O
 
\SI.),,
}\J
 
/ .. ;' ... ;' 


BAHAG IAN KE LIMA PULUH LIMA 
DO' A 4) 


44. Dari Anas r.a. katanya : 
"Rasulullah SA W. bersabda : 7anganlah seseorang kamu mengingin- 
kan (mendo 'akan) kematian karena kesusahan yang menimpanya. 
Tetapi kalau dia terpaksa menging;nkannya, hendaklah dia mengucap- 
kan : "Ya Allah / Hidupkanlah aku selama hidup itu memberikan ke- 
baikan kepadaku dan wafatkanlah aku kalaU kiranya kematian itu 
lebih baik untuk aku /" 
/ 
/, 

'S\//j 
'I/,{/
 
 1 \ J '.J / /t'
 j 
' n/.J -1\.
/ 
6 

J"'\,
\

\-' jJ1 
Jt.J'" 

'-t 
- 

it(-'-{ // EP
 r
i

\;\
\t::(
'



1t 


 ,'" 
 
-;'... 7" //yL- 
\ !t( tt\.J.J'.J : 
:(\J.../ 
.
}/

-'" 
-t 


MENDO'A HENDAKLAH DENGAN KESUNGGUHAN HATI 
'
:$

\

\
\ 
 
rJ
j
jti


;\
, t
 

 ," , ./;" ... 
c;, 


/"/f
I'
/ 
C:Ji "/\
6/

 .: \ 1'..
e.1t\ 
u
 ¥..r r/-" J f

J 
}
 Cr-. 

\1'
\!t1. 
\


 iu\ 
.. b
 
 ... 


43 Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 
"Rasulullah SA UI. be,.sabda : "Apabila seseorang kamu mendo a. 
janganlah dia mengucapkan : "Ya Allah / Ampunilah dosaku, kalau 
Engkau mau /" Melainkan hendaklah dia meminta dengan sesungguh 
hati dan memperkuat keinginannya, karena sesungguhnya Allah tidak 
akan memberikan sesuatu yang tidak dianggap besar-(berharga). 


45. Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 
"Rasulullah SAW. bersabda : "langanlah seseorang kamu mengingin- 
kan kematian dan jangan mendo 'akan kematian sebelum dia datang. 
Sesungguhnya seseorang kamu apabila telah meninggal dunia, putus 
amalnya dan sesungguhnya bagi orang yang beriman, umumya itu 
menambah kebaikan 


JANGAN MENDO'AK
 SUPAY ACEPAT MATI 

 .J / ;) /.' ) 
 ')//j ""/+/.t"j 
 
 v
 ..J/ /\,
1'-::: /1' , t/ L 
" 
 , 
\ 
) 
'(J
.JU
(J"'
 os- - tL 

 ;/ ....;' ':J - 
 


DO'AKANLAH SUPAYA MEMPEROLEH KEBAIKAN 
DI DUNIA DAN DI AKHIRAT 
/ 
 
 ": 
 ".J ' \ / 
.)/ /(/ 
 
 \J .I. ')/1(* \ -:/t , .0/ 

J,:; . U1 IN-:; "' '" 4U) , -...J.) c.J 
 
 - 
 1. 
........;' /" ..... 
 -.. .; 
ji 





ft\j;0
J

\ 


 
)0 
;,/. / 
f . \ /" /".JA"f.l: 
 )
 / \ )\,,)j 
// . 'i'-::'/I
 \ }
 \5 

3'.1\


\.a.A
\.o 'b"'" 
u\50
.
 
,... 
 /'./...... ,,/ ,;.- 


\ 
 
(!S, 
)fJ
 lu\ (

..LbC 6J 
j
 G"
\LJ 

I{- 
 _ ./ ..... U . ,-...-...... 
 .. ./ 


4) Do 'a artinya memohon kepada Tuhan dengan sega1a kesungguhan hati, pada 
umumnya meminta supaya beroleh rahmat dan ampunan dosa serta terhindar 
dari sega1a macam bahaya. Tetapi yang khusus bagi masing-masing orang tentu 
ada sesuatu yang sang at diper1ukan dan diharapkannya dapat tercapai atau suatu 
bahaya yang sedang atau mungkin mengancamnya, supaya terhindar dari padanya. 
Do 'a ini selain dari membuIatkan kemauan dan pengharapan, juga mendorong 
supaya menyerahkan seIuruh daya dan kekuatan, untuk memperoIehnya atau 
menghindarkannya. . 


62 


63 



(i.J:,J
 6\

\:J/ 
o/. 
tt:
t'
\ .

\ 
'.) . 
 
 '"':Y ... "1 / 
,
 \; 

 J

\ 


, - 

J: / · 
;. ',/ · . 
 · 0/ Y ".:. \ 

'iI \ r; 1
 .. /J1f"/i -:" 
c.

...t)'.J
 ":J¥.J

 y;u j:-.JJw 
 
. 
_\y. '( 3C

 

 

{' 
. 
 / \f. 
.
\/ /' ,/h 


.. .. / 

. ,. . / /.\.:.>
\ 
7 , 
 
48. Dari .Abu Malik r.a. katanya : 
'Vatang seorang laki-laki .kepada Nabi SA JiI. dan bertanya : "Ya 
Rasulullah ! Apakah yang akan saya ucapkan ketika saya meminta 
kepada Tuhan ?" Beliau menjawab : Ucapkanlah : "Ya Allah ! Ampu- 
nilah dosaku, berilah aku rahmat, sehatkanlah aku dan berilah aku 
rezeki ," Beliau mengumpulkan jari-jarinya selain ibu jari, karena 
do a ini mengu11'J.pulkan untuk engkau duma engkau dan akhiraf eng- 
kau. " 


46 Dan A Anas r.a. katanya : 
''Rasulullah SA JiI. menjenguk seorang laki-laki dari kaum Muslimin 
yang kelihatannya sangat letih, serupa dengan anak burung (baru 
menetas). Lalu Rasulullah SA W. menanyakan kepadanya : " Adakah 
engkau pemah mendo a untuk memperoleh sesuatu atau memintanya 
kepada Allah ?" Diil menjawab : "Ya, ada ! Pemah saya mendo'a : 
Ya Allah , Apa siksaan yang hendak engkau timpakan kepadaku nanti 
di akhirat, hendaklah Engkau cepatkan melaksanakannya di dunia 
ini ," Rasulullah SAW. berkata : "Subhanallah 'Engkau tidak sanggup 
menanggungkannya. Mengapa engkau tidak mendo akan : "Ya Allah! 
Berilah komi kebaikan di dunia dan kebaikan pula di akhfrat dan peli- 
haralah kami dari siksaan neraka ," Lalu beliau mendo akan C!rang 
itu kejJada Allah, maka Allah menyembuhkannya. 


( /._tl././ d../#/.,.h \,,<,/. , -!/\
./'
1 / 'i
 · /f\ ,/ ,/ 
'--"f:Y
':'
 $Y
tF \ \.-IJ o.\W0
(.)


}:S
 - tV 



 \
\
\(/


)
stl{j\(%

\ 
\
 ' \ / r( /\:../
 -: / / ./. 
,,,\ . /
..
 / /' 
..
W 

YJ

1 
.J
 
47. Dan Abdul 'Aziz r.a. katanya : 
"Qatadah menanyakan kepada Anas, apakah do a yang lebih ban yak 
dibaca oleh Nabi SA W. Anas menjawab : 'Vo'a yang lebih banyak 
diucapkan oleh Nabi iillah : Ya Allah! Berilah kami kebaikan di dunia 
dan kebaikan .pula di akhirat dan hindarkanlah komi dari siksaan 
neraka ," 


MOHON MEMPEROLEH AMPUNAN DOSA 
, .J '/ -/!, \ 
V) . .,/ 
 
 J 
.J/ t 1,
J1i 
 fl " 
L-:,.s-) ..\s,.\
 4U\u

uU.c,' ",'us- _!, 
/ /7' /' ./ / 
 . / 
. 
 
/"
-':-t \ } !/..j/
o 
f1. '
 ;. .",.,/'/ ." / 
 J
 J/./ /./ 

y)J\


AJ

-


'\. \\":.J\;"
 
,JT;. .,.../ c..:> / c; 
 ":r 
 
.I' ";' 
i( ':'i.
t\ . · / y,g 
 · ?/. 
 / J ' 
 ,-:' / ,/,.
t 
,
\L 
 j }
!.J" 
U1
 /


\)J 
49. Dari Abu Dakar r.a. katanya : 
"Bahwa d,a berkata kepada Rasulullah SA W. : "Ajarkanlah kepada 
saya do a yang akan saya baca dalam sembahyang ," Beliau menjawab : 
"Ucapkanlah : "Ya Allah' Sesungguhnya aku telah menganiaya diriku 
sendiri (bersalah) dengan aniaya (kesalahan) yang besar dan tiada yang 
akan mengampuni dosa selain Engkau. Sebab ftu, ampunilah dosaku 
dengan ampunan dari sisi Engkau dan berilah aku rahmat, 'karena se- 
sesungguhnya Engkau Maha Pengampun 'dan Maha Penyayang. " 


DO'A YANG MENGUMPULKAN DUNIA AK.HIRAT 
1}\ 

 \

 J

 

\S\J


;\
 - 
tI 
,-. ,. ;/ 


DO'ASUPAYA TERHINDARDARI BERMACAM SIKSAAN 
DAN BAHAYA 
ri
 '- (/
I\ 
lt ....../{17
 
 \ /'0-'/'1 \ " 
.I/"/ 
,/,!.P'.)J 

;Y'>:Oy,\-.-- 
 L1
.JCJ 

&'-_O. 


64 


65 




 <. \\u r // '
r\G/ \!J\
\
/ 
\8: 3;';,-,/,
\; 

 . Ij.$,J..fiJ 
..),.... .. 
)J '" ./
 

 "'
 
/.. /' ",' ;/, 
i? /." \ -/'. 111/" (,J')/" / jA3 '/" \ "'/
''''/'' /-.-: . t \ _/II.",{ # / 

 :..
. .., 
 ... 

.
 
..,./ / )

 

)J y / 

 -'" ./ 
 
/ / / I / "'/. 


\:'. \
 
t
:J\/ -'\':,'\





\
11\J\;
\ 
.. 


 
:J -c;::- ;;' ".. "'- r r - /' 

/
.// y
\;/ 
1\( -</'M
"
t\ Z3£ (g 

 _ 
J
 -"..
w 

 ..r .. 
, " 
. /rf\ /-:"\1\/ :
!\/ I/
: 
"J/\ 
 '
tllti( ."
f( .. 6{\\:,,/ 

( 

cr--:J
 :Jp":'
 /
 (j
,1(" W.1

 . 
50. Dari 'Aisyah r.a. katanya : 
"Bahwa Rasulullah SA Jv. pemah mendo a dengan do a iro: "Ya Allah! 
Sesungguhnya aku berlindung kepoda Engkau (supaya terhindar) dari 
cobaan neraka dan siksoon neraka, dari coboon kubur dan siksaan 
lalbur, dari cobaan kekayaan dan cobaan kemiskinon don aku berlin- 
dung kepoda Engkau dari cdbaan (tipuan) Al Masih Dajjal ! Ya Allah ! 
Basuhlah (hilangkan) kesalahanku dengan es dan salju ! Bersihkan 
hatiku dari kesalahan sebagaimana Engkau membersihkan kain putih 
dari kotoran ! lauhkan antara aku dengan kesalahanku, sebagai mana 
Engkau menjauhkan jarak antara timur dan barat ! Ya Allah! Sesung- 
guhnya aku berlindung kepada Engkau (terhindar) dari kelemahan 
badan, pemalas (lemah kemauan), umur sangat tua dan hutang." 


" 
3 / \ ;:
 \ "./" 
 
/
/ 
\
 
 

tf
I/) \ 
/'/.J A \ ,,/ 

"'!;. 


u.- 
 0 


 os-_O" 
" ;- 
1(";/( ,,/ 
 / \ /'<It'' \ ...
\/
..o / \ :
j .,\// 
"

\
J
LU-} 
\...C-"
J;' '9->.) 
52. Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 
''Nabi SA W. mendo a berlindung (supaya terhindar) dari nasib malang, 
ditimpa lcecelakaan, kegembiraan musuh (melihat lawarmya binasa) 
dan keletihan menghadapi coboon. 


DO'A SUP A Y A SELAMAT DARI BAHAY A DI TEMPAT 
YANG DISINGGAHI 
\ 


r
;j
.:jt;
\
 ?[
 
 -o'f 
? 
 
\/ 
<. \
\
\ \ 
 \ '/V.l."//' J \
<'!
.
/1//"/ 
... .. ,l,. .... ... \... W 4.\.\ ... l.(t>...t \.(; ..") u' . 


'7 / 7'./ 

 r' 
 dJ-'
 

 \t! .\. 
/., 
 ,/," 11/ 
 / Y"
 J/",.-! / 

 
 4J ""... . 
.J"" ... o.-\L2J 
.. //
--
 ./J;.

:.I
 
53. Dari Khaulah binti Hakim As Sulamiyah r.a. katanya: 
"RasuluOah SA W. bersabda: "Siapa yang berhenti (tinggal) pada suatu 
tempat, lalu dia mengucapkan ':41a1 berlindung dengan kekuasoon 
Allah yang sempuma dari bahaya makhluknya," niscaya twak ada 
suatupun yang akan membahayakarmya sampai dia berangkat mening- 
galkan tempat itu. " 


J. of\ 
 \
 (v1! 
 \'
.r
 
 
 rJ") / C \?'J
 d
' 0 /(,:,/ - 0\ 

.Y
. 
 
 
.Ju ?..... y-:
 us- 
. " 

\
: 3;';o/
\/ \

i( /": \\/ 
\/ ( /61 ( :-(


 

 
 ;.-



rvfr
 /.. 

!.J
 / > 
.. 0\/0\ -<
 . 
 / 

_\\ 
.. '7' 
 .. R0f J e 


SUPAY A TERHINDARDARI BAHAY ADISENGAT KALA 
J»\:]

 J


\jl

\;j
/
;

 - at 
-C · /0/_ , (0 
O\ (/' 'h
/.. / ,/t \ .
{/
t /:,/ 
 
 ,/ 
- .u..... 
 
\..o\O\t
..)W




 Le 
.. .. ./ -." . /' Jcr- / -..... 

 """ ! {. ? .I. 
 \ / "..( 0 ( '" \
 t l ,/\7 .I.,)..... 
..

 .... 


\..ACJ\."\..:.,

 \ 
./ '/ '" T ..... /:;.-!t" 
54. Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 
"Seorang laki-laki datang kepada Nabi SA W. dan mengatakan : "Saya 
bertemu dengan seekor kala yang menyengat saya malam tadi .. Beliau 


51. Dari Anas bin Malik r.a. katanya : 
"Pemah Rasulullah SA JiI. mengucapkan : "Ya Allah ! Sesungguhnya 
aku berlindung kepada Engkau (supaya terhindar) dari lemah, malas. 
penakut, umur sang at tua dan kikir dan aku berlindung kepada Engkau 
dari siksaan kubur, dari cobaan hidup dan mati " 


66 


67 



menjawab: Ketahuilah, kalau engkau mengucapkan di waktu petang: 
"Aku berlindung dengan kekuasaan Allah (supaya terhindar) dari 
bahaya makhlukNya," niscaya itu tiada akan membahayakan kepada 
engkau. .. 


56. Dan Bara' r.a. katanya: . 
"Bahwa Nab i SA W. apabila hendak tidur, beliau mengucapkan : "Ya 
Allah'Dengan nama Engkau aku hidup dan dengan nama Engkau 
aku mati" Dan apabila bangun dari tidur, beliau mengu£apkan : 
"Segenap puji untuk Allah yang telah menghidupkan kami sesudah 
komi dimatikanNya dan kepadaNya nanti kami akan berbangkit." 


BERMACAM-MACAM DO'A SEBELUM TIDUR 

,/ 
 
 : </t \\ 
 \r 
 J\ ..J/ /tt
,,\( . \/ 
 C -\//" \ .. 


JQ.. ,) / 
\U
 c.)'-'O\t '-oJJL&-
J;j'\J lY - 00 
.. J .. 1'
 y; . ./ 
...' ? /' #... 

\ 


 :#
\

':
L.
A\
 o
 
U i\:D<J"\Z:

 

' 
r
, .// 
 (/ 7 ':PJ 
 

 ,
 /)f/t \ /(I{" .h/'

/ 
 ,/)
1"/I'" 
" · . 

 
 f5, L,:...,.

 
 
 L 

 
\
\ 
.. " .
 .:J _ 
 
 J J .. 4
:J /J, 
h' 1 h ./or 
OoJ / ,:/.7
/. 
\'
 
1
v'Oo"/"/l/\'/.i ,(,:'t ':./,,//;.. '/ 
L-
\3

\
\)\
) \SV)
\W1:a 
 
/ y./ 
 .. ). ./Oo 
.. .. 
Oo =>.1 . ':..) 
'" ).,< 
 .(.
 J \ # 
 
 )'/
 \ / 

 / \ .1 
 /
\/.
 

Oo \t
ft
" Oo' ... :A1\ " 
., \ 
U,
 ./ 

 .!J 
tS/ _Oo"
 
 
.... 777 


1 
 /.//"
'//-'J 
'j ' 
o \ ..\.. I'" · 
.. ,/ 
 :J '-"'" ./.. 
 
55. Dari Bara' bin 'Azib r.a. katanya : 
"Rasulullah SA W. bersabda : "Apabila engkau.hendak tidur,. berwu- 
dluklah serupa wudluk engkau untuk sembahyang, kemudian itu ber- 
baringlah ke sebelah kanan dan ucapkan : "Ya Allah! Sesungguhnya 
aku menyerahkan diriku kepada Engkau, menyerahkan urusanku ke- 
pada Engkau dengan perasaan harap dan takut kepada Engkau, tidak 
ada tempat melindungkan diri dan tidak ada tempat mencari kesela- 
matan dari siksaan Engkau, melainkan kepada Engkau. Aku beriman 
kepada Kitab yang telah Engkau turunkan dan kepadaNabiyang telah 
Engkau utus. " ladikanlah ucapan itu perkataan engkau yang terakhir! 
Kalau engkau meninggal dunia di malam itu, niscaya engkau meninggal 
menurut keadaan kejadian asli engkau (bersih dari dosa). 
r 
 ( J
 i :.:';:'::-; :J (;1.:,
.-sL
i"'0I &I
 - (), 
.. 
 ,p,)- . /' 
L-
'
 
 
; \J
 
.
 
 \\
JS L.
1\

/ t£\a;,
 
./ ../ / .. -!.JA / /
.. ./ >' 
. .J 
(-:'j l 
 ns
" 
:>;., b Ci 
.) /.. J:J . .. 




1'( J ,('
" //!/ 

/J \ (\ {,?//j. \ J
\ //,) Oo' 
 \ i1/:/ 
\'1'

 l\o

 >-J-J
.? JU!.JoS'

 
iY - O'IJ 
\/,.


,(\/C.
 \ ' \
 t/'
/ ,/
,/: 
<t\ 
(:a'// /./t \ / 11/ 
,"'£ 
r:--\"


\A
J i
 
 

) 
':".1
 .. .. . 
/ , //' 
 /J 
J /.\'
<
 / , /t \ 
{,t on \ "' \
 }
 / Q :-" ! t
 
 //h \ ' \ / 

\ W 

 
w 
 . II \ iL.\.t'" » 
./:) :7 t V"/ U 
Oo" ,.. 

 
 \ - \ # / /. / / ,), 0:' /" 

_ / /.J '" \ < 1 
· 4U'U


&1.

UW


 
/ .r' - /J- r;r;... - / 
57. Darl Abdullah bin Umar r.8. katanya : 
"Bahwa diil menyuruh seorang laki-laki apabila dia hendak tidur, supa- 
ya mengucapkan : "Ya Allah' ! Engkau telah menciptakan diriku dan 
Engkau yang mewafatkarmya, hak Engkau hidupnya dan matinya. 
Kalau Engkau hidupkan, peliharalah dia dan kalau Engkau matikan, 
ampunilah dosanya. Ya Allah! Aku meminta kepada Engkau kesehat- 
an" Lalu laki-laki itu menanyakan : "Adakah ini engkau dengar dari 
Umar ?" Dia menjawab : "Dari orang yang lebih baik dari Umar, 
dari Rasulullah SA W. " 


6('A \ /t(/"'.1 \ ';)//' \ /\
t\{ \ \(JJt'/ _\\/ #)1 (t'l'\\.. \ 


, 
/ A 

 i"clJ I.>J- >:;' >
I.>?

.i\OI!i,-,IO
"" - 0 
/

l 
 . // 

:. 
,.._t,)\
 

 ./" Oo/" 

 iif ./ \ ,'/\\t:/ . #
\t;'/ u(
\


\ 
.u
..... o/
 .
J
.) .
.....
 Oov\,- 
. \:, '
:J( \ II 

'(
"
t(
.
,) / '
t\ / 
 \ ..t
,. .{."'$
// 
'"' 


 / 'J/ '!J.Y 
.JL-'y:.J" 
 
 ..
J 

 '/./ J; J.
,. /'1 P / J
 / / \'; 9 , /./. ,< oI
 / 
 -,:, ,)'.1/. 
. 
)\
\111 \
L...
\
\
 .()'

. 
;.t.\ 
.. /........./ ;, / 
 

 
 7 


68 


69 




 _/'< J \ f\' \ /"/I , /y_/ ".t/e/ 

tJ 
t' \ /e/./;,< :'(i-{ 
,..A l)O) ... .. a. 
J..,.J .. 111>] ... \ · .. 
 
_ J - -."IJ !.J (,SV' ... 
 "-"" 
 
 . 
Ci ,//
t \ \
/ o.:i \ ,.< {\
...1 
:/
 ! t'/t' , /'/v.9',/. 
r-;:::-oo 
.
 
o:JJ 

 

J) .. 

 
2J

-'" 
0/' /' 

 . \. 
. 
 

 

 
1t \ /,,/r/,) -1 ,/ 
\t'.. ,//\
 
· 
 '-"'


'iY
.\
J.xw!1 
_y ;,.- I ,.. , :/ -:/.. 
58. Dari Suhail r.a. katanya : 
"Abu Shalih pemah menyurnh kami, apabila seseorang komi hendak 
tidur, supaya berbaring kesebelah kanan, sesudah ltu mengucapkan : 
'Ya Allah, Tuhan langit dan Tuhan bumi dan Tuhan :4rasy (Sfngga- 
sana) yang Besar, Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu Pembelah 
biji tumbuh-twnbuhan dan biji buah-buahan, Yang menurunkan Taurat, 
Injil dan Furqan (Qur-an) ! Aku berlindung kepada Engkau dari bahaya 
segala sesuatu yang Engkau memegang ubun-ubunnya (menguasainya). 
Ya Allah! Engkau Permulaan, tiada suatupun sebelum Engkau. Engkau 
yang Terakhir, tiada suatupun kemudian Engkau. Engkau Menonjo
 
tinda sesuatu yang lebih menonjol dari Engkau. Engkau Tersembunyi, 
tioda yang lebih tersembunyi dari Engkau. Dan diriwayatkan dari 
Abu Hurairah, dari Nabi SA W. 


a_'/ -:, \
 :l :J./"' , //",\,
 \
 
 \ 't 0,)/ i\'
 j '

/-// A , ./ 


 J.:.,. 
J\.\..... 
 
u




 os--
\ 
/ 
 .. 
 
\/.J 
 /J' )
t{ /L 
 //e / · / \ / 
 ;,;

.li' / 
:I. \ /...1 t/r
 
\.-. 1


\ 'Uoo..oo.' o \oo\
.,)

 
... 
 /'.. '!J 
 y _ /
l) ..... / .. 
- .. j; / 
 /'/ . ( 

::'I '''' /.u. \, /,...... \ /,/\/ ?/./ t;( 

 · oo. \.)\, )

 ..
o.w .. . 
/ / ./ .... ....... ... U !) 
 / /'
 . 
-' ..1/.-:. \ {I / : / 
 · -: / -:::, ,,/ 
c1t (\(\ /'.11
 {/ /'
' , 

.J ..;,JJJ
 ..-.-
,bJ 

) '


-,
'l 
./ 
. . 
 . - ,,- 
'.J/'
\/ 
 '/ '1-:' \fLi " / 
 
. .I
 ,
 (
e' / e/' 

 

 
oo ., b .. 
\cJ1 
 / ... 

 
\
 , \ 
/OO/ / 
.. 
\ ;J \G

 
.. /" . /' 


S9. Dari Abu Hurairah r.a. katanya 
 
"Rasulullah SA W. bersabda : ''Apabila seseorang kamu akan merebah- 
kan badan ke tempat tidumya, hendaklah diambilnya tepi sarnngnya 
dan disaPunya dengan itu tempat tidumya dan membaca bismillah, 
karena dia tidak tahu di pembelakangannya sesudah dia pergi apa yang 
ada di atas tempat tidumya. Apabila diil hendak berbaring, berbaring- 
lah ke sebelah kanan dan mengucapkan : "Maha Suei Engkau, ya Tu- 
hanku ! Dengan pertolongan Engkau aku meletakkan rusuk!cu dan 
dengan pertolongan Engkau aku mengangkatnya, kalau Engkau me- 
nahan jiwaku (meninggal) ampunilah dosanya dan .talau Engkau lepas- 
kan (sadar kembali) peliharalah menurnt cara_ E,!g
au m
melihara 
hamba-hamba Engkau yang s!Jaleh!" 

 ./ ; , il
 . \ /. /\ \ '/. \\ 
 \ /v 
 
 \ /t '..1/
A, /.1' \ 
/ 

 (J\I 

 uJ.}'-"J ,)/,o
\-r /

.JcJ 
 \Y _1.. 
/ 
..1-:t/.J1/. 

" . 
 
 e()(\,
,(0
 li-,:F" :
r \ .-i\ 
 
. tSJY 


.....b )
 "'':''.:Ju\:A)Ju '!J 
}l
 
- / - 
60. Dari Anas r.a. katanya : 
"Bahwa Rasulullah SA Jv. apabila beliau merebahkan badannya ke 
tempat tidur, beliau mengucapkan : "Segenap puji untuk Allah yang 
telah memberi makan d an memberi minum kami, mencukupkan ke- 
perluan dan memberi kami temp at tinggal, sedang ban yak juga orang 
yang tidak ada mencukupkan keperluannya dan memberinya tempat 
tinggal. 


BERUNDUNG DARI BAHAY A YANG TELAH 
DIPERBUAT ATAUBELUM 
. 
.JA .?/ /,1\ 
/k/:...\/ 
 of'{ / i\
 /':.{'r1
'
. oP/_h
 
/ \ 
J
cJf>LoS-


\..u,O"'
) uJY..xl!JjCY .. 
 
l;'';:'
 
 $(;.\
;P'
5f .:J

i
.i;

\ 
, h
. ? /. ,/ tII /
-, / 
 .:;. 
. 
\ l\..o

 
:Y 
61 Dari FalWah bin Naufal AI Asy'ari r.a. katanya : 
"Saya menanyakan kepada 'Aisyah, apakah yang pemah dido 'akan 


70 


71 



DO'A SETELAH BANGUN DI AKHIR MALAM 
/ / /. //. /, J ...s,,/ 
/ ..
_r-l///./( {/ 
\(i
r:'\( -A...L
\6\ 
vA
\cJ' .. 1.f 

 



 / L) ,--'--;. "," 
.( fo' /f. ,1/' . 
/ /,( CI \ / ,!
/t:t.c; '\i
. 0,) / 
\
:
 t: 




G
4P
..).. /


.J/ / ;.L:: 
/ / ' 
. J \.::J\I....

 
/' 
..... 
 


MEMOHON AMPUNAN DOSA 

1t\ 
'l\< J ,,) '/;\f
_tJ
\\
' 
 /

, /".! -1,
/ i 
\"-
 
 
J"J:v 

u f
 
y"t
_1. 
r 

 (
 J..,

1\:/ '/\- -('\/ \'
 
,.!, 

/
- ':J
t( 
.:;-'}J
J 7-/ ;/
 
· ". 
Jl( , -,:",,1..fr9/ CI / Co t/
/ t"
/ fII ,0 '!\ 

»\ h'J 
:H 0

J
h¥J 
J IS


 
/O/t 110 
 /."h /':t,/ / 
,,
 , // ) tJ/ '/ \ ' // 
 '
-i, // 
 .

{ 

 I 
 
 L:,., h'''J .... \ l,..J 
 
 \.oJ 
 fh....J ........l; la 
///
 
1':, / -L "J',\ 
 /'/t \ / J" /
\ \ /,./' \ /
 \ 
.
+'
'!


ffY 

 /.. 
64. Dari Abu Musa AI Asy'ari r.a. katanya 
''Bahwa Nabi SAW. pernah mendoa dengan ini": "Ya Allah! Ampuni- 
lah kesalahanku yang tidak disengaja, kebodohanku, meliwati batas 
dalam urusanku dan apa yang Engkau lebih tahu dari aku tentang 
itu. Ya Allah! Ampunilah kesalahanku yang diperbuat dengan kesa- 
daran, dengan cara bermain-main, kekhiJafan dan perbuatan yang di- 
sengaja. Semua itu datailg dari aku. Ya Allah ! AmpunHah dosaku 
mana yang kudahulukan, kukemudiankan, kurahasiakan, yang kulahir- 
kan dan yang Engkau lebih tahu dari aku tentang ftu. Engkau yang 
mendahulukan dan Engkau yang mengemudiankan dan Engkau Kuasa 
atas segala sesuatu. " 


kepada Allah oleh Rasulullah SA JiI. ? Dia menjawab : Pema
 beliau 
mengucapkan : "Ya Allah! Aku berlindung kepada Engkau dan 
ahay
 
apa yang telah aku kerjakan dart bahaya apa yang belum aku keT]akan. 


BERLINDUNG SUP A Y A TERPELIHARA D ARI MENEMPUH 
J ALAN SESAT 

, / 
'1 '/ \ 
 '\ 
 f1 i (Jt 
./ : \? 
 
\ /\ 6,1/
 \ t:. 0 \;. _ 1.
 

J
 
 
u 

 , / 
u 
. 
" 
'/ , A/./ ,
 
 /.J' /' 
J " /-,)1 '" /,)'" ( ,) ,/ ,<, --:, / )..'<J- \ 
,(1t 
F{"4 --;. , .,.. \ 
3;. 
 \ . 
 ., 
'-
J
 
V
y .,. ':.J
 
/

 c.j" . /'" 
 /. 
. /
.".,/ J 
 \ /h 
 ' \ / 
 'J/j JI
/j \ /,.."
 , j ;f;\ 
/. \ 

{\
(!t\
 
. ',.Ja1..
 I'.' }J..:.;.J...t,'Jc.>JJ',"" 
 cJ ........... !>
/ 
.,--", f J: r..;- ,,-':-- :.r: /.. /' ./ 
62 Dari Thnu Abbas r.a. katanya : 
''Bahwa Rasulullah SAW. pemah mengucapkan ''Ya Allah! Aku 
menyerahkan diri (patuh) kepada Engkau, beriman kepada Engkau, 
tawakkal kepada Engkau, kembali (to bat ) kepada Engkau dan. mela- 
wan musuh dengan pertolongan Engkau Ya Allah! Aku. berlUld
ng 
dengan kekuasaan Engkau, tiuda Tuhan selain Engkau, klran!a tiada 
membiarkan aku tersesat, Engkau yang Hidup tiada akan mati, sedang 
jin dan manusia akan mati. " 


63. Dari Abu Hurairah r.a. katanya ; 
"Bahwa Nab; SA W. apabila berada dalam perjalanan dan bangun 
h . l b l . e '''' gu c ap kan' "Pendengar telah Mendengar 
di ak lr ma am, e lau m .. '. .. 
pujian kepada Allah dan ujianNya yang balk kep
a kaml. Wahal 
k . I 'T' . l h kaml ' d an kumiailah kaml, dalam keadaan 
Tuhan ami. 
 enma a 
berlindung kepada Allah dari neraka. " 


BERBAGAI PERMINT AAN KEP ADA TUHAN 
YJ ) 


 ,/. rII P '
 ()t'
 / /t? r 
1t\ 4
 \ 
 \ '/./ 
L- \.!..u \.-I' 
 \ IJ r J..J 
 rL 
 '-' 
 J..,s.
... 1.6 
/' 
 ;, /. 
L "/ / \
-:.J \ / '-:1', / 
.
l,
 


 


65. Dari Abdullah r.a. katanya 
"Rasulullah SAW. pemah mendo'a : ''Ya Allah! Sesungguhnya aku 
memohon kepada Engkau supaya beroleh petunjuk (pimpinan), taqwa, . 
kesanggupan menahan nafsu dan kekayaan" . 


73 


72 



MEMOHON KEPADA TUHAN SUPAYA TERHINDARDARI 
BEBERAP A KEADAAN YANG TIDAK BAlK 

\ .J. 'j/' \ 
 
),
 / \ )\ 'I. 
.J.....- 
 "\ ,J/ {'-'l/t'
 /<.-;" \ " ,<, / 


 

 
\-r 
'
jU
'U
r'J ,?!.};Jf.Y- - 1." 


 
'
J
\' ..t\

/ //\\/ \:
(( (J:f.( 
\/
'j\
 

 / r-v-? 
 'J 
:.J

 /. . 
 
 }J
 
 
.( \ 1. 'JA 
 

/\ 
\t .// ,
\/ /':1, 
W('/ ": 

-1 C'lt/(
, 

 

 
 \ c,;Il
 J 't'-' .".. ) 'f,:"'-" .:.... \ 
 
.Jo .f.o- ....... \ '?)JT{yJ 
,J 
'.J
.. /'/' /.1/ .
.(', 
 /. II /.J { !/ 
 J O / ),,:!/.(1 
 
 
u
)O.s-')
4
)
&f.J
) 01.J
) /
 
... 
 
 L:.. 
 C.. 
 L .. 
- \ /

 
66. Dari Zaid bin Arkam r.a. katanya : 
"Rasulullah SA W. pemah mendo iz : "Ya Allah ! Sesungguhnya aku 
berlindung kepada Engkau dari kelemahan, malas, penakut, kikir, 
umur sang at tua dan azab kubur. Ya Allah ! Berikanlah taqwa kepada 
jiwaku dan sucikanlah dia. Engkau paling pandai mensucikan jiwa, 
Engkau Pelindungnya dan Pemimpinnya. Ya Allah ! Sesungguhnya 
aku berlindung kepada Engkau supaya terhindar dari ilmu yang tidak 
memberi manfa at, hati yang twak khusyu' (tunduk kepada Allah), 
nafsu yang tidak mau puas dan do iz yang tidak diperkenankan." 
/A\
 /0/\\( \ __
 
 \'t "J/ !t?A'
 0;1 e/." 
 \ "/
/ 
---lJ

 ,)!-,__p 
Ju
'0\.t;


 }:sUS--1.\J 
)17\ 
\" 1(\)/0/)l" \
I(!t\
 
 {=1 ( l -,..,"/t\ ./ 
J( \:..7 

\ 
A\

)o.k-.J
 ],,4J/ 
 _




 otO 

\




i
.



$
 
:2 (
 :.iU \ 
/ 
\ 
'j/J \ 
 , /. 
 )
 / \ \ -! /0/ \/"'''' / ...1.4\ \ . t ",/' -,:\.J. o.)/J \ / 
..

.;& lj, 

 \..e .. 
 O".U:r. s.. 


 
 
'--"/ "F '::1'
 . 
J /... "" 

 
:r 
_ CJ\ · ,.)
 6\
\
: 

/\ 
e,
\ /d\..";1/ I //6t\ 

 
, 

 
 
 

 c;/\\,_
'
J
 
67 Dari Abdullah bin Mas'ud r.a. katanya : 
"Rasulullah SAW. pernah ketika di waktu petang, mendoa : "Kami 
berada di waktu petang dan di waktu petang kekuasaan itu kepunyaan 


Allah, segenap puji untuk Allah, tiada Tuhan selain Allah, Maha Esa 
dan tiada sekutuNya Kekuasaan itu kepunyaanNya, pujian itu Kepu- 
nyaanNya dan Diil Maha Kuasa atas segala 
esuatu. Ya Allah ! Aku 
meminta kepada Engkau kebaikan malam in; dan aku berlindung ke- 
pada Engkau dari bahaya malam ini dan bahaya selanjutnya. Ya Allah! 
Sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau supaya terhindar dari 
. 'malas (lemah kemauan) dan bahaya umur sangat tua. Ya Allah! Aku 
berlindung ke".ada Engkau supaya terhindar dari siksaan neraka dan 
siksaan dalam kubur." 


MENDO' A KETIKA MENDENGAR A YAM BERKOKOK 
, 


\ /
.
 e / \
\ 
 11/ \)\0;1 //t


/../'/.) /\ 
/ " 
/ .. /" L:... / 
 ,).....,-,-- 
 
-'u u o


 0S- - 1 
(J.
-::< 
\ 
. /"{ " / (( ,'b'/ =:t/(,h
 .\ 
 
 
 /
 (( · < 



 ,,

 ,)!}
-.,j
'f


4U\
\...:\; 
.. 
,1 '1. 
\ !) /(

. \i: 1J \: 

 

 "f
 
 .. 
/;'- 
68. Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 
"Rasulullah SA W. bersabda "Apabila kamu mendengar kokok ayam 
jantan mohonlah kepada Allah supaya memperoleh kumiaNya, karena 
ia menampak malaikat. Tetapi apabila kamu mendengar suara himar, 
hendaklah kamu minta perlindungan kepada Allah dari syitan, karena 
dia menampak syeitan." 


MENDO'AKAN SAUDARA YANGJAUH 
o ) '/ p J e/" '/ 
 
 \ -'\"J / 'h
 i,
 \ /'
t \ /to ,/ 

J.J 

\..o 


U
(J\t


cJ\
_1.' 
.. 
/ :;I · / ;.. 
. 
 
/ i(U\jh
 L 
:"J\ o{. -

 
, ......" '>!J /' ;,'" 
/ _ / / 


69. Dari Abu Darda' r .a. katanya : 
"Rasulullah SA W. bersabda : "Seorang hamba Allah yang Muslim yang 
mendo izkan saudaranya yang jauh, malaikat mengatakan kepadanya : 
"Engkau akan memperoleh serupa itu pula. " 


74 


75 



JANGAN MERASA DO'A TERLALU LAMBAT DIKABULKAN 


ft::i':'


\
J
jt; t;:;
I
 - V. 
t " '" '/ 
 /,/,.,) all ,
 J\ 'Z/
 
. 

. U&t.
J,JcJa&
 
/' .. 
 -:..T' 
 


72 Dan Thou Umar r.a. katanya : 
"Dari antara do 'a Rasulullah SA W. ialah : "Ya Allah ! Sesungguhnya 
aku berlindung kepada Engkau supaya terhindardari kehilangan nikmat 
Engkau, kehilangan kesehatan yang Engkau berikan, siksaan Engkau 
yang datang dengan sekonyong-konyong dan segala macam kemurkaan 
Engkau. " 


70. Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 
"Rasulullah SA Jv. bersabda : "Akan diperkenankan do 'a seorang kamu, 
selama dia tidak tergesa-gesa dan mengucapkan : "Sesungguhnya 
saya telah mendo 'a, tetapi belum juga diperkenankan Tuhan. " 
//
 


1
lur
j
j
 
;..;\z;. - VI 
1(
\.t\\/ 
 \ J 
J/b'l. 4 \ :-:
(\t: /' 
.

 (\ 

} 
/ 

 
U
)I\.A4.U 
.J..

.., 
V/ -..... 
 rf /
, 

t '. /..J ,"- II//" J .I " <,/ /. 
.J '// '"." 
 ,/ / '
}t 'I././ J /.
 

.)

 /,
J\f
 
f
J.J-,..J-"')'»
 
/\ /
t\ }/// 
· ... \&...>J t::.J 


MOHON PERBAIKAN KEAGAMAAN, KEDUNIAAN DAN AKHIRAT 
I , ) J////.Y.-/"./} /.,,/ 

 

1\\

-OII
J.,\(JIi 
?
\
 - \/'" 
"'- ,t.; / A.1. /.1 4 " 
.



\ft:.jk
tZ
J · \ ':
,",";i 
y"..(
\\\

 
(:2:' / 
 
 '" /
 Y /.:: 
J A // /" /./ \// h 
 
-/) \ 
· /"/' "V
 t
:/'I 0-'/' /'\ \'-
 \ \&.or:4'- \J-" \
 
\--.\. 
(j! 
o.)
v: o
 
!J.s
 p '/ / $ / 

.J.J
 /' / :y /' . 

 /: tI".J " J 4t. / / / ;1 '/. 
fII =- 
 4...\\
 \ 
.
 / '/ oJ 

 


71. Dan Abu Hurairah r.a. katanya : 
"Rasulullah SA JiI. bersabda : "Senantiasa akan diperkenankan do 'a 
seorang hamba Allah, selama dia tidak mendo 'akan untuk berbuat 
dosa atau memutuskan silaturrahmi dan selama dia tidak tergesa-gesa. " 
Ada orang bertanya : "Ya Rasulullah ! Apakah maksudnya tergesa- 
gesa itu ?" Beliau menjawab "Orang itu mengucapkan : "Sesungguh- 
nya aku telah mendo 'a, aku telah mendo 'a, tapf aku belum menampak 
akan diperkenankan Tuhan do 'aku. " Ketika itu semangatnya telah le- 
mah dan dia berhenti mendo 'a. " 


73. Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 
"Rasulullah SAW. pernah mendo'a : Ya Allah! Perbaikilah keagamaan- 
ku yang menjadi pegangan segala urusanku. Perbaikilah kedumaanku 
yang di situ penghidupanku. Perbaikilah akhiratku yang ke situ temp at 
kembaliku. ladikanlah hidupku menambah segala kebaikan untuk 
aku. ladikanlah kematianku berhenti dari segala kejahatan. " 


MOHON TERHINDAR DARI KEHILANGAN NIKMAT 
DAN KESEHATAN 
.J. .,)h \ - \
 J
 \ / 
 
 \J 
J/ \/}. 
,
\:::' //.J ., / \1'" 
.)-" 
 /4.U
LJ""",)
"',)
uf>'0


'
 _V\ 

 
 
 - /0 7 
":\t(
 ,// .9'-

'1 
d/ i
 
jf/../ 
 j(
: 
 
..¥t;f'J -'" ;/ / 0..., /.-..... 
J ./ / )
J..J
 " 


Scanned book (sbook) ini hanya untuk pelestarian buku 
dari kemusnahan. DlLARANG MENGKOMERSILKAN 
atau hidup ancla mengalami ketidakbahagiaan 
clan ketidakberuntungan 
BBSC 


76 


77 



BAGIAN KE LIMA PULUH ENAM 
MEMPERCA Y AI QADAR 5) 


74. Dari Abdullah r.a. katanya: 
"Rasulullah SA W. bersabda: "Sesungguhnya seorang kamu dikum- 
pulkan asal kejadiannya empat puluh hari dalam perut (peranakan) 
ibunya Kemudiiln di situ empat puluh hari pula menjadi segumpal 
darah Kemudian di situ empat puluh hari pula menjadi segumpal 
daging. Kemudian diutus malaikat meniupkan roh ke dalamnya dan 
diperintahkan (menuliskan) empat perkara: menuliskan rezekinya, 
ajalnya, pekerjaannya dan. bernasib malang atau mujur. Maka demi 
A llah yang tiada Tuhan selain dari padaNya, bahwa seorang kam,u 
mengerjakan pekerjaan isi surga, sehingga an tara dia dengan surga 
hanya jarak sehasta, Zalu bukunya (nasibnya) mendahuluinya, maka 
diil mengerjakan pekerjaan isi neraka dan diil masuk ke dalam neraka. 
Bahwa seseorang kamu mengerjakan pekerjaan isi neraka; sehingga 
antara dia dengan neraka hanya jarak sehasta, lalu bukunya (nasib- 
nya) mendahului maka diil_ mengerjakan pekerjaan isi surga dan dia 
masuk ke dalam surga. " 


MENEMUI NASIBNY A 


 OKS;:4' -!\--L 
,JtD"//"
ir
 
\ "/ 
/ -, 
C.a,.,;o u/\
jJ) 
JU
o

:f:s
 _'It 
.J.,,{?4':. 
,"./\! _ 
 
U
.. .J 
 
7{,!\;./ /" /{' .h 
 I1/. 





 


 
t...&J
 \
\.4 
, / / ... , :.:J: .. /.
 / -", 7 . 
 
..J/;J// '1.-t\ "..


/
 z{((\,)r'/..J
 
,t'. /
 
 -:''' .J ..-:.t l . . 

J
.J' y

 U-j.'\,
,)
 A." ;""' q,)
 
..t \ /{ 
 . /
. \ I ,/ / .\ ,/
/ 
 //. / II 

... t'/t? /
 
L-,..ij 11'04 
 
 \ 
. 
 
 : "
\" 
-" 
 ""-_
 
 J
 (/7"-'..... '/ :J ..... '2J /
.;, . 
 / ,u..J. 
... ' , 
 /' r t::.:.-:7 

< "/
 
 ;/'/..{./ d \ 
 "/
 // ct:-j 
 '7
.
 ;1.J"//!tj 

. \..e". \r_, · 
'.\o . 

_J 
... .. c,5'>- / . 7 
 _ 0/ 
 y 
V
 J \ \ ':j (;;::\ J
':--
 '::'\:£! iM -! .//. J'(

\\/{'
/ 

 
 
 .....:7 .. 

-" 7't:"'J 

..: 


 \J\
\.
 j

( 
<

\/ 

 
.... .. :). =-- '/ 
 .. ,'" utJ .. 

 f 2 \

1/:--;

 .
/
 '/d(

\ 


/ 
. /" /' 

. /" 


/ /' ...
 
tr( "/
 
. 
 
.. 


KElllDUP AN SESEORANG DITULISKAN 
SEMASA DALAM RAHIM 
-Ji.,. "'" --L 
 (,\..I/'\
."'
0../


/ _Vb 

 c-' 4» t.Y-'J 0 0 ,,_ /' ':7- - iY 

 / 
 i/.
4. 
I\}./..


 
\:..\ (t ::\\li 
? .J 
.J /
j" /
 ../ 
.Ar\'
<'. r'

Y. d.
/::'\.::;t.J\'.t/{
 {\ -:' /:y 
c.>
Y

.J
 

..


/
 

.1 .J! ." /.I1}'t //J({/ .1{ // 
SZ / . \/.;!?/. ':. 
 ff
 \ ..../ 
";'A:;JJ.J

O.r

. 



!J


.J 
\ / . .?



 /

. 
(.J
 

 \ Jfi 


 .-/ 
 
75. Dari Huzaifah bin Asid r.a. katanya: 
"Rasulullah SA W. bersabda: "Malaikat masuk ke dalam benda cair 
(asal kejadian manusia) sesudah benda cair itu berada dalam rahim 
(peranakan perempuan) selama empat puluh atau empat puluh lima 
malam Lalu dia bertanya: "Wahai Tuhanku! Adakah (orang ini) 
bernasib malang atau mujur?" Maka dituliskannyalah salah satu 
antara keduanya. Dia bertanya: "Wahai Tuhanku! Lakl-laklkah atau 


5). Qadar artinya ukuran yang telah ditentukan bagi seseorang, bernasib malang 
ata
 mujur. Walaupun demikian, kita tidak boleh menyerahkan diri kepada 
naslb, melainkan kita wajib berusaha dengan sebaik-baiknya dan senantiasa 
mengharapkan kurnia Tuhan karena Dialah yang berkuasa menentukan dan 
meru bah segala sesuatu. 


79 


78 



perempuan?" Lalu dituliskan salah satu di antara keduanya. Dan 
dituliskan pula pekerjaannya, jejak peninggalannya, ajalnya dan re- 
zekinya. Sesudah itu buku ditutup tiada ditambah.. dan tiada di- 
kurangi " 


kata: "Setiap orang di antara kamu dan setiap diri yang diberi nafas, 
sesungguhnya Allah telah menuliskan untuk masing-masing tempatnya, 
surga atau neraka. luga telah dituliskan bernasib malang atau mujur. 
"Seorang laki-laki bertanya: "Ya Rasulullah! Bukankah kita akan 
tetap menurut kitab kita dan kita tinggalkan bekerja?" Beliau menja- 
wab: "Siapa yang termasuk orang yang berbahagW (mujur) maka dia 
akan mengerjakan pekerjaan orang-orang yang mujur. Tetapi siapa 
yang termusuk orang-orang yang celaka (malang), nanti dia akan 
mengerjakan pekerjaan orang-orang malang." Kemudian beliau ber- 
sabda: "Bekerjalah kamu, dimudahkan baginya mengerjakan pekerjaan 
orang-orang yang mujur. Adapun orang-orang yang dimudahkan ke- 
padanya mengerjakan pekerjaan orang-orang yang malang. Sesudah itu 
beliau membaca ayat: "Adapun orang yang memberi dan bertaqwa 
serta membenarkan perbuatan baik nanti akan Kami mudahkan ke- 
padanya memperoleh kemudahan (perbuatan baik). Adapun orang 
.yang bakhil dan merasa dirinya serba cukup serta mendustakan 
perbuatan baik, nanti akan Kami mudahkan kepadanya memperoleh 
kesulitan (perbuatanjahat)." (Surat Al-Lail ayat 5 -10). 


BEKERJALAH DAN JANGAN MENYERAH KEPADA NASIB 

 \ )' A .//(,
\( / 
 "/ . \ "./ / 
 // f'i" /,\
 ;:); /./ 
4U -1.J I\;C\, J.:; . .. -.... - .. 0 & u
 · '11. 
'" 
 ./ 
:: 

. 7 & .,./ iJS' - 

 
,,/ / ///. 
 :Aw '7L; //0 ) ,/// ,)1./ v.:" /./.. / //// 
 

 L__ 
 .' O----L4.....0 
 .G
 
 
-
 
 
 
 
 
, 
/
\ .,. /"

'/ :-{: 
 //
:' .

.
1

 ... // 
 . 
J.:;J 
J.-j&-A

 ;)-
C
 cJ r
/ 
i/" /1
(
...1: 23f./ 
\/ \!J\/
: \
\
;
 \ :'
 
J:;'
 
 _./ 
J »-t 
/ - 
Y'"" 
. 
j

f
 j;/\S
\/ 

\ l»(\ .//,y\// 
 J 
J
 
t 
 y 71.P' / 
.) .VC:-J 
.,. /\ 

j \
 ./' \
 // /t\)' //
 ../ \;'
j \ \": \ 
 :\'%"/i(
< 
0,) 
 !J'" ...4,\ ...
 0.\ (..t'Z' I ...0 I "s
uw 
,/ 
:7 '" .,. ./- / :7 \.T/ '-' 
../ \ ! 
 \ \ \"
' \ (-: -i,/' ///. ../ 

 \
 ./. \ : {f 
 
 // 
0..4 \ ..a ... J u-m 
 L:l
"" _1. .
 o. I tAu

J 
;iC/ :7 /" /"_ /.;U ;/ v'" 

 



\ 0';
/-'/. o;\
 \J;i
Md
 
 \J
 
7 /' ./
,/ , 
 
4J, _ /\:
J \ \ .:, \ // t <" /
/;/. ./ \ f
'U \.J. ./J \
l/ ../ \:
 \ 
,g} 
 


 J.A\\.A:J
.) 
J '! \\//-'/! //. 
 0.1 j\ 
:
 // ,
 \ / J.fI :/
-:-( /: 
<.S
 


 

'-'
J
:J 
t;\J
 
, ° .I 
t ;.JiI/! /./. 
 . .-' , /

 l 

 · \ / 
 /././!
t \ / 
.c5 ""'--- ...
. 
o
 u 1o".)
"'
'4 ,....\A'III 
-:J .J /_ :". :J \.:)- - - -' ./.v J 
76. Dari 'Ali r.a. katanya: 
"Kami berada dekat jenazah di Baqi' 
l Gharqad (pekuburan di 
Madinah), lalu Rasulullah SA W. datang. Beliau duduk dan kami du- 
duk pula di kelilfngnya dan beliau memegang sebuah tongkat. Law 
beliau menakurkan kepalanya dan mencocok-cocokkan tongkatnya 
ke tanah (bagai orang yang sedang berpikir), kemudian beliau ber- 


QADAR ITU TERBUKTI DARI PERBUA TAN SESEORANG 
. 

 \ /ftO)/\/e \ /..(.//: _.1"/
/ \ ." /)J\.II{ \ /O 
/ 

 -lJ

 
?f.JJ
"" 
 
U

 _V'J 

O)/
//./i\ 
 
\lt/ .
\;' 
\
\ 
\J .//(-q

 

 :;J
lY' 
 ... 'J / 
.J_ )4 II 
\/D ._{\ 1//"--:' /
 II · 0. '. / /" IJ"

 /. ;..!e 
 fl. 

J O:'-".li
»
 i:,'

J 


 B 

 
 J \
 
t' -'..
/ \ ///.'/ '.J;iI
 · , (-'. \ \
 / ;\ """ /.( '/ 
11 
 
 ...... 
 t; 
 
. .... i 
 
. ./.., 
..J
/

. .//........"" .4-". 
'j; Y/ / 
 ,/"",-: 
\t' ". ./ /. '. / // (-r'- / >1.9...: 
"4U\ 
_f

. - 
 
 · ---


 
. liS' ./ '-:' ......
 ./ 
 
 ./ 
 /' -.,..A,S',A
 J ./.. 
'7" 
" V' 
t/ \ // 
 ,

/;t\; \/V \;'/ 
{/ 
.'fYJ

 '1"


J 
77. Dari '
an bin Hushein (menceritakan): 
"Bahwa dua orang laki-laki dari suku Muzainah datang kepada Ra- 
sulullah SA W. dan mengatakan: "Ya Rasulullah! Adakah engkau 
perhati
an apa yang diperbuat manusia hari ini don mereka bersusah 


80 


81 



payah mengerjakannya? Adakah itu sesuatu yang telah diputuskan 
untuk mereka dan qadar yang telah ditentukan sejak dahulu? Atau- 
kah itu karena menerima apa yang telah diberikan oleh Nabi mereka 
dan terhadap mereka ada alasan untuk menuntutnya?" Beliau men- 
jawab: "Bukan! Melainkan sesuatu yang telah diputuskan untuk me- 
reka dan telah ditentukan sejak dahulu. Alasan untuk membenarkan 
itu ada dalam Kitab Allah :4zza Wajalla: "Demi diri (jiwa) dan ke- 
sempurnaannytL Lalu diilhamkan kepada perbuatan jahat dan perbu- 
atan baik. " (Surat Asy Syamsu ayat 7-8). I 


,/ 
:
'. y '" \//t , . 0'//' /./ 
.// J \ / / ';j, 

 
k1 c....X.1 :,-?- \ 
.. \ . · - · \ 
;/!.J 
 g--.:. 
 

./
 r.) 
':" U/ 
_ 
1
{ \ <
/-' r;( \ 
 
 \ ), '.J/ i\
< .I \

 { ./ J
 fII // 

 
 ,-. p ()
(Jb\,c- .. 
 

 
. 

/\


i


/ 
./


 


PERDEBATAN ADAM DAN MUSA 
, ,// J/) \ 

. \C 
 \ J\ 0.1/ -1\.( 1\.c"/lv) f , ./ 
c.sv-'..Y'.J \
 r:- p 
.Ju\t 'u'" 


 i.>" - \/A 
J1-1\ t.{ 

/j\:, \:5 
 
/\/ \' 
;.
,( \

/. <.(.. J/' \ '/ & 
 · J.-i\t.-c 
JJ-!JW

 ,,
!J 

..
 u.J!\
\\
 

Y(JW 
. 
/./(:" \ / «t 
 -<'lY /
 \ 
\\{ ,/ ' \ /'.) /"":" \ J/) \ 

."..
 


a ":J


 c:J
 
y\."..IJ ,.) 

 1 , \ .-1\ 
<. 
 / ./ /' /{\ _ 

 ::o/
 \
 ./..
/
\
)l v //v,/ (f /\: 

 cJW

J\,)
U 

\
» \,-"", 
...:.-- ...."
./ ..." II/' 
· 

rX! J:;'r;I
! 
:;r;(

 
78. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: 
"Rasulullah SA W. bersabda: ':4dam dan Musa bertukar pendapat. 
Musa mengatakan: "Hai Adam! Engkau Bapa kami, engkau merugikan 
kami dan mengeluarkan kami dari surga." Adam menjawab: "Engkau 
Musa telah dipilih oleh Allah untuk berbicara langsung dengan Dia 
dan membuat garis untuk engkau dengan tanganNya sendiri Mengapa 
aku engkau cela karena sesuatu yang telah ditakdirkan Allah untuk 
aku sebelum empat puluh tahun aku diciptakanNya?" Nabi SA W. 
mengatakan: "Adam mengalahkan Musa, Adam mengalaJzkan Musa. " 


79. Dari AbduHah bin Amru r a. katanya: 
"Rasulullah SA W. bersabda: "Sesungguhnya hati anak Adam selu- 
ruhnya antara dua anak jari dari jari Tuhan yang Pemurah (dikuasai 
sepenuhnya), bagai satu hati, diputarNya ke arah mana yang dike- 
hendakiNytL Sesudah itu Rasulullah SAW. mendo'a: "Ya Allah, yang 
memutar hati! Putarlah hati kami (aTahkan) kepada mematuhi perin- 
tah Engkau!" 


SELAMATNYA MENURUT QADAR (UKURAN TERTENfU) 
" 1 
/./.. 
 0< 
t7 
 · tJ\..1 / /\\.c1';- //J .. ." \ 0/ 
/ 
...l

"'j 
\Y.r".J()
O\br

 
 -
. 
? / 0 
.
\/ . .
t\ 
 / 
.. 
:J
 
 


80. Dari Abdullah bin Umar r.a. katanya: 
"Rasulullah SAW. bersabda: "Tiap-tiap sesuatu menurut qadar, bah- 
kan lemah kemauan dan pintar. " 


HATI MANUSIA DALAM KUASA TUHAN 

 
 "'\ ".J/ -it':: /"C ,/t \ " 0/.. 
 \ ./ 
/ 

\
.JU\t · U\J
W 
.:1-s.v!
 J,..s."", - V\ 
/ ./ '7 
 /"./ 7. 
. 



t\.J/{."/ ,.(
 t.
//...
;J/,.//\\t
/o/.J ..Ao/ 


.J
'-":

f
"
ouox


 _1\\ 
"'.Jo 0" ) 
 / \
\. /,,)/".J /,,/ 
,/t{ 
 
 
\
. w\
 
. 01>\. 
2fJ.)

-' 
 ./ 
 
 

 
 
, ;.....'''' .// \/
't ./

 \ /./ / 4,/ 
..->,Jj.) 0 . - "
LP


 

 
 
81. Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 
"Datang beberapa orang Musyrik dari kaum QUTeisy membantah 
Rasulullah SA W. berkenaan dengan qadar. Maka turunlah ayat: "Di ha- 
ri mereka dihela dalam neraka di atas muka mereka (tertelungkup). 
(Diucapkan): Rasailah olehmu disinggung neraka. Sesungguhnya se- 


82 


83 



gala sesuatu Kami ciptakan menurut qadar. .. (Surat Al Qamar ayat 
48-49 ). 
DIANGGAP ZINA KALAU SAMP AI KEP ADA PERSETUBUHAN 
,. 

 \ /\ 
 /

 , f \ 
 
 \ .Jt ".1/ 1,
-i\
 '" / f1/,) 1 
/ ,,
 
&

_:,)
 u/ P U,.J-'JO\!cJ'-' 


 OS'- 
/' . .. 
 

 ./.Jt
t\ Lil:/ j \

/


.
'
 d/
\

tr
 ti: /
\ 

.J
 ,... wo 
 /' 
 
 
 r 
{' 
,' t. 
 0/1 /-' .J "<1 \ / 
;
 / 
/t 
 :
J ( 
.\ \ . d\ 
J'
.) CI



J
 ;., 
,...., 
.X
 
../ .. 


g .J / j1 
 . 
 ( .7 / . \ / VI { ) / ,\/011 /.7 J (
\[ .. /, ". t \ /\ / -:J ,) 

 

J
-,

o!J:> 
<# 
 
· t:\ t;I
G 

 
 u
j .:;
 /lu\

 
84. Dari Abu Hucairah r.a. katanya: 
"Rasulullah SA W. bersabda: "Setiap anak dilahirkan menurut [itrah 
(kejadian asli). Maka kedua ibu bapanyayang menjadikan dia memeluk 
agama Yahudi, Nashrani dan Syirk (memuja berhala)." Lalu seorang 
laki-laki bertanya: "Ya Rasulullah! Bagaimana pendapat engkau kalau 
anak itu mati sebelum itu?" Beliau menjawab: "Allah lebih Tahu 
apa yang akan mereka kerjakan (kalau lanjut umurnya). " 


PENGARUH PENDIDIKAN KEDUA IBU BAP A 
.J
,,)
t \ _{, "/" '/ 
 
 \ )\ ".J / /
,:::: /\'
 (./,,/) . /\ :/ . 
jj
 ]}
y
lo ,....,4IJ.\ 
J (J\t (jb 

"t i.r - ", 
. U/4:J\/..,/.J/ c(,\:"'/.1 
(
, Q"\6..'\ 1
 
..
 ::--
/
J//
!J! 

 
83. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: 
"Rasulullah SA W. bersabda: "Setiap anak itu dilahirkan menurut 
[Urah (kejadian asU). Maka kedua ibu bapanyalah yang menjadikan 
dia memeluk agama Yahudi, Nashrani dan Majusi " 


A\{f,"/ 
 
 vt ,,// j..
 .J.. /\,
 ,{/,,/) /J\.,/ 
--:!)
 L>'-,--
 f.U'
.J". Ub

"t
 - 
O 
. -:-'.\ - 
 (-:' \X.fj {\ iI t J
 \"'. / ." 
 £, .f/
 / X.'Ii 

 }.I 
r- 

 

 ..
 
85. Dari Abu Hucairah r.a. katanya: 
"Ditanyakan kepada Rasulullah SA W. berketlOfln dengan kanak-kanak 
kaum Musyrik (pemuja berhala), yaitu yang meninggal di antara 
mereka di waktu kecil BeUau menjawab: "Allah lebih mengetahui 
apayang akan mereka perbuat (kalau lanjut umurnya)." 


82. Dar"i Abu Hurairah r.a. katanya: 
"Rasulullah SA W. bersabda: "Sesungguhnya Allah telah menentukan 
untuk anak Adam memperoleh bagian dari perbuatan zina, pasti itu 
dirasakannya. Zina mata memandang, zina Udah bercakap-cakap, dan 
na[su mengharapkan dan menginginkan. Hanya kemaluan yang membe- 
narkan atau mendustakan (menentukan benar atau tidaknya) perbuatan 
zina itu. " 


KALAU MENINGGAL SEBELUM BALIGH 
L , A 
l\ 
 " o/
 \/ 
 tJI \ Jt 0)/ i'
 1\d' "/0/.) . , :/ . 
} .) 
.../ ....le 
 U
J(J\.t' O
 O..J 

 
 _ Ai 

 -' 
/ / 
. 

 y 


ANAK YANG DffiUNUH KHADIR (KHIDIR) 
.t-J\r>iliG
r-))!\
jG,j
 

 

 - "1 
r.
 ¥t\

 '//'i 
.
 "''''\ (t:
.f. <;\
 
"
.J' 
 
y. (jA.J 
 
J
 

 
86. Dari Ubayya bin Ka'ab r.a. katanya : 
"Rasulullah SA W bersabda : "Sesungguhnya pemuda yang dibunuh 
oleh Khidir telah ditetapkan menjadi orang kafir dan kalau dia terus 
hidup tentu akan memaksa ibu bapanya melakukan kejahatan dan ke- 
kafiran. 

 ./. 1 
 
 X l .//"':.I.J 3 / '-;:'/0 
 o-''' \ '''f.''' < .(/0/ 
. .J ..... 
 , !.j 
 .. \,j I'.A 
 
. III \ 
.
 .. 
 _ (\.\1 

. \ 

...J \"l /.2 
 ;./"""""" 
- Y 
/ ... r 


84 


85 



{1 

.. \.. C'-:::('\

 
_L
 
 r'\ 0/ ,/. j \
 i2 \ .. \
 : Y.--! · ) 
-->/9:..J
 )J \ r-- /
 
J w / . 
 cf
 
;C'/, ;4J / 
o
t. :W ' 
 ,,'V
/,
 t \ :;'t /
/; 
 /./ /l \ 
.
\O Y
\O _.W...
\..,
 
/./ 
 /" / ':) :J. 


SETIAP SESUATU TERJADI MENURUTW AKTUNY A 
f
 ( 
 
1'\/ .


\2J
 'J

\

- f\\ 


..1J 'l
 /. 
'l .......- \ /
 
/ /) · t / / \/
 )..1 /1 t / 
 
 \ \
) / ,,< . 11.." \ 

'b..
'jJ0_' <{\ c:l,,
 \:
r /
 
J
J.Y.
 
· \ 
 
 ,/ 
"
 
/ J(

\
j; -L-.L;'
\ J
 J
 
y _ J) .
 
. -...... / ,-r 
 
t;:: 
/
 (t 
 A 
 "
 t
 :
 
 AIIi/) 
1" /
) 
 .. \ 
./. \ /.. /,,{ 

 
.. .. 

 \ 
 .. OJ L


..)
 O

 
.. 
J ,/",/'. _ ,.,'" 
 -:::.r-;. 
_ # 
\.-: / {t ,ft\ \' : ..\
" -' "1/
 \
L, 
 /.1 
/ 
'-:-'
J\
w 


9
u 
 ,/ / :lJ
US' 
/J':;{i /(:,,( !
 .
i,. 
· 'J
o 

 


87. Dari 'Aisyah Ummul Mukminin (isteri Nabi), katanya : 
"Diriwayatkan seorang kanak-kanak, lalu saya mengatakan : "Mujur 
dia ! Seekor burung dari burung surga. " Rasulullah S4 Jv. menjawab : 
"TtIakkah engkau tahu, bahwa Allah telah menciptakan surga dan 
menciptakan neraka, serta menciptakan untuk ini penghuninya dan 
un tuk itu penghuninya. " 


ALLAH MENCIPTAKAN PENGHUNI SURGA DAN NERAKA 

\
L
rJ




.!'.\
\ 1

, '
 _AA 
J-,-r- ,/ ':;./.... y .. ./)Y r / 
Ie! "/ ,e, ':/L 1u\i "//(, m \ 
.;f
(\
 
 / f 
 




/ 
j.. 
 '


 . 
.i
 
/cv.:'\ Ij



\/ ;:
} , 
.j i2i;-' L
;;' : 

.J .J..!, .. r'..J ;-,.., / · 
 
 
'-'
 · '
/\/:' r{:t.
i 
 
2u r
\ 
 '( 
;..- 
rJ'-6--' "'./ 0, /'.. 
. 
 .tl...)
' -> /I/
I 
[{(
 i 6r 
W. ..
\ 

. 
 

J'+' 
 /
.J
. 


89. Dari Abdullah r.a. katanya : 
"Ummu Habibah isteri Nabi SA W. mengatakan : "Ya Allah 1 Berilah 
aku kegembiraan dengan suamiku Rasulullah SAW. dan dengan bapaku 
Abu Sofyan dan dengan saudaraku Mu'awiyah I" Rasulullah SAW. be,... 
kata : Sesungguhnya engkau meminta kepada Allah untuk waktu yang 
telah diten tukan, hari yang telah ditentukan dan rezeki yang telah 
ditentukan pembagiannya. Tuhan tidak mencepatkan terjadinya sebe- 
!um tiba waktunya atau melambatkan sesuatu dari waktunya. Kalau 
seandainya engkau meminta kepada Allah, supaya engkau dilindungi- 
Nya dari siksaan dalam neraka atau azab dalam kubur, itu lebih balk 
dan Iebih utama. .. 


88. Dari 'Aisyah Ummul Mukminin (isteri Nabi), katanya : 
"Rasulullah SA W. diminta datang kepada jenazah seorang kanak- 
kanak kaum Anshar. Lalu soya berkata : "Ya Rasulullah 1 Mujur anak 
i1Ji 1 Seekor burung dari burung surga. Dia belum mengerjakan dosa 
don belum merasa hendak mengerjakannya. "Beliau menjawab : '
 tau- 
kah selain dari ilu, hai 

yah ? Sesungguhnya Allah menciptakan 
untuk surga penghuninya. Mereka diciptakan Allah untuk itu, ketika 
mereka masih dalam sulbi bapanya. Dan menciptakan pula untuk nera- 
ka penghuninya. Allah menciptakan mereka untuk itu, ketika mereka 
dalam sulbi bapanya. " 


JANGAN SUKA MENGUCAPKAN "KALAU . . ." 
" 
 J... ..;1 ' -:,./ 
 
 \ 
 ".J//\\
 /t\.t !/./) A \ 
 / 


\
y\ /
 
(ju, u'-' 

'-t'->" - \. 

\.J-:_:
\{(:" ;1/. , .
 
f. / ." 
 h .;'\\ -: 
 \/\\ 
 //\/ 


uP...r



 Sf::) ,4 '-JY 

 
,
:.J 
//A(YJ ,,//;4 
 /. 
 : )t 
'
 :( t; /. \ . , /""
 <'t/ 
, ' t" \ / 
.. \S I.))
 
 " '. \ · ..:\.... .. 
 . t# 1...A \\ \, ,. 
 '.J 
u 
 u
 J7VW .

- 
7 · 
 - 
.\1 
 t 
 ,/ // .J
.
 
 ./. 
\{ 1/
&/t {\:'
 
1
 i
 

/\
:? 
., '-
 
 u
 
,.\....:.I ..., t\,\\ J):' J-' 
 J 
 

 .. c.... - 
 


.. 


86 


87 



90. Dari Abu Hllrairah r.a. katanya : 
"Rasulullah SA W. bersabda : "Seorang Mukmin yang kuat (badannya 
atau ke111llU,annya) lebih baik dan lebih baik dicin!-ai oleh Allah daTi- 
seorang Mukmin yang lemah Tetapi masing-masing oda baiknya. 
Kuatkanlah harapanmu untuk memperoleh apa yang berguna kepada- 
mu dan minta tolonglah kepoda Allah dan jangan bersikap lemah 
Kalau engkau ditimpa sesuatu (bahaya), janganlah engkau mengucap- 
kan: "Kalau saya memperbuat . .. tentu akan terjadi begini dan begitu, " 
melainkan ucapkanlah': "ftu qadar Allah dan apa yang Dia suka 
diperbuatNya," karena perkataan "kalau'. . ." membuka pekerjaan 
syeitan (penyesalan dan kekesalan). .. 


BAHAGIAN KE LIMA PULUH TUJUH 
PERJALANAN MENCARI ILMU 


88 


MEMBERIJANn KEPADA ORANG YANG BERHUTANG 
. 
,
/' t. 0 /
 /,,::..- \
\ \ .' 
 ,/J . 0 ..,/\\.,,
/,/)
/ 
u\ 
....P"'U'" ./'-
 
"-'
y:

 y;'0.)

 - '\\ 

t1 :er'
./(\ l.
 \:

 \:' .-/:r\\-:, . 
 " D\ $ /,/ 
o U 
U
.J,.. 

 

 /. 

 
,7' , //. ,/. 


 
 
 

\
 ;,
 
\:..;.
J \
\ \
:,
 
 
9../<./ ,
/\/ 9.. . \// 
 / o;./j \ /0, \/ .'./
: '-/\ /. 
()

\S1'

'f
wJo')J!./ ". 

J



 
-{ .{" 
 / !,/ {, 
" . / I! \ -: ' / \ / /. .11-1 \ 
_ £ . \ / / 
L.. V_c-
 

J
..J 
l


\
U\.A..'
-t'\.sr..4J 

 :/. a 0 ,..... / 
:-:
; ?i (i t1
 7. J 
 
 r;t // \. 
 . " . 
 1
 ';
\//\.i\; 

 
 (,) 
'-1 

u 
 U 
- 0;..- ,., /.,. '" 
\'
r1 :
., :
 m ;"/ ;

O\
 //.
/. ,
. \:{
O;
 m 
· 
 Lt' 
 u-: _ 
 
 
\ 

 '// rJ '.4.. f..J. 
 .
. ,;, {
A /. 
 /// 
\t.,/ / / i
 
-\ -".;..-., /. \. 
 II' \ 
 \ . . 
 
 
 u G 

 ".

 '-f",
 
L 
,
r
!II / .,c \ /' \
 / -{{(/ (/ 
 ////. /.v
 \ / it 
t 


. - .... 
\.e .." L
 ... . \ .. 

 u .. ':J 
....)'"""""" '-'" u: / 
{\/ oAf 
J(,/
f.4 
 /;. ./ 
 . '};( (t/--! d "'/,1, 
 ' /(1 , 

J-)

Jo,.\u\ 
\4 (:.1 :'1:- j, 
\] ';.::> j, ..
\ 4..U
 \:. 
./ ,/ / J .. / ." , 7 / 

 \ / J
O 
 
 \
 ,1/ / , / /!'0 {t-: IO:\
 
, /1 , i" , f 
4U 
.... 4» 

,

6
' 
,,':.J ':J / 

 J '" "/ W:J 

j
 

 
.jt{ 
T 
2»1 j
.&T £t; J
 

 
'"/ "'" / / / 


89 



? 
 
 "/ / 
 \-i\
 / \ / bj J -
" 
/

 /\\; 
.. u--4-JU/UW
 ;;;
 
 
;
 U 
;/ /. /. 
,//0 \ /
 // . (1

( tV .J // .1/(1:. \;' -"\ "
":'\
\/". 

 

/
J
 

¥ 


 }J
 


j


 
 


;0

;\
 f

4 
jti!.J:/ /
/ {\\
 I'
./'

: \ o//,o!//.// _.
 
 \1"'/ 

\u.
.JJ 

 6A
""J
_P
.J 
." , 
,,4,4 .
, 
/
/W 
A:.
 / 
.
 t;,J 
 1j 
{'vI/
t\

J
 
... '} / 
 

 ... 
/ \ ,, /\ / "/ 
 
 a; //') 
' \ /J1, 
 / / './h \ / 
 / 
 / 

 .." " 
 · J -
 . \ .. 
 ", . 
"- '-"'"- 
 
 
 
 'J w..J ,., ..:." 
'J !. 
/ 
.. :J ... ..-'// 

 
'/'\-=''',\;,Gd ( 
 

\.
ti/ y ///"

,, .d: ;
 
Li; 
 _/.."/ 
.. 




/- ":J 
/t\/\/{t\/V) .,\
 \ /// .'/"\/ ///:. \ / // :'-:\/ 
-f./ J // 

!7.)



o
JJY:'

.) 
J'I!


 

D{;' 't
' J;
r \"Vd/ 

\JDF 
 1
 
()
 /
 /' J

JL-''/ 

/'/ / 
Do 
-1/ (/'/i t21 \ \::: ".(:j; i /.
 ;:<t\ ::.'" .. " "'1/ 
0f
9? it> 
 
.,. U
Q. 7


 
.. / \
 -:J \/D/ .. \: 

: <
 \:(', 
.
.,. / 

 
Jc;....U 

 fI( /J/.J/ 11/ 
 \ (1/ /,,/ (/\,
ij \ /
/ L:
: Y 

 . 4.U .u." b-
" ...,,
 
7 .!
J
/ 
 
/ ...... 

. .. 
.. r 
J,//.I/./..1 . 
 N /./ r? / (1 \
 "
/t.
 
 /
..1 \ / ,,(. 
/. 
. _ ., .. -.,. .. 1 .... \ ..
.. 
(.j"\J .. 
 L r 
 
 "oJ.JO-}J "-' 

 
_ -...." _ .." _ ./ 
 / 
 / :;:J /' 
...;
 \ 
\
 /' ..\-.( .;! · 
\
\
/ :-.lli 
I'-J\ 

 '-J f,
? /-;.} ;,

 / 
 
 
L.:.J
\<.//1-/./\

 
. ".Gj
j
£ 
/ /
 
 '-'...r.J 
 
 / -".. / 
 . 
-,(
/t \ /..
 V)"
 
,{
 
/"/
t. \ /,Y i! D/'/' .J.. .
. \.(: 
/ 

 



] 



'''-J
\ '!.J'J 


oL
/ r\1 

 . 
 
 ,J\ ;.I/,
(: .I
: .I{ 
/
 
//_}J "';- 
G-
 p UY"'.)U\;\
 
..4..4 
".J


t

 \ -1' 
. /r< lb. D \ 
 -" :" 

 
 / 
 

J'
 ,y U
v" 
/./ ./ / // J 1 /:p ....... 


 \ .. / 
 .. .. i\C 
/.J... \ / ..J ,,/,..J ./ P 
 . /\
< \.(!'I / /.'/O/J
' 
,.,., 
 .;oJ. (j'-'A:c.
 
?,:0\U. 
'UW 
\ -.\ 
 
, 7 - ./-.. .. u-:- \ 

.
.l 
 /" /\I

 r // ;1 j \

 
/!
 \ / " ,,0/6 \ .J.., "'. 
 j /. J 
 
.. /.. .. c.Jl.J
 
 - 1 
 
 
A)) 

.J 
 ...\ \t 
, 
 . ,.,.. .. 
/\,;r
,
.(\1\;'/\\
 
 \ 1
.J/
(!:. \ <'t'
1-!)
)l \ / O,)
. 
r .)"',"" O
 tJlI
 
..J

 ) L:Jj
4\\ 

u\ 
j A
 i/:

 / 4/,,
 
 . / ,/. 
 / 
 
 ,/.{/ 
,/\ 
/L \ 
 \; . 
 /.J 


 ,Q
4...I .JI'" -t .\.aJ 
 W 
 .. 
/;; ./ (.Y, ... /./
./ 
 
. U. .- 
./" / " :7 /" 

0
j '!'\
 L
:i o 
 
/ J
:J / .,,/
/
/ 
. 
 
 /;.r.
 
 -
 ...
 %
 U'-!J 
i
. l'
 /\
 i ;

 /./1" 
(

 \,

..( P( 
l.J.!,:
/ (/ 
(J 

 . 
-"
t 



J

 

J: J J;t 
t1
ij 6S' "/A: 
{ /
 ". /. .J/o 
/-" ....." ;, .. /'/ 
 "


 r 

J.J\ 
,/./. , -/ .." 
/(: 4." 
""i.,t . '.1 "/t\ 
,//\//:( ///
 1 "'''J/.J/. 
/: 
t.S'" / ,..
i' 9.P.'.r'" r..t'.:.;
 
 r-:- <O!\
 oj.;..
 
.. N 
 .1- \ :
 
 
}2'f.r:
 
 
 
 /. Y 
i
 - /d.h
1 
/ _/./ .. 
 J! . (.J / 
 I -' 

 
 

 /.1/ .1(J . ,.
.. /
( . __.L 1 \ \ 
,f<//\;'- 
. ..:,AJ ,

V

r--r-/4.U
.J

 
/A /::2 1[. J.\
::; 
 · \i1\ <'

. 
J;( ./
." 
\ 
/ . / .. 
 u!!J

..J:+"cJ:'

 .. 
} 71 / / 
( 0 -; 

 
 X: \ :
\ ) \: \ 
 )
 / eo,) : / ( " 1-:: 
 'fJ \ / 
: 
J / 
te 

 

-'

.J
 '.:J 
 

 . / 
1
iffi j ' t,( .Jt1I.i
t \ / 0/ ,°1 / //. $ /
 1/// -c,! J/ A'///'
 

l;AJ W

 ;
,..)
" .. 
 ... 

1" \.
 

 u--:-/.. U r 

U 
.
r" 6ti jG{' / { 
t\ ,( 1 : / 
.L 
 r\ .;/ 11-::
.)
 \ -- 

... 

Y\) !J.ALY'
;» 
.JUW.w 

'/ 
 'J ./. :4 , 1'\ / \ " · <t . '/ r
 r ./ --:; //".J '/ -, -.." /. / 
 

 
'YJ;j)
. 

 JA;
,.J
\J
 4.U\ 
? ",. 
 
91 


90 




 /( / 
 \ -: \ 

. (!,(f "tl,/{, /,: \ I,J' 

'/"J
:1
f\ 1
' "/ .
 
4\...0-).11 


],
:.r 
Y"J:j 
\,:31J 
!yjJ 
:(J 

 ':'
 :"' t;{S
 
,{.t // £ /:. "1 
 

 t1<
 \ 
/ 
 ... r 'J ' // //((: .- 
\...t -" 
 A \. .
 
 
 ,.,) 
 I A \\ LJ
.J "'" '!r1 
_ "" r y - L ./ 
IJ./(,

1t


/
 )/:/ 
 
 \ J\')/i'
 :
\ \ \/ D .,,/ 
-'



()Ac
r /! 
 
(Jb
v>' 9

"
 
1'//'/
 J/ , { I [(
 
.!( 9 \/ {I{ \' ('- .f/ "/'f/< .( ;;t /
 \ 
(J
 \J <»J J.,a:. 
 
 --u" I". ,
 . '"-' 
. .b 

 ...... . ...F;..../' ."., . 
 -:;- ....,.--........ 
;/ , 
."/ 
'/ t:. 
 
 // J\
t.\ 
.L
\'J'
/ j
lu\ 
?V:.J. · r 
. 

 r---,/ 
.J / 
1[X'1fl 

\
 ,_'1\JG.(
(JI\:
' 
\' 
 
 /.. . 
 · 01'-r;/ 

 y 
 
r 
 0 
//t('
/ 
\,kJ A.ijf \ /,
 J (::;:' 
 / · \'
.// 
4J) 
 " . 
 .- · \.. 
,es... 
/ 
.J.,. 
/ 
u 0 
/.,.7 ':yJ 
// / 11/ 
/ /. / / 
 //" t: 
 \ /t 
 / /\/ , / / \.1 ,
/'(: , J A'I
 




G
\i
 Qt-'.)
 .... 


\j W 
__I_
\j '"/

{ 
t \;\/J f
 .:Jd .:,
 (i 
r-/ 
.J . t 'f=--'("'. · 
 

 
 '.J / 
 '" / / "J' ',) 
 
 ." //
 "J ,..!. 
J. ), /
 
 / /<' 
 tI/ tJ /: 


\ 0... 
 '2

 oJ> 
v
. \'\\ 
,
 
 
 
 J- r -" ..r- 0/- 

 

 -' 
 
 \ ,J\",.J//\
<
 //\ / 
/../ J.) 
 //".
 

 () .w 

. I 
. ........JA» 
../ .. / 
.),. 
(/ U-;.J.. . 
,,/\ 
 / J & 
 /o/ 
 
 /./ 
 \{!6 0).11 ; .// .J/
/
-1 / tI/& 
c::.,
J ... 
 · 


\ 6\ 

 o,)



 
"/.. ..... .. .. 
4<
 \ -;:1: .
 ,.
..;. (:
( 
 /\/ 
./ ;.. 
('-1 \/
.4

 :.X
 (1 

.. 
(.. 

 . \
./ ° 
 
· / \ 
\( / {
/i{ .
.L, \ ' ,// 
 
/ 
 '.-!
 / /..." 
l.;-J ,)lt




r--4.U


 ",iY'


 
.,//
/(:
..c:
 
/
'/ 
 
fu
/ ./(;\
/ 

, ". \ 
<
.J..... (//../..'-;
 (.S\>- 
(!/./:\#'
 \{ .// 
L '" r' .// 

/t 
 __
 .. \.\
.J:.' \// 

-"'
L.: 
\-. 
 
 jO.\t r-- }
 )!r".)
"-!. 



( 1./ 

tY .,v,/ --L.
\j'F J
.1
 

 '!/ 
\
 

..>:'\.' / 
..). ($-> 
,}A '..1////,
1
 j t/: 
" ,/ / \ /0 , 
,({ .' :\
 
--L1 · · 
 · D.,' oL 
uw
/.,.. . 

Jtt ':.J 
 //... /./ 
, )
I J t 
\# \/ (
1'\ 
\
 "\/t "" /( j.1\ 
 J \ /( 1
 
 
 \ 

.:Ju .)/u\Jf» 
..).. 
... 

_U \
/
 

, 

 i
 .J' J · 
 t:#
A /\
/ \ / 

 C> ',,{ /./ tJ. \\:{ 
. 

 o
..l1A,
" . O
,
 
 ltw 

 

 ,. ::1/_ ..../ 

.
 '/-if.
 \!/ "t?
.1. (r: ---L
\j',J / //.
, 

{J!.<!
 /
..)iJ}
J'U
,-' / )
..J
 
 

 
{it;/ r 
 .... .t:,:i,
h ,,
. \ /J.,J/
 4;:
 
,
 
.. 
 '" '-'J L4.U dU '\:.J .J J..a IJ cJ \.at. 
 
 '-' 
 
""-"" .. ././/-' 
 / -/. -:/ 
 
 '- .. 
,I //./ 1/
11 
\'
""/I
 
.// 

 . , o/!
\,
7. \ /./. · / / 




Lo L....QG: 
 0\/ "'b

\
" 
/0/ 
 / ::) / .\
 :; 
\//./1: /I
 ,.0 -:'V t"
' ? ./. .I(.(r:- /< 
. 
J.;.."" ,w \i 
 
'\i

 
\ _/ 
 -
- 

'''/

f1
 {lj:(1/ 
.L. 
\J'''/ //
. 

 . ti ..JJJ 

,.-.-/

.J L 
 
..L
(\
/ 
 X
 o/
V
'/1';'::'/' .!./
.L. 
\ 
C
7/
.J ; oJp ,y
, 
 
c--r 
 

C'./
 
 \;'
:.9\ . tLi. o
//-! \
\;' J}-
'/ \!:i //
 
,/ 
 /;r.... "./ 
 ,,/
 .. 
r- 

\
;
 t1:

lli\J
\< 
\ : · ,-! 
 
\
 
\jl 
,/-7/"/.. / 1"/ 

 / J, 
/ 
 v1 \ //. , '" /,J/ t;' 
 ,
 
 A \ ;:. 

 
 . / \{ / J // · / 
 /' 
 / 
.. .... \':' -' . ... . .J.. _ _ "".. 
o . j O.,}W 
 - .. 
 .. 
. 
 
 / 
 .,. 
./ 
 /../. U
 
l \ 
 \ "1 
 \-::'! J /.\
 
 \::: · ../, .;(//(( , '-!:.t' 

 . ';'u
,",.)W\ W ° \. .....t.-.u.1;...
.t-. -)\ 
/ 'P -"y / ./ 

--;. 
 
\ / .1<'''/ /
< 
 
{./It ,
:"::J.i (('A
 \ 
/ .II'! all 
/\

\
 
..+ e ,...1 L{ u,-,
\


..

u,)\..QJlt 
-., -. , ./ ' 
.I: J 'ri:JJ (jt
tj

\.


1/0\j
'/;

' 0/ 

 :r
/. 
//'
./ 
.
 
.I. 1/1/.1,, \ ) , ( /. / /./'/ , 
 
 - l Ll\ ." / /. ) ./, ,,< r
-: 

..b. ,;-.. .
 


 
'u
.J
w'.u
 
"'" . ......... >" / ""'.. 


92 


93 



/ \ / J: 
/ 
 
 \J ',J/ (< \, /r:' b III "'/(/
 .
 
,. 
 6J,\ (, · \i ... · ... '6
 

» ./ /
Jt,)
 
c.J ./ 
.J /1// ,/ 
 / \
"", / \ /..t 
 .J ./\

\
//
 , / (::' 
 Y1. 
.. · \ . .. '-" .. .. Jo.. ..:-.W 
.. ». , \ 



 /
 /
 
 
 . 

./ /\/:' / \(f1 ''- \ / 1'
--?.. -;'
 / {(./ 
 '
 \ 1 "J / 
cl,..,
.J 
 
 .).).:A 
 
 uY-' 
.J Ul.'J 
 tJ
.J 
// .. ,. 

 .

/ 
 
YJ ......... 
'/{ 
 \t2

 
I:jfd\ :f
 \

i
 

 
 .. 
.....
 . \ 


... 7/ (".7.' 
i 
 ..
/
.t\J (;
 
j
i»(J"/( 
./ ;
:J,!
 

, / /
.J oil 

J::J 
/ 


\ ' \;' 
 
 \;\ -:/\/. 

 (.
 
/../..
 
.J 
 /


 y 
J
"///J

/
;//}!/,,/t-:) 'J..(
l/1\; 
t 

 '/ rt
i../ 

J


":'


..rv
(J

-t ..
 
 
4J \

'4

 / \ / m. J, .J · t' /{ "/ 
 Y/-:' \ J'//f \; 
 J
 /' \; 
 
a. . . ". \ . ... .. ... · - ,.. 
F O
14 
 
.. a4 l ,...., 
 wAJ 
, /? ,/J:;;, / r :::r-... of /' 

:i
\ 
}

Sr
 
'j 
 
;i

 

 \ /\'//( /
 '
 


j1; ,//'/ \

 / ."/:/ 


.J
" J.,; ./ r,s

(f 


 
.4. \ / 

..J /'/"1'; (1'/./ ,,/.
..!. '// 
 \ -1\
 
t \ 
"/
 
· .. <It - .. '" · \".:.uu · .J...L4J 
 
 (.) 
 
 
,..., 
(,) '-Sf' 
 
 y., .. 
J.--; "!)v' /
 , 
.i/\./. (
j \/(\/ \
C!
 /
/J 
.. 
...J u/ \ 
 \..0 4j 
 
..'
/ )
, 
\: 
 
\
'J/ j
/f'./"t\

jG' 

.i./
... /
.J 
.. 
:/ 1 - 

. //,/ Ij/ , /\" J /Y 
 '\
/,
 /,{/,tr( \ /".-! /<'1/ , .
 /<1/ \ 


 
U


 
.J

(.)""' 
Jl\
Jl 
J) 

Li'
 
 \J 'J/\
fI// \/

\ 
 9\}/ /. t t'

 
 
\' 
9- \ . :JVj 
$y:v..
'-,AJ ()A
J(.)
;

.:r 
 
· 
o<rij\ 
 'JJ\tj

 / 
 c/


6J,\i 
'--;?: 
 1;1 
 '././ ?..
()1 J.J .?' '" 


ij\

J
.'<
 
Q.h V
.-1.:

 \:.r.1 \u.;l
 
/.. 
 

/.. 


..; 
'.;1 
}J ,). "4 

 . ,,/:, ...-10;' 
/ , O/
I \
 ' · /f 0 
 
 / 
 /,( 
As. . \ · \" · 
..
. · 0 <It) · 
\' .. " 

 't ./ 
. 7 

 
 ./ ;; 
 .../ 


\ 
rJ O/
( 
 

O "



GL"'.c /::" 
[' 7
/ 
 -- r:---- 
.. 
.. .
 
:J · \/.J 
 /J ...; "1
h--:
 .-'1, <\./ 
 "/
' \ \--:': · /. 

u4.., " 
 .\




J.'" "'J ,
jo...\ 
;....... . '/ 
 '/ / 
. /' VS'J ./.? 
 

 ./ 
 h /n/
::i / ) / //t-: ./J'//,( 'f.( ,/" i\
 
) : -:. -' '" ...... "J-JOJc;...
 
 



\.t
)\(J
 

 .. . /....._
 /./.. /,., '/./ . 
../.,/ \
! \ /V /\\
< · \<./j , t
 .// /J '// /)\/ i t \ 
; ' . .l. I
 \:.. U U W 
 u.s. .. 4...tJ-J .. '\.4 
A a ./

... ./../ t/.. ../ 
'J
 

.) 
/
\
 ./ / /- / r;.:.::/ 1./'/" 
 .! 4)", -: Y- 
 
 / C /, 
:(
 
....uW 
j.., · ... 

 '\ 
 
 
 .. \
" - ... 
/' u--v :.T
. / · 
- .. ... /.. 
 .. 

 /'V'//-::;// 
.1:;<:
 /
 -;./":1 / 
 
.. J, J 
.J/ 

 ... .\. <II. .,
 .. \. o-L.t 
\ 
.//
 .. .
..r.J. . 
 .//... /
.J 

 
· 

/:;'; t.
; -'
I:5LJ\{ :(
l \ .
 . 'Yf: 
 
v" 
.. . J;.... 'J · lr"
 
r 
. ,,/
 -'-;,:;.//
' \ 
.
/{ 
 
 \ 
 ,0-,,\/ / "///. 
 , 

...... ,
 ",u. "-"'\ 
4))'
v ;:;1' 
 
.. ,,1 )4
 AA 
/...VJI-.. "
/p \
,/ ,J/_ .. ./ 
'=;5[:\
4\
 
. 
 \



1»\J:::;

i 
.'/ ,_ \-r- " '!!/ - b" 

/\.,
..\;' J d(

j
..\1


 
 
 / :>
J 
LJ
 


 
 
 ? .. U
 / .Jt. .. 

/
\"
 

\!
tJ:;
m.j
 


 

 r/ / / 
 /!/ f' \ / -' / / 

\.A . At. 
. OJ..> 
.. 
 
..J..... · 
 .. 
" 
 . , .. /. 
/A!I\
J

\
/.li.I\
J

t:J\ 
 

../. \ / 
 ,,/. , 
 
/ 
 CP/' \ ///
 
 /' \ /., 
 /''/
 t; 

 / 
 '-'J. \ 
J. ',,", _ ... ..
. ../ ... .. '" · 

 
 
. 'j>
 . ' 
:;-u .. / .. U 
j
 '{; :".:. '
/ar/c/t 
 (ct
)8\ 
-:. ' 1:[: l
 
. 
 }.J
:J .. J //
 ":.)J 
.. 
95 


94 



r:_

.J
.--' /.A 
/
/ f
-!/ X <i 
/I:t \ 
 /<i 
 
F c;.::-

4.-.J-.M,
uY\JJ(J
J\j j;
. 
L
 ' 
C:
:: // 
 .:t , It 
 \;' }"
 (;:/ 4/ Q//t (t , //\/ 
"
-'. ,,


. ' \J

. · !._"\- \ 
 \..0 
\,0 
// 
./ .

 
 
,
("'
/ 
,
 \/
 
 {\/ 
\
 
t\f./
 

y- 
 
JyJ 
/ ? 

 / ;.
y "/-:Y 

/
 \/ {'
 
 1f
1
;/;: 
\' . 
· 0JiJ}.. I 
 /
J 
91. Dari Ubadah bin Walid bin Ubadah bin Shamid r.3. katanya : 
"Saya berangkat bersama bapa saya (untuk menuntut ilmu kepada 
pemuka-pemuka kaum Anshar sebelum mereka meninggal Orang yang 
mula-mula kami jumpai ialah Abul Yasar, sahabat Rasulullah SA W. 
Bersama dengan dia seorang pemudanya, membawa seikat lembaran- 
lembaran kertas (buku). Abul Yasar memakai selimut dan kain buatan 
negeri Ma'afiri dan pemudanya juga memakai selimut dan kain buatan 
negeri Ma'afin. Lalu bapa soya mengatakan kepada Abul Yasar": "Hai 
pamanku 1 Sesungguhnya saya menampak di muka engkau tanda 
marah "Dia menjawab : "Ya 1 Saya mempunyai piutaflg kepada Fu- 
lan bin Fulan al Horami. Lalu saya datllng menemui keluarganya, mem- 
beri salam dan menanyakan : "Di sanakah dia. " Mereka menjawab : 
'Tidak. " Kemudian datang kepada saya anaknya yang masih remaja. 
Saya tanyakan kepadanya : "Di mana bapamu ?" Dia menjawab : 
''Via (bapa) mendengar suara engkau, lalu dia masuk ke dipan ibu 
saya. " Lalu saya mengatakan : "J(eluarlah engkau 1 Saya telah menge- 
tahui di mana engkau (bersembunyi). Lalu dia keluar. Saya tanyakan : 
"Apakah yang menyebabkan engkau menyembunyikan diri kepada 
saya ?" Dia menjawab : "Soya - demi Allah - mau berbicara dengan 
engkau, dan tidak. berdusta kepada engkau. Saya cemas - demi 
Allah - kalau bercerita kepada engkau dan berdusta, berjanji kepada 
engkau dan memungkirinya, sedang engkau adalah seorang sahabat 
Rasulullah SAW. Saya - demi AOah - dalam keadaan miskin. Saya 
bertanya : "Demi Allah?" Dia menjawab . "Demi Allah I" Saya 
bertanya : "Demi Allah ?" Dia menjawab -: "Demi Allah 1 Saya berta- 
nya: "Demi Allah?" Dia menjawab : "Demi 
llah I" 
"Kata- Abul Yasar: la/u dikeluarkaruzya surat hutang dan dihapusnya 
dengan tangannya sendiri. Kemudian itu dia mengatakan : "Kalau 


engkau memperoleh harta untuk membayarnya, bayarlah hutang eng- 
kau 1 Tetapi kalau tidak bisa, engkau bebas dari hutang. Saya menjadi 
saksi, pemandangan kedua mata saya ini yang melihat - sambi! mele- 
takkan dua anak Jan pada kedua matanya - pendengaran kedua te/i- 
nga saya ini mendengar dan hati soya ini memahami sambil menunjuk 
kepada tali jantungnya - bahwa Rasulullah SA W. bersabda : "Siapa 
yang memberi janji kepada orang miskin (untuk membayar hutang) 
atau membebaskannya dari hutang, nanti Allah akan melindungi orang 
itu di bawah lindunganNya. " 
MEMBERIKAN MAKANAN DAN PAKAIAN KEPADA HAMBA 
SAHA Y A SERUP A DENGAN YANG DIMAKAN DAN 
DIP AKAI SENDIRI 


Kat a Ubadah : 
"Kemudian itu saya mengatakan kepadanya (Abul Yasar) : "Saya 
(mengusulkan), sebaiknya kalau engkau mengambil selimut pemuda 
engkau dan engkau berikan kepadanya ma 'afiri engkau, engkau ambil 
ma 'aflrinya dan engkau berikan kepada selimut engkau, maka engkau 
masih mempunyai pakaian cukup dan dia juga mempunyai pakaian 
cukup. " Lalu dia menyapu .kepala saya dan mengucapkan : "Ya Allah 1 
Berilah dia keberkatan 1 Hai anak saudaraku 1 Pemandangan kedua 
mata saya ini yang melihat, pendengaran kedua telinga saya ini yang 
mendengar dan hati saya ini yang memahami - sambil menunjuk 
tali jantungnya - bahwa Rasulullah SA W. bersabda : "Berilah mereka 
(bujangmu) makanan dengan makanan yang biasa kamu makan dan 
berilah mereka pakaian dengan pakaian yang biasa kamu pakai" 
KiI'anya saya memberikan kepadanya harta benda dunia lebih ringan 
bagi saya dari pada mengambil (pahala) amal baik saya di hari akhirat. " 


MENJAGA KEBERSIHAN MESJID 
"Sesudah itu kami men£ruskan perjalanan, sehingga kami sampai kepa- 
da labil' bin Abdullah, ketika itu dla berada di mesjidnya sedang sem- 
bahyang dengan sehelai kain, yang dla berselimut dengan itu. Laiu 
saya melangkahi orang banyak, sampai saya duduk antara dia de- 
ngan kiblat. Saya berkata : "Kiranya Allah memberi rahmat engkau 1 
Mengapa engkau sembahyang dengan sehelai kain, sedang cadar engkau 
diletakkan di sebelah engkau ?" Dia menjawab sambil meletakkan 
tangannya ke dada saya begini (diceraikannya) antara jari-jarinya dan 


96 


97 



9 


JANGAN MENGUTIJK BINATANG 


DiLl menjawab : "Saya, ya Rasulullah / "Beliau berkata : "Turunlah 
engkau / langanlah engkau bersama dengan kami membawa binatang 
yang dikutu/d langanlah kamu mendo 'akan kebinasaan diri kamu, 
jangan kamu mendo 'akan kebinasaan anak-anak kamu dan jangan kamu 
mendo 'akan kebinasaan harta kamu Kalau bertepatan do'a kamu de- 
ngan sa'at yang diterima Allah waktu itu segala permintaan, tentu 
diperkenankanNya do 'a kamu " 
MAKMUM BERDIRI DI KANAN AT AU DI BELAKANG IMAM 
"Kami berjalan bersama RasuIullah SA W. sehingga tiba waktu sore 
dan kami telah dekat ke sebuah knlam air kepunyaan orang Arab, 
Rasulullah SA W. berkata : "Siapakah lald-:laki yang akan mendahului 
kita, untuk menambak kolam dengan tanah dan meminum aimya 
serta memberi Idta minum ?" labir berkata: Lalu saya berdiri dan 
mengatakan : "Jnilah orang itu, ya Rasulullah /" K emudian RasuluUah 
SA Jv. bertanya : "Siapakah orang yang akan ikut bersal1Ul labir ?" 
Maka berdirilah labir bin Shakhar. Lalu kami berjalan menuju kolam 
dan mengambil dari knlam air satu atau dua timba penuh: Kemudian 
knlam itu komi tambah dan kami biarkan knlam itu sampaj penuh. 
Yang mula pertama datang kepada kami ialah RasuluZlah SA W. dan 
beliau mengatakan : "Adakah engkau keduanya memberi izm aku ?" 
Kami menjawab : "Boleh, ya Rasulullah /" Lalu belfau menakurkan 
kepala ontanya ke dalam knlam dan minum, sedang beliau memegang 
talinya. Lalu onta itu mengganggangkan kedua kakinya dan kencing. 
Kemudian beliau menariknya dan menyuruh onta itu bersimpuk' 6) 
Sesudah itu soya berdiri dan berwudmk dari tempat Rasulullah SA W. 
. berwudmk. Lalu labir bin Shakhar pergi buang air besar. Kemudian 
itu Rasulullah SAW. berdiri hendak mengerjakan sembahyang - dan 
soya mel1Ulkai selimut hendak mempersilahkan kedua ujl{ngnya 
(mengikatkan), tetapi tidak cukup panjangnya. sedang selimut itu 
mempunyai tepi (jambu-jambu), la/u saya balikkan, kemudian saya 
persambungkan antara kedua ujungnya, kemudian soya peg.ang supaya 
jangan jatuh. Sesudah itu saya pegang supaya jangan jatuk Sesudah 
itu saya pergi sampai saya berdiri di Idri Rasulullah SAW. lalu beliau 
memegang tangan soya dan memindahkan soya dan menegakkan saya 
di kanan beliau Kemudian datang pula Jabar bin Shakhar, d,a ber- 
wudluk, kemudian dia datang dan berdiri sebelah kiri Rasulullah SA W. 
"Lalu Rasulullah SA W. mengambil tangan kami keduanya dan men- 


membungkukkaruzya : ''Soya ingin supaya datang kepada saya orang 
bodoh seperti engkau, lalu dia melihat apa yang soya perbuat, maka 
dibuatnya pula serupa dengan apa yang saya perbuat itu " RasulUllah 
SA W. datang kepada kami di mesjid kami ini di tangan beliau ada sepo- 
tong pelepah knrma. Beliau meUhat dahak di din ding sebelah kiblat 
mesj;J. Lam beliau gosak (garut) dengan pelepah tamar itu. Kemudif:ln 
itu beliau menghadap kepada kami dan mengucapkan : "Siapakah 
di antara kamu yang menyukai Allah tiada memperdulikannya ?" 
Kami menundukkan kepala. Kemudian beliau mengucapkan sekaU lag;: 
"Siapakah di antara kamu yang menyukai Allah tiada memperdulikan- 
nya ?" Kami menundukkan kepala. Kemudian beliau berkata sekali 
lagi : "Siapakah di antara kamu yang menyukai Allah tiada memper- 
dulikannya ?" Kami menjawab : "Tidak ada / Siapakah di antara kami 
yang (menyukai itu), ya Rasulullah ?" Belfau bersabda : "Sesungguhnya 
seseorang kamu, apabila dia berdiri mengerjakan sembahyang, AOah 
Yang Maha Berkat dan Maha Tinggi ada di hadapannya. Sebab itu 
janganlah dia meludah ke hadapannya dan jangan pula ke. sebelah 
kanannya, melainkan hendaklah dia meludah ke sebelah kirinya ke 
bawah tapak kakinya yang kin Tetapi kalau dia didesak keadaan hen- 
daklah dia berbuat dengan kainnya begini. . . KemudianNabi melipat 
kainnya. Lalu beliau berkata : ''Bawalah kepadaku harum-haruman /" 
Maka berdirilah seorang pemuda di an tara orang banyak. Pergi kepada 
kemarganya, lalu dia membawa harum-harnman di tapak tangannya. 
Lalu diambil oleh Rasulullah SAW. dan beliau letakkan di ujung pele- 
pah tamar tadi Kemudian dilumarkannya ke bekas dahak itu. 
lab!r berkata : ''Karena itu kamu perlu pengharum-haruman di 
mesjid kamu. " 


Kauz Jabir: 
"Kami berjalan bersama Rasulullah SA W. dalam peperangan lembah 
bukit Buwath Beliau mencari Majdi bin 'Amru Al luhany, dia me- 
ngendarai onta membawa air yang diiringkan oleh lil1Ul, enam dan 
tujuh ekor. Naka tibaZah giliran seorang laki-lald dari kaum Anshar 
untuk mengendarai ontanya yang membawa air. Lalu onta itu disuruh- 
nya bersimpuh dan dikendarainya dan disuruhnya berjalan, 
kemudian onta itu berjalan berhenti-henti, lalu dia menga- 
takan : "Husy / kiranya Allah mengutuki engkau /" Lalu Rasulullah 
SA W. bertanya : ''Siapakah orang yang mengutuki ontanya itu ?" 


6). Sesudah itu Rasulullah SAW. datang ke kolam, lalu berwudluk di situ. 


98 


99 



dorongkami kebelakang, sehingga menjadikan kami beroiri di belakang 
beliau. Rasulullah SA Jv. memperhatikan saya sedang saya tidak tahu. 
Kemudian barn saya tahu. Lalu beliau mengisaratkan dengan tangannya 
begini maksudnya menyuruh mengikatkan di pinggang. Setelah Ra- 
sulullah SAW. selesai sembahyang, beliau berkata: '1Iai labirl" Saya 
menjawab: "Saya menyahut panggilan engkau, ya Ra
lullahl BelitJu 
berkata: "Apabila kain itu lebar pertemukanlah kedua ujungn
a. Te- 
tapi kalau kain itu kurang lebar, ikatkanlah kepinggang engkaul" 


berbicara dengan diriku sendiri Ketika saya melihat agak jauh, kebe- 
tulan saya melihat Rasulullah SA W. datang menuju kearah saya, sedang 
kedua pohon kayu itu telah berpisah kembali, masing-masing telah ber- 
diri di tempatnya semula. Saya melihat RasuluIlah SA W. berhenti- 
sejenak dan membuat dengon kepalanya begird. . . labir mengisyarat- 
kafl dengan kepalanya kekanan dan kekiri 


HANY A SEBUTIR KORMA SEHARI 
"Kami berjalan bersama Rasulullah SA W. sedang makanan kami sebutir 
tamar untuk setiap hari, diisapnya kemudian disimpan dalam pakaian- 
nya. Kami memukulnya dengan induk panah kami (busur) dan kaml 
makan sehingga luka mulut kami. Maka seorang laki-laki di antara 
kami ketinggalan memberinya pada suatu hari Lalu kami bawa dia 
dengan dfpapah dan kami menjadi saksi bahwa dia belum menerima 
pembagiannya, lalu dia diberi dan berdiri mengambilnya. 


MERINGANKAN SIKSAAN KUBUR 
"Sesudah itu Nabi datang. Setelah sampai kedekat saya, beliau berkata: 
"Hai labir! Adakah engkau melihat tempatku tadi?" Saya menjawab: 
"Ada, ya Rasulullah! Beliau berkata: "Pergilah engkau kepada kedua 
pohon kayu itu dan potonglah sebuah ranting dari masing-masingl 
Kemudimi datanglah engkau kembali membawa kedua ranting itu dan 
setelah engkau beroiri di tempat aku berdiri, lepaskanlah (letakkan) 
sebuah ranting di kanan engkau dan sebuah ranting lagi di kiri engkau. 
Kata labir: "Lalu saya beroiri dan mengambil sebuah batu, saya pecah 
dan saya Idkir supaya tajam, maka tajamlah batu itu. Sesudah itu 
saya datang kepada kedua pohon kayu itu, lalu saya potong sebuah ran- 
ting dari masing-masing. Kemudian saya kembaU menghela kedua 
ranting itu, sehingga saya sampai berdiri di tempat berdiri Rasulullah 
SAW. Saya lepaskan sebuah ranting di kanan saya dan sebuah lagi di 
kiri saya." Kemudian saya menemui beliau dan mengatakan: "Se- 
sungguhnya telah saya kerjakan, ya Rasulullah! Maka untuk apakah 
itu?" BelitJu menjawab: "Sesungguhnya aku melnvati dua buah kubur- 
an, penghuni keduanya disiksa. Aku ingin supaya diringankan siksaan 
dari keduanya karena pertolonganku, selama dua ranting itu masih 
basah (belum kering). " 


DUA POHON KAYU BERTAUT DAN KEMUDIAN BERPISAH 
"Kami berjalal1 bersama RasuluIlah SA W. sehingga berhenti di sebuah 
lembah yang luas. Rasulullah SA W. pergi hendak buang hajat (buang 
air besar), lalu saya mengikuti beliau membawa sebuah tempat bersuci 
yang berisi air. Rasulullah SA W. memperhatikan dan tiada dilihatnya 
sesuatu yang dapat menutupnya (mendindihgnya) ketika buang air, 
kebetulan ada dua pohon kayu di tepi lembah, laJu Rasulullah SA W. 
berjalan kesalah satu kedua pohon itu dan dipegangnya sebuah ranting- 
nya dan beliau mengucapkan: 'Patuhlah engkau kepada perintahku, de- 
ngan izin Allah!" Lalu pohon itu mematuhi perintah beliau sebagai 
onta yang ditarik lJ,idungnya, mematuhi orang yang menariknya (meng- 
helanya). Kemudian belfau sampai pula kepada pohon yang sebuah 
lagi sambil memegang sebuah rantingnya dan mengucapkan:-"Patuhlah 
engkau kepada perintahku, dengan izin Allah!" Lalu pohon itu mema- 
tuhi beliau serupa itu pula, sehingga setelah keduanya sampai di per- 
tengahan (pertemuan) antara keduanya, beliau mempertautkan antara 
keduanya sambil mengucapkan: "Bertautlah engkau keduanya dengan 
izin Allah!" Lalu keduanya bertaut. labir berkata: "Lalu saya pergi 
dengan berlari, kuatir kalau Rasulullah SA W. merllSa (mengetahui) 
soya dekat beliau tentu beliau akan menjauh logi Lalu saya duduk dan 


AIR MEMANCAR DARI ANAK JARI NABI 
Kata labir : 
"Kemudian itu kami datang ketempat pasukan. Lalu RasuluJlah SA Jv. 
berkata: >lHai lahirl Serukanlah supaya ada air untuk berwudluk!" 
Saya mengatakan: "Tidak adakah air untuk berwudluk, tidak adakah 
air untuk berwudluk, tidak adakah air untuk berwUdluk?" Saya me- 
ngatakan: "Ya RasuluIlahl Saya tiada memperoleh dikendaraan, barang 
setetespun" Ada seorang laki-laki dari kaum Anshar memberikan air 
kepada Rasulullah SA Jv. pada sebuah girbah usang, pemegangnya ter- 
buat dari pelepah korma. Beliau berkata: "Pergilah engkau kepada 


100 


101 



si Anu anak sf Anu daTi kaum Anshar dan perhatikanlah adakah di da- 
lam girbahnya air agak sedikit!" Lalu saya pergi kepadanya dan saya 
perhatikan girbahnya, tiada saya peroleh di dalamnya selain dari setitik 
air di mulut girbah itu sebelah bawah. Kalau saya tumpahkan niscaya 
habis oleh bahagian yang kering. Sesudah itu saya datang kepada 
RasuZullah SAW. dan mengatakan: "Ya Rasulullah! Sesungguhnya saya 
mendapati dalam girbahnya hanyalah setitik di muIut sebelah bawah 
daTi girbah usang itu Kalau saya tuangkan niscaya ditelan oleh bahagian 
yang kering. "Beliau berkata: "Pergilah d9n bawa girbah itu kepada- 
ku!" Girbah itu saya bawa kepada beliau dan beliau ambil dengan 
tangannya, lalu beliau mengucapkan sesUfltu (bacaan), yang saya tidak 
mengetahui apakah bacaan itu. Beliau peras dengan kedua tangannya, 
kemudian memberikan kepada saya dan mengatakan: "Hai labir! 
(Suruh bawa) sebuah mongkok besar!" Lalau saya mengatakan: ''Hai 
orang yang punya mongkok besardalam kendaraannya'" Lalu mongkok 
besar itu dibawa orang kepada sayadengandipikuldan saya.letakkandi 
hadapan beliau RasuluIlah SA W. memperbuat dengan tangannya dalam 
mangkok besar itu begini . . . mengembangkan dan .mengganggangkan 
antara anak jarinya dan meletakkan di dasar mongkok besar itu. Kemu- 
dian mengatakan: "Ambillah, hai labir dan tumpahkanlah kepadaku 
samb il mengucapkan "d engan nama Allah"! Lalu saya tumpahkan ke- 
pada beliau dan mengucapkan "dengan nama ADah. " Saya melihat air 
memoncar keluar dari jari-jari RasuluIlah SA W. Kemudian mangkok 
besaT itu mendidih airnya dan berputar, sampai penuh Beliau berkata: 
''Hai labir! Panggillah siapa yang memerlukan air!" Lalu orang banyak 
datang dan mengambil air dan minum sampai puas. Kemudian saya 
bertanya: "Masih adakah agak seorang yang memerlukan air?" Lalu 
Rasulullah SA W. mengeluarkan tang an beliau dari mongkok beMar itu, 
sedang mongkok itu masih penuh " 


dalam lobang mata binatang itu, tiada seorangpun yang melihat kami 
sebelum kami keluar. Kemudian kami ambil sebuah tulang rusuknya 
dan kami bengkokkan, kemudian kami panggiI seorang yang paling 
besar badannya di antara orang-orang yang ada pada kendaraan, onta 
yang paling besar di antara yang ada pada kendaraan dan tempat ber- 
gantung yang paling besar yang ada pada kendaraan, lalu masuk ke ba- 
wahnya (tulang rosuk yang telah dibengkokkan) tidak ada yang mene- 
kurkan kepalanya. ., · 


MEMPEROLEH IKAN BESAR DI PINGGIR LAUT 
"K emudian orang banyak mengadukan pula kepada Rasulullah SA W. 
berkenaan dengan perut lapar. Lalu beliau mengatakan : "Mudah-mu- 
dahan Allah memberikan makanan kepada kamu" Maka sampailah 
kami ke pantai laut, maka laut itu bergelombang besar dan melempar- 
kan seekor binatang. Lalu kami menghidupkan api di sebelah binalang 
itu, memasak dan membakar dan memakan sampai kenyang. Kata 
Jabfr : "Saya dan sf Anu sampai disebutnya lima orang, masuk ke 


102 


103 



BAHAGIAN KE LIMA PULUH DELAPAN 
mIRAH DARI MEKKAH KE MAD I N A H 
NABI BERJALAN SEMALAM SUNTUK DAN SAMPAI 
TENGAH HARI 
t "/. 4
 Li 
AJ- - 
\ J\ ..'1.;J\ 
'7t /\ / /.:\
 /, //' / 
//
/ :-- }
.o' 
y'\,,
JIi,-,jI;O:'..g\r -,\\' 
/t \ /
 / /' /' /h ,""" 7' · " 
......-:J ..JILO .-;r-\ :..", .\/t/\\t-::' <\./.1: //. 
 
}
; ./ _


 ';-'J
WWJ'o;)
i.S. I.
 
J1 J /. 1ft /N,( / /./; // '" "',/. " 
 
AI W 
 ..... \ //( / 

 \

 
o ./. /.. /. // ,,/ 



 ?:'J-J
k\,,\J"
.1.
A 
, /' 
 ./ .., /'" 
 

4.U III \J ""////".//./. 
 //. \1;

''':t; ." f :;.; 
].....,' e .. "... - .111 
 '7 /,./A 
/ r/ -' 

 .. · .. ok \ t - \ 
L .... 
/ u
 
-
1(J' ill ,{// 
 "/ '-1- .. .. · 
yb
JJ\YJO. 0' · (>\;' 
 
 
 I<"P/o ./{ // 
. y :J /!. ..;/ 

 ,. f$>" '-' U"'" t ,-.sJ J
 
o / I. / /. rt ,{' .., 
4. t: 

'{tit-\/1
\" r!
/
Y:i 
/.J
/7/ t '.))/ 
/.. ./ r 
L&J 

 0v- L:J 

 
.l>\.w 
 
r?,0 /- ./ .. ;0-;" 
u
 ,/ -""" //. 

 \ /. 11/1; //" /1. /// J "" 
IS ;:::.;:::..J",,-' D · .:.:f b 

8JU 
 
 I 
\ / ..( 
 
( 
/,,( .'
/ X{
 tJ1; ". 
L:-'
 
 oJy 
 .. <II . 
 
/
t \ 'I. )\'(/ 
\ , . / .. . 
 ....../
 
 
 l..J 
.I / ,,/ '/, \ / . ./../ .. 
tJ ,/ 

. , 
 /</ /V',/, 
i'l '/1/ :'1/ //./,,,{/ I } 
· :r-

 

..uc.u.r


lh\ 
IJ',I/ 
1-:'.1> 
 /' .I' J ) :J/ 
J 
G
J\ 
)\
j.J.x o/
&
.A'\ J /. \ 
 \ 

 {--: \ / t:- \ :'(
 
.. .......)
 
....../ . 
 #" ..J,.)..J\j\ )
 
A/'
 /O/,. ../1 y
./ \9' Ui/J
 .. 
J,\Sli"
;1\J...\

' j\l;/ r 
t'
\":' 
 --:
o.:\( 
.. /' /_
.
 <II 
 
 
v ./....... 



 
 
t.
\;::;,j
J 
i 
./< j

 .£1; 
\ 7. 
. / 
J // ,/.. 
 t 
 '

 \ / 
 /. \ ..z, \ / 

 \ / /
t1 J' 

 

 
.. w" ,.. · \ . .., 

 / / . :.J =--- :J 
 
t!. 
 
r.'. 
_;rL .L... 4 II \M 

\i/\
\ ///\
 (1." tii 

 . ../r
 
 ../
..t.J?J /JyJU 

 . 
J}:/. ( 
 .<" i
9 !1 \ ".I" .J" 
 
 
 1\ \ J //.,
 
(
 
 //// 


j.MJ
 }J 0 .:.J-J'J 
 

u\f
'::".J 

 ../ <II 

 
-4 'J/I/}... '1r'':; 
.: \ /// 
 / (
" \ ( ./1\ \ /\

.../ /./. 

 
.J 


..:...w 

"u.
(JUI(.#' '-'''
' \ 
'/ '//. .. .. 

 · . / /-:/ / .-;./. -i
 /it \ {' 
 
/
 \ 
 \ 
..
.J
'7'.ru\J
 




 
d


 (Y
.) ;j
j:::.t
'\ .:\:
fljf
 
/ _ . 7../
g"'r \'. 
sr;; :
i( 
. /",( h

&I/
'.l
\// (.:
 \/ ./ .
\ 

 
.. . 
Ju ;"Y'i.Y. IU :.t'" . 

\ 
, , / 
. \ /,.,1/ ,'-'1/1//< r 
'/ ' \
 \ 
(.I.(i 
I

 \{{C' 
 \ " .J/\/ 

 .J.Y'J
\$o» 
 u/",';&-1 uw
\
 
'! 


C


 
\j
 v'\ t{
 /\\
< 
 .\{ ..L 
/ 

 
.J '/. 

 
 
 ,--r- 
, {/,. /
 \ .\//
 
 \\/
iI/{,J/. \ 
/\/
t)
 \: , \ '". r:'
-1/<'J. all 

4).\
jj . 
o?J LJ\\o:N.w


.)

u;"y.) 
/. /' .. 
j\f:

t
\$




jG
>


t;) 
,':'i'. // 
. W 2.--JJ 


92. Dari Bara' bin 'Azib r .a. katanya : 
"Abu Bakar Siddiq datang kepada bapa saya dl rumahnya membeli 
seekor kendaraan.. Abu Bakar mengatakan kepada 'Azib : "Suruhlah 
anak engkau pergi bersama saya untuk membawa kendaraan ke rumah 
saya ," Lalu Bapa saya mengatakan kepada saya : "Bawalah ," Lalu 
saya membawanya. Bapa saya berangkat pula bersama dengan dia 
untuk menerima pembayaran dengan tunai Bapa saya berkata : "Na; 
Abu Bakar , Ceritakanlah kepada saya, apa yang diperbuat oleh engkau 


104 


105 



. 


berdua di malam engkau berjalan bersama RasululTah SA W. " Dia men- 
jawab : "Baiklah / Kami berjalan di malam itu semalan suntuk dan 
sampai tengah hari tepat. la/an sangat sepi tinda seorangpun yang lalu 
lintas, sehingga kami bertemu dengan sebuah batu besar yang panjang, 
mempunyai tempat berlindung dan tidak kena cahaya mata hari, lalu 
kami berhenti di situ Lalu saya datang ke batu itu'dan meratakan 
dengan tangan saya untuk tempat RasuluIlah SA W. tidur di bawah 
naungannya. Kemudian saya kembangkan di atasnya sehelai baju 
dari kulit dan mengatakan : "Tidurlah eng
au, ya Rasulullah / Saya 
akan memata-matai (mengintip) kalau ada musuh di keliling engkau. " 
Beliau tertidur dan saya keluar mengintai keadaan sekeliling. 


takan : "Ya Rasulullah / Kita didatangi (dikejtl1') orang. " Beliau men- 
jawab : "langan engkau berduka cita, karena sesungguhnya Allah ber- 
sama kita." Lalu Rasulullah SA W. mendo 'akan kebinasaan Suraqah 
Maka terbenamlah kald kudanya sehingga perut menurut penglihatan 
saya. Suraqah berkata : "Sesungguhnya saya mengetahui, bahwa eng- 
kau berdua mendo 'akan kebinasaan saya. Sebab itu do 'akanlah kese- 
Tamatan saya, nanti Allah akan menolong engkau keduanya, karena 
saya akan menolak orang mencari engkau berdua. " Lalu Nabi men do- 
'akan keseTamatannya, maka selamatlah dia akan kembali pulang. 
Setiap orang yang bertemu dengan dia selalu dikatakannya : "Se- 
sungguhnya cukuplah pemeriksaan saya. Tidak ada dia di sini. "Setiap 
orang yang bertemu dengan dia dikatakannya (dicegahnya) mencari 


MELEPASKAN DAHAGA DENGAN SUSU KAMBING 
"Kebetulan saya meUhot .seorang pengembala kambing datang ber- 
sama kambingnya menuju batu besar tadi maksudnya sama dengan 
maksud kami (hendak berteduh). Lalu pengembala itu saya temui 
dan menanyakan : "Hai pemuda / Engkau kepunyaan siapa ?" Dia 
menjawab : "Kepunyaan seorang laid-laid dari penduduk Kota (Mek- 
kah). " Saya bertanya: "Adakah kambing engkau mempunyai susu ," 
Dia menjawab : "Ada /" Saya berkata : "Maukah engkau memerah- 
nya untuk saya ?" Dia menjawab : ''Mau /" Maka diambilnya seekor 
kambing betina, lalu saya mengatakan kepadanya: "Periksalah benda- 
Tanya, jangan kena rambut, tanah dan kotoran " Lalu dia memerahkan 
untuk saya dalam sebuah teko yang berisi susu sekedamya. Saya mem- 
punyai sebuah mangkok untuk memberi minum Nabi SAW. supaya 
beliau minum dan berwudluk di situ Lalu saya datang kepada Nabi 
SA W. dan saya tidak suka membangunkan beliau dari tidumya. Be,.. 
tepa tan waktu itu beliau terbangun lalu saya tuangkan sedikit air ke 
dalam susu supaya yang sebelah atasnya menjadi sejuk. Saya mengata- 
kan : "Ya Rasulullah / Minumlah susu ini /" Lalu beliau minum sehing- 
ga merasa senang. 


DIKEJAR SURAQAH DARI BEL
ANG 
"Kemudian beliau berkata : "Belumkah tiba waktunya untuk be- 
rangkat ?" Saya menjawab : ''Sudah /" Lalu kami berangkat sesudah 
matahari condong, sedang Suraqah bin Malik mengikuti kami dari 
beTakang. Kami sedang berada di gurun tandus yang keras. Saya menga- 


106 


107 



BAHAGIAN KE LIMA PULUH SEMBILAN 
ZAMAN KEMELUT ' 


SEDERHANALAH DALAM BERKAT A DAN BERBUAT 


 y
!1 
---L.
\

J
j

I

 _\0 
"/ ,-"-" '!J--'" ,/ /. 
- 

 

 
95. Dari Abdullah r.3. katanya : 
"Rasulullah SAW. bersabda : "Binasa orang yang berlebih-lebihan. " 
Beliau mengucapkan itu sampai tiga kali 


ORANG YANG SUKA BERMUSUHAN DIBENCI ALLAH 
Jt:
\\ j:;;\ 
\ --L
t'\ ';-
 j G 

 j /

 
.=
 _ \'*' 
/.:r .u

,/ 
 "v- 
. 
 (/t
 1 (II 
./ jJ jJj '-', 
.7 


MASA KEHANCURAN 
../\ 

'1\/
\ 
 ....
 
 r't"-'/ JX;

 

 ." /:f\ 
/ _ \1 


 ./
 

 /
 
..J -?/ y-:
 
 
. 
I.(":'(
 , Y,/ 
\ //
.n W I / !
/ / ".1 J(
'; : i 
. u...t
J 
.J . 
J,'"'7" &='-' 
96. Oari Anas bin Malik r.a. katanya : 
"Rasulullah SA W. bersabda: "Di antara tanda-tanda kiamat ialah 
hilang ilmu pengetahuan, kebodohan berkedudukan kuat, minuman 
yang memabukkan (minuman keras) dan pelacuran berkembang secara 
terbuka. " 


93. Oari ' Aisyah r.a. katanya : 
"Rasulullah SA W. bersohda . "Sesungguhnya orang yang lebih dibenci 
oleh Allah ialah yang amat suka berkhasumat. .. 


MENEMPUH JALAN KAUM Y AHUDI DAN NASRANI 
<,e 7;:.1
 __L 1.. \-"t .;/ 1
 J /.\
 :fl., 0 ./ /1\ 
/ 

. 
 r---r-_ 
 U

(.) "'

 
"t 0'- - '\1 
/III / (1 '" . 1 U'/ 
 
 ./ \ / \ .1 \ / '/" 
" ."J ,/" /" 
 \ 

 
 .)"" 

 
 :. I'IP ... ....)J 
. 
/ 

"Y :.;


 ... y
...... 
.:A /\ti ' (JJ(;;r 
( J ...J/(
 eo t1.J...J
"/1j 
. 
 (J tSiJ 
:) <It 
4).\ 
j.. 

) 
94. Oari Abu Sa'id Al Khudri r.a. katanya : 
"Rasulullah SA W. bersabda : "Sesungguhnya kamu nanti akan mengi- 
kuti jalan orang yang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta 
demi sehasta, bahkan kalau mereka masuk ke lobang Dhab (sebangsa 
bengkarung), niscaya kamu akan mengikutinya." Kami bertanya : 
"Ya Rasulullah ! Apakah ftu kaum Yahudi dan Nashrani ?" Beliau 
menjawab : "Siapa lagi (kalau bukan mereka) ?" 


\ ,/ '(6: 
 
 \ J, 0)/ -1\; J ..I.: r : ...,t\/. (I </\ 
/ . 


\
ul
/4»
.J (.)It I
 
\..e y?u::-' 
 - '\\J 
.;:'1 \ .//
-,/t!;\./i ' \ /"
 
// W \ ;
/ ".LJ«'J':'\ -/ 1 
J \ 


J\J

 . iJr7" 
J:(J # 
9 /i" /
/io/" 
 
 
/ /, 
 
 
 4 / ..J \
:J \ / ,
/ -1\ /' ;)\ // 
 // 
J..' ....... \ \.. ... · 
 (J\>. 
.J.J 
. ".},}(t0
 ..../......U ..
"...... .!J. 
. ..'.J 
97. Oari Anas bin Malik r.3. katanya : 
, 'Rasulullah SA W. bersohda : "Sesungguhnya termasuk tanda-tanda 
ldamat, hilang ilmu pengetahuan, kebodohan berkembang, pelacuran 
menjadi-jadi, lald-laki pergi (berkurang) dan tinggal (banyak) kaum 
perempuan, sehingga untuk lima puluh perempuan hanya seorang lald- 
laki yang mengurusnya. .. 


108 


109 



//<'/
 \ -,"-.L
 
 v\"-'/ 1\
 "t-::' , "J A\/ 
, ./ 
/ 
"fJ;
U/r-/4U\
 J
 
 

Y''-=!
 4.U *"
 - '\
 

 ./.(\v"!{
 /J41\
'
 J.r//)j j\ 
'/ /.'J
\
h.
w\ 

 

-' .. ./dt:.Jr-;;- -/e-'= · / 
J:
\ / .":J( 
· 
'J 
98. Dari Abdullah dan Abu musa r.a. keduanya berkata : 
"Rasulullah SA Jv. bersabda : "SesunggulJnya sebelum kiamat terjadi 
ada beberapa hari (masa) yang ketika itu huang ilmu pel'Jgetahuan, 
maka terjadilah kebodohan, ketika itu ban yak kekalutan dan kekalut- 
an itu ialah pembunuhan. .. 


too. Dari Abdullah bin 'Amru bin 'Ash r.a. katanya :-- 
"Rasulullah SA W. bersabda : "Sesungguhnya A.llah tiad
 mengh
ng- 
kan ilmu dengan menghapuskannya dari (hatl) manusza,. r:z ela 1l'lkan _ 
mencabut ilmu itu dengan meninggalnya para ulama (ahll llmu). Se- 
hingga apabila tidak ada lagi ahli ilmu yang ti
ggal, orang banyak 
mengambil orang bodoh-bodoh menjadi pemimpzn dan me
eka mene- 
rima pertanyaan, lalu mer-eka berfatwa tanpa ilmu, karena ltu mereka 
sesat dan menyesatkan." 


MASA KEKALUT AN 

/
/ 
 v1t \ .J/ 1 .c,,/ ____.J
 
 
 (J// J A'\.c1\C t./tI/.J /' \ .0/ 

 
 uLo...r' 
.J
 r.
 jlU L 
..J "',-,Ij 0X

 
 -
, 
If ",'-::i\
/ Itt
 .J 
/ f(
b"/ 
 \ 
V/ 
!-.' iIJ
t

/-1j\ 
(J\;1
 "J}JJ 

 
J

J,
 

 ., /" 
.p\ 


99. Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 
"Rasulullah SA Jv. bersabda : "Zaman berjalan dengan cepat, pengeta- 
huan dihilangkan, kekacauan berkembang, kekikiran ditumbuhkan 
( dalam hati) dan kekalutan tumbuh di mana-mana. Mereka bertanya : 
''Apakah kekalutan itu ?" Beliau menjawab : "Pembunuhan !" 


PEMIMPIN BODOH SESAT JALAN DAN MENYESATKAN 
ORANG BANY AI( 

 l '" o.J//\\
-1\" \/t\. " ,,/ ." 1 \ ,,/ 
/ , 
4l\ \ U""'.J U If u 
 
LaJ ,- 
 ....J. 
.w J..s...y. _ 1. . 
/' 
. '/ 

 ",-/ /- 
/" .\
 
/
 
/ \!J\
 
.

/
(..
\/ j _1\ 
 

 
\t\ 



J'->';' 
 
 
/,"7" 
 / 

 t1::'
 '
-' 
 o(d,\f.t\;'
'/ .il;\ '::/ .
\ · .
 
. · '!j:;O-* ;>' 
r ,,
/ u
 
 
. \

 y

 .1.'
 \'-::
/ ij'
<
 

}J y

 / 


110 


III 



BAHAGIAN KE ENAM PULUH 
KAUM MUNAFIK 


.)
1(;'):J #/.
,
'l/:\/ ".JJ L:::\
 ,-,

f\/\
r 
(Y r


JA:u

 · .. 
'J tJ 
" / .
 · \f 7
\ )-' 
 ;i
 · /./
J'<:, 
.

l. /f /) 9 J:.-'. 

.)Jc... 
 

 
(JJ
..o

 
/ .
.I
 '.I ) ",,,,,* J
 \ 

 \
 
· 
..J:
\ 4.U ..
 
"J / 
: \ ./ 
 \/a l ' J".J/' (J 7 '. !
 ./ 
 :V":: 
 
 /.
.. \ 
 
 / 

 
 4\ICI) 
t)......., ,
..
 l.sJ ,) 
,...- JJ.,/. / 
;.;..t Ir......-" _7 
· .
 
0J
 .)/
t5 
) 
 , /. V
 ,\
1 " ...(./. 
 {' \ 
 
 .
..:;. {' , ' :1
9 \ /f= 
A:U

 
"
 rr '-'

.
 

. . 
.\/.
" "

/
 \
.\ 
 
.. 
 r
 t.>h.. 4U (J), 
\')
<'/'
 / 
 \.\ 
/":" /
 : / , \: \ ".'. .
{
 <'
\ -,z/ (" 4\ J) 





{JA..p
 QjJA:v:/ 
 
--:'.J
!/<i {' _' y'!"\
(11/ <'.
/ ..\/y'
 t,
. 
< ;; 
.
 )
L:.J. b!;JJc..;'>.J 


 03'f/ 
 

/4\
i \Z
 /
\f/ 
.1j 
 
'
j\ ''''':
 '.(\
'1'/./ 

.J"'
 /
 o?-
: 
7 
 ::J0:jQjY: 
....i/" · / ' 
<.,Ji 
1 t '.' d,;t1t/-(". _
j,/.t'}/\/-'

_', 
..
 
 
J



y'

 
101. Dari Zaid bin Arqam r.a. katanya : 
"Kami berangkat bersa1r1ll Rasulullah SA W. dalam suatu perjalanan, 
di waktu itu orang banyak menderita kesusahan Lalu Abdullah bin 
Ubayya mengatakan kepada kawan-kawannya: 'janganlah kamu mem- 
beri orang-orang yang dekat Rasulullah, sebelum mereka" berpisah dari 
seldtar beliau." Dia mengatakan pula: "Sesungguhnya apabila kita 
kembali ke Modinah, nanti yang kuat akan mengusir yang lemah. Kata 
Zaid : "Lalu. saya datang kepada Nabi SA W. dan saya ceritakan hal itu 
kepada beliau. ., Rasulullah SA W. mengutus seorang untuk menyuruh 
Abdullah bin Ubayya datang dan beliau menanyakan kepadanya 
(tentang ucapannya). Dia bersumpah dengan sungguh-sungguh, tiada 
mengucapkan itu. Kemudian dikatakannya : 'Zatl berkata bohong 
kepada Rasulullah SA J.v. Kata Zaid : "Apa yang mereka ucapkan itu 


KESOMBONGAN DAN KEBOHONGAN KAUM MUNAFIK 
/\/ t (/ . 
 
 \ t",.1/.// 
 
1\
 /{,.;' , (J ,
"/ 
y


 
 

 .
"'

J i;1.}:JO' -'.\ 

 / 
 / \ '.I · 
t \ / '

t-..J / . 
 
.. \ J 
/ 
\-:::.-:_ 9-'.. o. /d. 
· .....,]

f. ,. .. 
UWO
U w\ 
(,rO 
......./ ,,
 i..I! P . ,/...... .. "/<.:r' 
/
\ t:
 
..
 it
/ J"'/: \'}


/'''!. / 
 I J '.J//: 


 .J(t\I()\.tJ
 



:
 

/
 

 
.I..1,/./tl' 

 
 \ J'//\-: J /,
4,/
t. \
 .1 
t
 
 \ -:'/ :;) .J .../. 
t' 

..u...
 II. .':'..:H.. 
 '" 
] · 
;..). .. 
..u\ 
':J.- . /'VS' 
 .. / .../ 


 
 
j\t1/

t//"'. "
t
 
.' 
\
J\i/{


'
 
u--' .. _ 
 C}. 
/ /. ..
.J 7. 
..." ...... 7' " 

 fu
 '
u




j
-L.
(J
tJ

 
/ 
 ,/ ...... /L?"" ,-
'/ 
.. ... · 
o .
)
 \ /
h/ 
.. i 
 ..J...,...aJ. 
 
. 
 \ 

/ J 
F )
 \/ 
 \)t.,//i {
\)/ 

 \

{.
. {!iI2

(1 
...


 U
.r
/
J.jJ 

 "'..)/ 
/,) \
t /. \
J\' \ 
 \ )/./)
 \ / { -', '.l ;1 A 

 
",...J 
. "'.w' -L
.IJ.\ 
 
\ 
.. (J
 
 
. '-'/--r; I;) 
 ,/ 
, O!fi//'/ ,)
 \ 
 \ \". < 
/ \ ...{, /.(

) ..J{\/:: \ .
--:,1 \ 
)'
\.-aJ

/;.u y::;--US':.J



\.:J
'/ 

;1 : :
 
· u .. 
.6'J
!
.qoJ/.o '1
 '\:: t'
\,/!
\,
/\,)
,'t
)
 

 \,,(Jfrc..P'C;- 

(
 ('f"/ 7 


112 


113 



menimbulkan kesan yang dalam di hati saya, sampai Allah menurun- 
kan ayat membenarkan perkataan saya, yaitu : 
"Apabila orang-orang munaflk (beriman palsu) datang kepada engkau, 
mereka berkata : Kami mengakui bahwa engkau sesungguhnya Utusan 
Allah Dan Allah mengetahui, bahwa engkau sesungguhnya Utusan- 
Nya, dan Allah mengakui, bahwa sesungguhnya orang-orang munafik 
itu dusta. 
"Mereka menjadikan sumpah mereka untuk perlindungan, lalu mereka 
halangi orang lain dari jalan Allah Sesungguhnya amat buruk apa yang 
mereka perbuat itu '" 
"ftu disebabkan karena mereka telalz beriman, kemudian itu menyang- 
kal, lalu dicap (ditutup) hati mereka, karena itu mereka tiada mengerti " 
"Apabila engkau meUhat mereka, tubuhnya menarik hati engkau 
dan bila mereka berkata-kata, engkau tertarik mendengarkan perka- 
taannya. Mereka adalah bagai kayu yang tersandar. Mereka mengira 
setiap suara keras ditujukan kepoda mereka. Mereka itu musuh, sebab 
itu hendaklah waspada terhadap mereka. Allah kiranya membinasakan 
mereka , Bagaimana mereka sebodoh itu ?.. 
"Dan ketika dikatakan kepada mereka : "Marilah! Rasulullah akan 
memohonkan ampun untuk kamu ! Mereka memalingkan kepalanya, 
dan engkau lihat mereka membelakang bulat dengan menyombong- 
kan diri 
'Vntuk mereka serupa saya, baik engkau mohonkan ampun untuk me- 
reka atau tidak engkau mohonkan ampun untuk mereka. Allah tiada 
akan memberikan ampunan untuk mereka. Sesungguhnya Allah tiada 
memberikan pimpinan kepada kaum yang jahat. 
"Merekalah yang berkata : langanlah kamu benkan apa-apa kepada 
orang yang dekat Rasulullah, sebelum mereka berpisah ! Kepunyaan 
Allah perbendaharaan langit dan bum;' tetapi kaum munafik itu tinda 
mengerti 
"Mereka berkata : "Kalau kami kembali ke Madinalz, tentu orang 
yang berkuasa akan mengusir orang yang lemah Kekuasaan (kemuliLlan) 
itu kepunyaan Allah dan RasulNya serta orang-orang yang berlman, 
tetapi orang-orang yang muna[ik itu tioda mengetahui" (Sur at Al 
Munafikun ayat 1-8). 


NABI MENYEMBAHY ANGKAN ABDULLAH BIN UBA YY A, 
KEMUDIAN DATANG TEGURAN TUHAN 
i
 ..: \

J
.;\
&;j» IJ;1
 
j


\if - \,X 
/' , ,,,' J 0/ 
J / 
 
/, ..) ":' J
,\ 5 r 
\ J .J/ /t\ iU\J-I' 
\..w 


u\
 / 
.J
)/ /. <..>: / . 
......... _/ ... 

 / A tlJ/ /\ 
 . "1//1 /) 
:\frt 
 J (l:;
 Jt\ .L.;

8 

\ -.-J)JM'...)rW

u A\\.....I(O o. / .../L#'; 
/{ '
.p.
 -;/:,,{ j/) /\
-:" &"J
L ili 
J
 C ...4J,\\
.JY,,,'
;).;..
yrl#'.... ."-' .. [n T 
....... , . // 0 / /J/' 
 )1 '.1 


J\t 
J .
 £\'
\
\/{.uJ/

 '/4..U\J

 

... /_../ 'f \ .. 
 ' 

 .J,l '. 

 .t.(\to f
 '. 
;:' · \"'(.
/. \ · /-.{,-:" C\ 

\ 

 L

 )J\ 
 tJU-'
 

 /,-
 / 
/ /< '/'/.' 

J).(, /. / /. ,,/ 
 / -' J. ,/t // 
 
/ . 0 · / 
 ) ..... ... \ 
.. 
 \.:.,A4,jr'\;,' wt. 
 O.lJ';'W4 
.

 / U/ 
u-/ /U '-".
 ...:7 
 (F ... 
/ /. , /I/ 
fV 
e/{/ J1 \J 
:1: 
 
\rt (1)/ u,
 


 I'JJ
J?
 q'U /
 tJ
.J/.. 
, ::;.', 
 / t/ ;\j /. / t?/" /". / ' 

!\// _ t ",)// "'" \ '/

'
 ..,\ :1/.. /L ./.... \(\.. \:M 
!J.;\.IO.J
J.)}.




)


 
,
 '-' ,_:: 
\ .. /'
 \;,..1/ 
. 
 
 


102. Dan Ibnu umar r.a. katanya : 
"Setelah Abdullah bin Ubayya bin Salul wafat, datang anaknya Abdul- 
lah bin Abdullah kepada Rasulullah SA W., meminta supaya memberi- 
kan baju beliau untuk mengapani bapaknya. Lalu 
eliau memben"kan 
kepadanya. Kemudian itu dia meminta kepada Nab" supaya menyem- 
bahyangkan bapanya. Lalu Rasulullah SA W. berd
ri hendak menyem- 
bahyangkannya. Umar berdiri dan memegang pakazan Rasulullah SA Jv. 
dan mengatakan : "Ya Rasulullah ! Mengapa engkau menyembahyang- 
kannya, pada hal sesungguhnya Allah telah m.elarang en
kau menyem- 
bahyangkannya ?" Rasulullah .SAW. men]awab : ,
esungguhnya 
Allah membolehkan aku memillh dengan FumanNya 'Engkau boleh 
memintakan ampun untuknya atau jangan engkau memin takan ampun 
untuk mereka, biarpun engkau memohonkan ampun untuk mereka 


114 


115 



tujuh puluh kali. . . "dan aku akan menambah lebih daTi tujuh puluh 
kali Kata U111£lr: "Sesungguhnya dia seorang munafik ," Lalu Rasu- 
lullah SAW menyembahyangkannya. Sesudah itu Allah menurunkan 
ayat : "Dan janganlah engkau menyembahyangkan seorangpun di 
antara mereka (kaum munafik) yang meninggat buat sela111£lnya. Dan 
janganlah engkau berdiTi dekat kubumya. Sesungguhnya mereka kafir 
kepada Allah dan RasulNya dan mati dalam mengerjakan kejahatan. " 
(Surat At Taubah ayat 84). 


0'",,//-" /. g\
:: 
\/ \ "/ /-.J'/. /'1 ,J/ f/{'/ /.J/
/ /tl 1\ 

).\.;\ .+


0\
J.9I
o"p"J".!0::
 
\" 
oJ (;\{/ 
r
 \( -{
 
.. -"" 

 J4U u1}-J 

.. J 
 > 
104. D
ri Abu Sa'id AI KhOOri r.a. katanya : 
"Bahwa beberapa orang daTi kaum munafik di masa Rasulullah SA W. 
pemah apabila Nabi SAW. berangkat ke medan perang mereka tinggal 
di belakang dan merasa gembira dengan dud uk sepeninggal Rasulullah 
SAW. Tetapi apabila Nabi kembali, mereka menyatakan keuzurannya, 
dan bersumpah serla 111£lU dipujl dengan apa ya.ng tinda mereka per
 
buat. Maka turunlah ayat : "langan kamu kira (beruntung) orang- 
orang yang gembira dengan pemberian mereka dan mereka suka dipuji 
dengan apa yang tidak mereka perbuat. langanlah engkau kira bahwa 
mereka akan bebas dari siksaan, dan mereka nanti akan memperoleh 
siksaan yang pedih .. (Sural Ali 'lmran ayat 188). 


I 
KAUM MUNAFIK MUNDUR KETIKA MENGHADAPI 
PEPERANGAN 
0,( ///
 JJt \ /. J\ /// 

 '" N/ \ ,( tI ./. 
/' 
 Jc,. · III .. ',. .. G" .lJ'.. , Y 
l..>'* 
.,." P' , r;r- .. 
 U
... Y'! /".IJ 0S' - .. . 
11/1 -//t
 11/(.. · , 
 
 
\ \ ) \/.
 \ /\9. }. // /\-jt,
 
.. (J

"" 
 u
 uW
0"
 

 /- 
rH -:--. /' 
,,// · /tl y//t \ O
\ /-: ./,/// G .N ./ 1\::'/ {
 
. 

\.:.J.
, .W..::.Jp; J
OI!J · 
103. Dari Zaid bin SOOit r.a. : 
"Bahwa Nabi SA W. berangkat ke (peperangan) Uhud, lalu beberapa 
orang yang bersama dengan beliau kembali pulang. Berkenaan dengan 
orang-orang itu, sahabat-sahabat Nabi terbagi kepada dua golongan, 
sebagiannya mengatakan : -"Mereka kita bunuh " Sebagian lagi menga- 
takan : 'Tidak dibunuh " Maka turunlah ayat : "Mengapa terjadi dua 
gC!longan di antara kamu terlU1dap orang-orang yang munafik itu ?" 
(Surat An Nisa' ayat 88). 


INGIN DIPUn DENGAN SESUATU YANG TIDAK 
DIPERBUATNY A 
..iJ ..1/ ,/. {".... d\;" 

 /
 ri\ '/ '\ 
/ 't. 

.JW-
 
 .
U
..? 

(.,S- - " 
' OJ /.<J.
/ 
 .J
 1 

r\/,\ 
 

\\ //
 \
 '\

 r-L. 
 \ 

..rJ4.:s- :J? 
" 
 

/!f 
 

 7 7 Y 
"J/.
. \rt: ,..,
t\/

'( l\ J 0.J/ /.
." /:/ 
WJ:J. 'f;: r+' 

 /
 ,,
...) (J.J


 
1 no 11':y {'-:


&

 :41\
/Y 
 .\:1\ 

 -!.ft _\ 
 _u
:.J :J/_ 
 


KEMATIAN SEO
NG MUNAFIK 
/ ./.. /'

1
 
/. / 
 
 
 \ /t ,..J/f' \ \/ 
 


u
 


r
'
--Q/
 u
.Ju
la:--
 - ',,0 

". / //
 / r1? \ 
\ \ /. D
"A .1\
 f /" ...-: 9''' : ./ ,/ ...-:" 
t'\ 
0\ r-"j.' 

 
.x,
\ 
N o

 r:'
 
\A

 
/ /.. 
 ...

/t
..
t\o
 
..1.
 J

lu\jO)/ 
\
 
 /
lf..t 7
 /. r
:: 
.J 

 /\/#/ /. \':?,
 \ / ' 
 /' ,
" \ /\.(.{. / o-:'t. \ 
.. \..eJ,:;" -' 
 · ..." w · '" 
.)J. 
.. '-' 
 
 ./ 
 .)tI- .../ 
.. - 
105. Dari lOOir katanya : 
"Bahwa Nabi SAW. kembali dari suatu perjalanan. Maka setelah dekat 
ke Madinah, angin bertiup dengan kencang, hampir melenyapkan 
(melemparkan) orang berkendaraan. Ada yang mengemukakan bahwa 
RasuluUah SA Jv. berkata : "Angin ini dikirim untuk kematian seorang 
munafik .. Setelah beliau sampai di Madinah, kebetulan seorang muna- 
fik besar dl antara kaum munafik telah meninggal 


116 


]17 



BAHAGIAN KE ENAM PULUH SATU 
"AJSYAH OJ FITNAH" 


P 
 ./. \
1 / 

,)"t ;i t! '
\f \ ? \ 

 
/ ? /,/ 

 
.. \ · 
\. u \,( . 
 .....J '.J 
Y 
 .. / U ... ... 

 / V -'..
.0)'J/. //.1'1// -;' /'/(\ {-:
J'/..i 

 

...)

J
.)J

7':
 <J-A3
 
/ .. 
.. :;..' 5- 0 r / 
\ / 0/ : 
"/// \'-'
 
 \\ {///. 
 ... t\
-' 
\,A)
c5
-..J
JJ
.J '!J . 

 ../ 
· ./ 
( ,,0 
.J 

{.
 j' -'
/ (\
 /{t 
 /")/. .

 -'
"/JF
/
 0\ 





¥/
J 
 


 
"A -///" .J!V 
 ,'/ 

..1 \ (") ,,«. ' 1 "!' // /"
\\ ., t.. 
 - 

,
)J\

 
..rJ

J1'
-' 
.":
.: '
 
 '-' 
/ _/ 1$'/ n 
.. ./ / ,- . 

 - 
 \ /!/ {\?':
 ". 
 .,/ · ".!1
 t.." !U
t H
:
 
U::'

u





 /. _. , 
//(\;';,

 :.":,;, \//: /
/
{.(<jr
t
\
\ 

 
.) 
 '/.JJ

? ,!)J'J \' .. / "// 
, .I,! /" / // 't// .//" 
. \ ///\-7-:/.\//" /,.//-( '

"
'\.::J\ \,'J'. 
 

0lS
J





 f 
 /.)
I,$y
 ..... 
././//. ,/".. 
I 
 
 O,'\:
1//'/j\//
".;(i'
 
- 
. -',.


U L
 l') l 'M 
,-#U\.dr u
u 
 
""----'/-v- v..-...... / "/. ./...... .. , ... .'. .. . 
 

/ .J II .J ' ./ 
/
/V 
 I / 
 \ // (i 1'0- ."/ )"

. 
"; \ 
 
.. 'J 
,: 
\..oA.U 


:.
 

 /
 
 ./ ......./" / 'J) /. /./ / 
 

1.
\( 
 '-!'7/.\./ //\/
, /{
\/
t1--!/ J,."- 0(": 


 .J,f\A:f:dJ' 'i.JJJ' ......-:JC (5'="'
 .

 
, Vi // J J/ 

 " .. 6/ / ' ft,J 
 /. //, / /"/ 
 .'/ \ ((/./ , 4/ 
\ ' \ ...,... \ / '_ 
... ., .. .. \'. 'l.t
" c..v" 

 
,:)AAJ 
.0 1\.2


JA 
 .... _ 
./ --r' .. 
.,.y cc:- -:/ .. 

 J ' , J '/ -' 
 . 
 // 
 4 \ /\
 '/ 
 < . X ' / 
,\--:
 
111", \ 
 \, _ )..,... 64 .lL.,:,." .J> · 
 

 
4..U 
O ./ 

/ 
 

 
 u-o 
": ;
/,
. /
 //' 
!f 
/'
' \ \
' /{ /
 ' \ 
\' oJ ). 0 i1 \ l,; J.; . ....... 
 A:,...,..M w
 (.) 
 

../ / & .. ../ 
. / / 
/
/A 
 - ",D
 J

,,1 /' 
" \ \ 
..\ ,,!.. :"
 ft.J J8\ 

J
)01

\"iJ / .J 
 
;-v
'->-" 'J 
f /'
 l "
/' 
 "\
1 / . ."-/ 
L-f\\
\r
\.J;...J
YC 
 
J
-I- 


, AISY MI KELUAR UNDIANNY A UNTUK PERGI 
\ . / 
 ) ,/J- 
 ",/ 
/,,
 . 
\ { \ 
 vi \ /\ oj (\'l 
 tJI ,\ . A..

 
..:..J
 _ '.1 
.) 4..U U""'" -1 "'" 
 t "@J / 

 ./ 
 - y 
V //{ 
i 
 //( -f
"\i .oIo; b <,//:
 \"// /

;\

 
'f
 C::r'"
?/ / 
 
 

.. 
Y / // /0/ r::: //(l1

 
 ",/ !/
,
J. // 
 vi , :1\" // 
\' \ ..,. .... -.l& 


\I
 4U (J
 
LA
pV'
 ...t! / / 
... 
\//./ (tt! / 
 
 \J ",J/ // 
 -::1 ,,/ \,:
 //:1 
\A
 

 P 
(:' '-"?'"v--,-,* .,./l:..r 
· /-1 / · /. (I
 
{1'/,(/I1 / ...J('
/ ./,,/ 4 )\/"!\t


\J"\ 
\.)I(.S'>-
y




 .. / 
 
.. / /.. /- I 
;. 
 /./ /' ...(
 /t' \ / \('{// /\<
/ ,{: 
 4rtD//1'/1 
:\
\
..u 
U&J
4
J9J

 U
f'J' 
... '" /.../ ,/J:"" '? 
 
(;::7. 
 -/ \ 
 
/,/ 1/ .-!. '/ (i
 
 ' \ 'l
V:'_ 
:-;.
\ 
 
'"'-", ..\c... 
 .. 
, ": I.J 
 v_/ ...;oJ. 
.. · J,J.. 
- .. 7...:/.;;/J <It '7::-' 
/ , /,,/. 't {II 
, / / //. / 
0/ p · / 
. 
jj \ 
 
'\/t,.::l;\ . ,L.:.. 0 ;
-4 
 


.s..)
 O;-f 
/ . 
 V" ... 

 ...... / //0 / \:1. 
. 
L
A.'\J:;JW. 
L/7 
'/) 
')
\'1/


(){ 

\c.:

1. k /... , - 

 'U .... .:

 

...r' 
.:J0J. 
 / ./ " ..r 

t: 
 .J , /

j.
///. /./ fP. \< 'Y'/('f.. o
1 
-. 
 \


J"'


\. 
u.r=-.;:
 0::/ 
/"'/' ;" 
? 
 
 
 / .£1 /. J t:::J tfI \ / t?/ .:"t\
 '. 
 \ 
 " 
 / 0/0) / ) -'l{{ \ 
. .. ,,\..\ .... 
4! 
"'
d · 
 jt......,.)j1 
.),) c. (...J)4 J / 
 .. -'. 
./ -......" /:.../ '.., . 


118 


119 



"1 /: 4 
 
 a"
/ J\! 

, a 
 \ (0 J: 'i 
:t 
,./
 ,--
__
 
c..P-.. /
 
y,",.J 

 
 \ ) )'4<\/ .I. /
\ \ </ t; 
 
 .)/{,! 

 u 
 \ 1. 
 J.,; #.. .. (J" .. 
· /' ;
 LJ 
..t= .. ./ ... 
r 
J /.4 
 1J /J , / "/.// / / ""
, //,/ · // '", / 
... .. &.-
4djl.o
'" ... 
.. / .A\ 

Y>-J-.- . 
J>'UO- 

j
.i.l\;/ 1'\l\

\P=

/\;'

/
.1.1/ t1i 
./ .. ;/'J
 
... ,:r;.r lJ u

lt" 
;{


\ 

i.;;JtfI 
j};



J .<
 
 \. 
./ / _t' _J/\/t\ 
' .{\jI, ,
(:.. .)}/
 ,/( .
.
1 .


 
J.J
r
 L-r ltWJ:!
\A
u 
." 
-{
t: , / · .t/ 
/, \/!: , / 1::'/ ./ ° ..Jj:i 0 0.1 "'.1' 

 b. "". ,

\,
 · t:.....lJ. \ \ .... 

 

 ../:J
 /. 
 .././ Y='

 
 

\f .1Ui .' )
.. /.et1
 ° 
 t' '. 1<:"( .' 
\ 
 " 
.. .././ 91/. y-! u1
'+"!})
/ " 
d
 
._t":I\ 
/! /<'\
t1" (:'
/<' (" ..."//./.. ,,) 
 J..
 /(
 


i 
.P'
l;.
Wrr'
J.J


\j\ 
j( <,'
/<;'\ 0.
 
 /: r
t 
 _"\: ".. . / .. 

 \ ., " 
.

./ 
1.fJ 

 

 
/A\; \ /\// 
 i'
\/ /,,/ 
/. "
 ../. '/tt: 
,,/ / ./ "./ 
--lJl; 
\..tJ ... "lJ\.i\..e
2.J'O.. 
\

..!;
¥..u 
.

jt
;
;

'

\ \":',\
,
:L'S::J
 
/V JI' v ./ 
 
 
 :;/.J.-- 
j

' / 

L.
\
")/-::1 1
1, ..
 J\

 
\r
 / 

UO" 
 t .
 
/

 , '
 , ",Jt \ .. 
. (/< , t / 
 tr
 / A / " 'A J ,,-"
1 
 ';" 
 i / 
( 

6..LJ
\; 


 \J.\ .;
\
 '.. 
. ..;/ 
 / . / 
 .
./ U /() _./ _ 

 


 
/l 
Li 
 
 
t"--'/ J -:

V
\/"": /
.j\ 

/ 
 > J;U'dJ-':) /u
 

 

 I . 

 III , /. .. \./\/ .. tII/ 7
 1 / '/h
 
 \
t \ --' 
/"/\/"f

 
4,U1-' 
 l,-" u 
W U.!:..J.).$' t.. o
\ 
/ :...T ./ .. /
 - .. ... 
 .. 

, <ot;.a\..1..« (X \1
 1..1//
.i(,. / f::;:'/o , ..(,1 
.. 
 )


.J ...-


J..Ja'op 
Ii 


-( \\.. 
 -6 /./. 
/tv.: , ., ) '''t \ /.4/
 ,,/ 
 \ /\/_""'_ 
 #\
 '-"'": 

... 
G 
 l.:.J 

.x; 4.U "


\I 
/ . c.Y' ':J '-' . 
.' . / 
6/. { ",./,,/
/!. ,,/ 
 /01(t/ ,,,/ 
-::' /'(f .J 
/ o/' , 
./ £ 
 /.': 

 
,
.. . ... \) 
lt',)
" -" \ 
'O"/.. · (
/ 
L;)

 . 
.. 
.{o 'f ;"t /\/
 / "i /j --:' -;:,
 
L 
 \Jt ',1/\ /// 

1P

\.-w



 V-:':#r-r-
 tJ
.J\&.
 
...L '(
 "/../\//t,-r,.- 
t,-:.' 4:: \ _ \ --: .\ 
)O :.
 .//o./r \ 
 \::, 0 \ 
:!)

L..,.,\1o
..:.JL" O.I
(} 


 ...J 
.i L.1 .....,.
 
?... . / ;/ V/ / .. .. .. . 




/ 
a
(/: 



 _.Llu\\o.1;X\1
 
,-.. ./ .
./Y 7 

r
 ./ 
r"""-/ 
 
\;O-;'
\

/
i ,.1 
r"' J oPl:j\1;
.1ti-: 
 w' 

 ,- 
 

 
.. )y 
 / / 
 
g,._
 \ / " t::J \ / 
,.;i/"l , 111/ ./ p A 1\':': 
,v -1-'''
,/\
 , / 
P\b " . 



" (Jw


\

\.A
 
.. ./ 
 .."/ 
 - 
/". ...:/ 
o / d/f 

\..
 .
/.. '/
\ J ' o
 
 \ / 
.


->
 .),
0J 
_

/, / (../" ./ ,A \ 
,
 t , / c l vt 0-' /\//: ":\ \; 
 
'7::})
tJfJ?1S uw 

 /
\
.),-"...u 
 
· &! /\ i
 .
 \ / .-!;:; '1 .,<

/.. -< j,\ /, 
 "../''-:. 
. \.. .Lt to 3 )J 0 


 
\&.... .. .. · 
'-'.. 0" .
.....
 

 
 .....U:!.'-

 

/ Y -;/. ,'- 
.
.., \.J.. !" / £. / \ / (
 · /{ (ff 
 
 
 .I ) 
 
 \'- t 
 \ 
 


 ,1 
 / 

\





\
...tJ\

\.
v-\ .. 
1 
/
 
 J _{.I 
t \ 
/
 
 / t1h "./ "./ .J\-:
 


. 'iJ ...

 \
LY ,c... 
. 
 
 / /..
 r 
\ , 
iU\
: /:
 :.. 
 

,
\
 ---L
'Jt1-'//
 tJ\; 
./ ./.. u:fJ 
 \--
 / 
J\ 
G /
 '1//.1/ 

(r.1/jili.:J
 j;t:. .'\"
.' 
... 


.J\
/ 
 

9"! 

 v" (1/ 11/. . )//
 E /./tI./ , ; /" ..J. 11/ ,,/ :" \ ""' \ /
 ,,/ 

L ... j.b.\ o\
\.. .x;
. · 
.. 
 - 


" 
 · t?-:j
':}J".. 
 _/./ 
 
y
O( 
\ 



\ ""

./\I'(
\ \":\j: 
t: 

 //.. ;/ .
'-J.r.)' 

)
 ./ 
J

 ,:;
 i;.

'J;..::/
 /
I. \
 /v



/ 
..
 ? u: \ 
 
 
 .. u 
 


120- 


121 



O(; 1'

 t:



i& 0
 \ 
rj
(£ d
D
 
. ./ to..... 
 . ... J / 
../\/,! 
"./ "/ /\
{ 
 ,,-, 
t/"" \ . \ /<'< \

"
 /
<t' -;. /: " 
O

d.
rw.:..JI.fQIf' 
. "' Wv'\
V>'\

.1
 


1

q
=1--:
o ,.()t'


{\t / 
 ..;\J.,.,/ /
/ 
eo /' 

J / .
U
7(J 

 

 ../ 
/ t /
 $J/ _

 / 


'1 1ur"/
t
:6;
. 0 
 
, /...... '17 i) 
 . .? 
...... ...... 
t /, /' 
," / t 
\ 
-: . \ /.J" , / ,d J tI /.J / "/ -' .J . /. ,,/.J. 
O

 0-'
(,)W ')Ua.A
J.a-,
/.""\.u!t... 
....J
\ 
. .......""'./ ,; ./." \-: V.
 .JC.../...
- V; .. 
/ t ;:' 
 / 
 . (!, \ J J \/
 9 \
-' . if,! zr5 
 
 -'C/ /"
 / 
... 
 W . 
 ... W
\j · ..... 4).\ .. JJ 
) -............ if 
 . 
 
 ...........
 
, 

.uJ\
J

\ 
 

;1
:;'
iy '
JJ 

I"
<' 
/ .
 
 


 
lu\J'
 J:/:1j
: ,D\ /L9

 




C-
:_/ 
.J
,

\ 

,{ 
 Jlsr
;9:
i\f
'1.:f.\\; '/ {.

 .:J
 
.. _ \" r.r; 'J 
 / 
 ./ 

 ...JJ 
.
iBu tt 
(
i/'( 
-:
rf9'
J\i{
 i.
i \/.1{1 
. ;/... ..J!:J,p;
\ iJ
 / 
 . 
 

/OtQ:2 J
 \
i\fl 
. w ,

 


 

 _ . 1J 
..... 7' 
 ./. _ . ""'......./ 
6
 : / \ 
 Q 
 -:'

,: \;:
; : 
.
 ( .I,,:J,. ,-"",),"" .}\:... 
/" · · -'l v./ 
p
iut'




j:
 (;
; jl;' 
tI
/ {i"/ i"-;'\/ J 'C' 0:"-'''' " 
 "/ R / 
11; 
.;' 
, :. G.JJ,; 
L- 



 c 
lf /' ..... 

 
 
 of/ /.. -;/ / 7' ./... '!J . ( 
/\/." _
L
tJ.
//
(
 2J

 0i: .
\:£.
,) D.Jq 

c-:-: 
.Jr 

 
........ 

 

 /" / 


( \ :' A \ (
 t
/ . <1/./-'
\
-!. / ..\/\/.J ./\1'l j '

? 

 

 )J
I


»



u.hJt..:\ 
. 
-:t- / "J..J / :;.0. 
 -. ( 
,-''''1 \ 
-t / /
 \ .' "r; "-: _1' \ "
 \ ,,1 \ L 
tI/ . 
 /< 

 d.J 

. .. \J . J.J
 
/j 4.,U 
..A.. -
 
/... 
......ifJ 
 
 
/ ..... u» :/.-=--- 


/ 
 \-;{
 ":\,.. U/ 1 \ /(
 /(
? 
/ /// " \' / \ J
j 
\{' 
· - 

(; 4U 
 \j" .:N ... J · 
 

 11>......" 
 
 

 
u
 "./. u
 
\ '? 

 ./
 -'", -'
\h
 / ./ /1
 -{
/h{/ 
 l \ "'''// 
o 

\l..o
.)

\.AA /
I
 

\
 
 \//h

 1r
\/"
,
 
 \-i ..J/ ':: ,,/. \ 
, -:. ,
: 

J f.II
(JW"'It
X ./.. 
 


 "t
..::....w 


IJ'.//:-/ · \ 

 
 ;;: 2»\J'P'
fi
 
\ -r./ 



7 / 

JI 

 / l \ ,\ ,,//\,'(_1\/ tI'/'\/ 
 \ 
\t< 
. 
 y
 J1,
 \ \.A ""
.), \.II 4.U
 
 LA' 

 \ 
\ C
 \ / 
 

 /.,.1 
 
 oI" \ "../" /Y.. / \/
. t \ / 
 O,
{ 
L-:,
 .. · \.0\ \.. \ ) · 

4..t '--
 
 
,/ .!:-% 
../ 2J' :/ ...... .."'" ..
.:.J 
o
 C)

 w

: . \ 
/ {, o{.. '/...
{{f.J
// 
 
 / 
\

 

4r
.l;("I_

 ;.u1 
.. ,,
o!' .J
!/
/.p1 
 //",, \ /9.'./
 /t1' ' 
 '7 
 "\I c/"
 // 
L-";
) 


\) AA'. 
"-'
\ .... 

4.., 
 "" 
 
/-7 :;/ ..
.;/...J..
 /Jr 
 /- 
/..! j,;'J (h /
4 \ p? ./.,,/ .Jl 1 / 
 \ 
 " 
 .J
// 0 \ .:\ / ,(,t'. 
· ..J..! .. 
 
 J 4U 4U ,\" .... & 
J.J 

-....T ./ ..:t! /' .. 1J / ly' > 
.fi'..... "/
 /. 
a "h .7 


 \ /1' :!"/
 
 .JtI/
'A , ir::"/
 <,/;.Js(f /, 
 /. " 
 \ / 
\: 
4U



J!J! (j

)1)A:..,


 \.A
.:J
 
:. (JI/ .
:
 
2Y:i.:Jt; -;
 \:, 
/J. \1 
h 



. :r- U", 
() 

 ) / / 1 // "'/.J/1 \ 
/. \ /p- /" / 'A 
 /. 
 \ _. /01 
 \ /<
J \ /
\,
 
.. ... ,. J 
. A:.. . \ 
A...U I\:. 

 
./ 

 
 W u
 ..
<J ,..... .."..... :J :.J 
· //0/1 /,'l-
 .(/t / '\:
P"/ "1 
 
 / /
;
 t£ '" :-) 
"
..0 1 \ / 

 .. \o
 I',
 

 J
 .. \. · L:,:.)\:. 4l\ 
......
 
 '!J ... .. ":J;/ / .. 4J ...... 
 
--1 .,! .' \ 
 

:" <it , / '\: 
 i' t -;;'.
, / /& / .J 
 \ 
 
'/.4 \ · ,,/ 
\1 

 
 

. 4.U / - · · .- 
o 
 
......:J..
:"........ .-J
 ...u 

 
. \/ 
\ .{#/)
:J 'ft\ · 
lu\J'
 / t.f/ 
. '1; 

 ...
 
 
,-:- / 
.J 
 
o. //
 1 /
 
 \
 __..L 
 \.Jt",! / /(
 
 (/. 

 

rsr-
 /..,
 
.
\:.; 
'J' 



\f
 
Jf
;:t\j}\J!
i 
j \
\ 
123 


122 



.{;,: .
(i
 - /: /

, 1: '
!i.# (;1i-:' "".tv 

[)}'-J. . 

..<J .. 
fY 
':.- 
 
oJQ... 
f1 /,
: -A / / /. .J, 
 ./. ./ · . 
 .' 
" ./ / III 
 G.\\:; 1.1 / J..' 
\. \ 

...\, \ 
_:'h .. \D\ all,,. 



 
 
 
/ yr 

y p:'
 

 ;.
\ J 

:i 

 /
"""'l?J
\{

/-'/ r: 
\J'
/ 

 w. 
 

 u 
J ." 
J 
" 
" l \ / X I {\ \ .
 .A \ J 
/t\-::
 ..t l , / / ./
}
 (:
 \ J.. / ,,\/t/ 
J 
 .. .. 
 
 
W
 all -W
\\.4 

\, 

 ./... 
:/

 /' ,,!.X. ./ ... 
..& ' 
/ // 1/'
 ..\ /J /l tt J /,,/':t / . 
 .J-.J/' 
'
"
---!JjJ\


 cW\ )
\ b
K-
\ 
'" / /-'/ JL \ /,(#1 ( 
i\;' 
. 
JUS'.w 
..;t.e 
Li 

'S1I':( 
'F''''
'-t.'".£ /' / .iliiu'{b:
' 4\
 \ 
. \ 

 ,-;,
 /' 
U;.J .
/ u
 

./
 

 
(;
I' ,
/:3t'
 .,tfi
!'(// 

 ./ b'\S...... !J
40/ 'f , ? v: 
\ 

 

 ;(/ 
... . '-' \j.&. 
A ../ .
 
f1

i{
tbt:::.!1\//"
 _.;"
,



\
;{ 
:Y 
...I=-, y...... 
 )..r
 
-"" 

-- 
 
/ 
 

 ' J &1; \ (, 
.. 
 /
 
..
 

 J.\i 
\(//
J\, \'
t 
\;,
(/{ 
"t 
 , '
'1;t 
......-!) /

-r 
 ¥/ }J."... }J · JY 
{oj .,
\\} / 
 \ 
 
· 


 
......4U -...... 
,/ # 
 "/A /
t'v'\/

, .//"//tl t? / 

 ./
 
 / 
lA. tII/... · .) \.
 W.>J\ · 
 ' (\ · =-.. ). 

 ry; !.J .. 
 .J.).. 
 
 
 


 '" // . ." .-'" 
/' . 
.A.\S, 
 .. . · , 
../. /.. 
 

 . IJ 

 / \/ 
 (
 / 
 "-'// 
 / ",,\ '/ 
 
//" 

 · \.4" \1 \J .' .... #I..' u4:J" ...\ 
/ '..... _.. ,,
 ,... u 
J /'./ 
 
 / 


 l, ! /// t:
 '. ././.t/ 
... 
 -4
J "!/ 

J 


-( Y.\/" J.. , (, 
 (/
. to \ (\ -' 
 cl /\ /
 /.p · ./ 
 \ .j 
 / 


 
 / .. '\U' 1..0" O

,).>}o 
. . W U.. ':.T'--
 
'/ 
. r 
 
 
 :"J \
 
./ U . 
.. 
/.. "/ 20 J.
J.' 
 /t.{,
, \ ./"J/.,"f)
 \ JJ A. ./ 
'. ,."""

 U\ 
\
 I.
"'
O\ A.U 
V 7ij " . ,'///J:.r-- .. 
· . (i.



 1';'
 
'\/J.
 iI\

 
; 
/

(-'!\ 
.)1\ 
 --:. 
 \ tI 
--C (\ . .
 J. -:' 
\ ':' \ . 
,:,
,V-y..o (Y./ IJ
 
U 

 <>::7 0/ 
<OJ1.
,t/::. \ -i:::
 \/ ../. 
(((

'\ .9.:J\ 
· 
 
 

r-;; 4II.:J 

 :J":'.)J 
F 
; 0 /". "J:/l \
 \/ J 
/.//.
 \t.' 
 \j
 
 {t": 
, 
"3:) U-':J4.,UU»
J\
/ 
J 
.. / \ //.. \/
J \ <1!' 
\ /"/ 
/ J 
 \ /t1\--: 
,
 
, +-..


) 


(-"AU 


l.t 
/ 
 .G'(
\ 
 /
 
 .
J 


/j\j
.:J
 
y/ / 
 ......

U

J! 
. - '" "/-' 
& :'(
/"\/'1\
 ..t \ /" ,,1
 
 .'-'1/) 
t \ j 
 \ / #-{/ 
"

u.JU
 


\ .

 }AA
o:4! 
.f7 ./...... cS" " _ /.. ./ ./ 
J 
, 

\/ 
/J.1i/ \ 
· a::--J;;- 
 
, "
t\ J '" (
 ;J:1 1 ::J (.'11. J:
i I\Vi \
t 
 / 


 
\
J.!U\./ 
\ -/ /' 'fJ 
 - 
 
<'/,.!
, · / ( ' /j/ 

.
;'X 
 \ \ · /.' -( · \/
,' ( <, <1'//\i/ 
LJ
 


 
 .."!.J
 



J
)-
.
-1 
go /g"J.< /W (":s6J
 ,/. 
 / (, 
. 
'
Jj 

:J, 
4II
u 
_J
' .j\ p/< J"L (. 
/':i 

 :' t
( 
.1ij
 

 ,,
 /'

U .;/ 
// :J
-Y. 
. 
i
\-:'
::\
 j
/ 
 
y :'f
' 
 
:j \ 
. /'

 'J/... 
U :;;' 
. "/..= /.{#/"./- J Vr / ---L l \ /, ,,-' / <' \
l {jt\ :/t\';:' 

 
J L.,.." j.>I uyj U
 
\f. ,:...H. 


124 


125 



,,/ 
\
ri "
/(j


h{\:/ 
 '" 
t, /"{ 


 / c.J
. ./ ./ v: 
 
 r;!.J 
, J ", 
y 
::\ // .. \ / /J.. /:.'" / :'/t,
 ,.I": "t\ 
 "i/\ / w.,/ /// 


 :;.' 
J
\s-
.:'.H"'
)/
\.t;,u
 
J 
L 
 
..,f .//\b

\ P ///
 
 
1f\ (
: .0 tj 
/ ' :J W .4.U 19--' c;J.J 

 

 ;/ ,/-,/ ,/ 
/:1, -::. '/'. ... 0i /{ 1/:1 J \/ { '/ J! ..! /6/ 
,:.: \ 
.


\.6-'V




 .,. 
. .
 p. 
 
106 'Aisyah isteri Nabi SAW. berkata : 
"Rasulullah SA W. apabilfl bermaksud hendak mengadakan perjalflnan, 
beliau mengadakan undian antara isteri-isterinya,. siapa yang keluar 
undiannya (untuk pergi). dia berangkat bersama Rasulullflh SAW. 
Kata 'Aisyah : ''Beliau mengundi antara kami (isteri-isteri Nabi) untuk 
ikut dalflm suatu peperangan yang belillu lakukan. Maka keluarlah 
undian saya, karena itu saya pergi bersama Rasulullflh SA W. Hal itu 
terjadi sesudah tunm ayat tabir (memerintahkan kalau beriJicara de- 
ngan isteri-isteri Nabi hendaklah dari balik tabir). Soya dinaikkan 
dalflm sebuah sekutup untuk saya dan ditempatkan di situ selanuz 
kami dalflm perjalanan- Maka setelah Rasulullah SA W. selesai berperang, 
belfau kembali pulang dan kami telah dekat ke Malinah, beliau membe- 
ritahukan pada suatu nuzlflm supaya berangkat.' Lalu saya berdirj 
(untuk pergi buang hajat) ketika mereka memberi tahu akan berangkat. 
Saya berjalfln kaki hingga meliwati tentara Setelflh saya menyele- 
saikan urusan saya (buang hajat), saya kembali menuju kendaraan, 
lfllu saya merasai dada saya kebetulan kalung saya buatan negeri Jazi 
Zafari (nama sebuah negeri di Yaman) telflh putus. 


an) tidak merasa sekedup itu kurang berat, ketika mereka mengangkat 
dan meletakkan skedup itu sedang saya masih gadis renuzja Lalu 
mereka menghalflu onta dan berjalan terns. Saya mendapat kalung ltu 
kembali setelah ten tara berangkat. Lalu saya datang ke tempat mereka, 
di situ tidak ala orang yang memanggil dan tidak ada orang menjawab. 
Saya -sengaja kembali menuju ke tempat yang tadinya saya berada 
di situ Saya mengira orang banyak nann mengetahui, bahwa saya 
ketika tidak ada Tentu mereka akan kembali mencari saya 


'AISY AH TERTIDUR NYENY AK 
"Ketika saya sedang duduk di tempat saya itu, mata saya sangat me- 
ngantuk lfllu tertidur. Shafwan bin Mu'attal As Sulami dan Zakwan, 
keduanya berhenti setelah jauh malam, sesudah tentara berangkat, 
lfllu keduanya berjalan di akhir malflm dan di waktu pagi sampai di 
tempat saya. Lalu dilihatnya sosok tubuh orang yang sedang tidur 
dan datang kepada saya, lalu dia mengenal saya ketika dilihatnya, 
karena dia pernah melihat saya sebelum diwajibkan tabir. Lalu saya 
terbangun karena istirja nya (mengucapkan : Inna 1illflhi wa irma ilflihi 
raji'un). ketika dia mengetahui saya Lalu saya menutup muka saya 
dengan telekung saya. Demi Allflh ! Dill tiada mengucapkan kepada 
saya satu patah perkataanpun dan tiada saya mendengar dari mulut- 
nya atau perkataan, selain dari istirja nya, sampai dill menyurnh onta- 
nya bersimpuh dan diinjaknya tangan onta itu. Lalu saya kendarOi 
dan terns berjalfln dan dia memegang tali ontanya, sehingga kami sam- 
pai bertemu dengan ten tara, setelah mereka berhenti karena merasa 
sangat panas di waktu tengah hari tepat. 


'AISY AH TERLAMBAT KARENA MENCARI KALUNGNY A 
"Saya kembali (ke tempat tadi) untuk mencari kalung saya Maka 
saya terlflmbat karena mencarinya, sedang beberapa orang yang menarik 
kendaraan saya telflh datang sebelumnya Lalu mereka mengangkat 
sekedup saya dan diletakkannya di atas binatang kendaraan yang ta- 
dinya saya kenderai Mereka mengira, bahwa saya telflh berada dl 
dalflmnya Maklumlah kaum perempuan waktu. itu ringan badannya, 
perutnya kempis dan dagingnya sedikit karena mereka memakan 
makanan hanya sedikit. Karena itu mereka (yang membawa kendara- 


BISIK. DESUS TENT ANG 'AISY AH DISEBARKAN 
OLEH KAUM MUNAFIK 
"Maka binasalah orang yang binasa (membuat fitnah) tentang diri saya 
dan yang menjadi pemimpin besamya illlflh Abdullflh bin Ubayya 
bin Sawl (seorang munafik). Maka sampailah kami ke Madinah dan 
saya jatuh sakit setelflh sampai di Madinah selama satu bulan, sedang 
orang ban yak ramai-ramai mempercakapkan berita bohong yang dise- 
barkan oleh orang-orang pembuat fitnah, tetapi saya tidak tahu sedi- 
Idtpun tentang itu. Hanya yang menimbulkan kecurigaan bagi saya 
selama sakit itu, illiah bahwa saya tiuda menampak kasih sayang Ra- 


126 


127 



, AISY AH BARU T AHU SESUDAH AG AK SEMBUH 
DARI PENY AKITNY A 
''Sampailflh patia suatu waktu saya keluar rumah, setelflh saya mulfli 
agak sembuh Ummu Mistah keluar bersama saya ke arah tempat 
yang lapang, yaitu tempat kami buang hajat. Kami tiada keluar Ice situ 
hanya di waktu malam. Dan itu sebelum kami membuat kakus dekat 
rumah kami Cara kami ialflh menurut cara orang-orang Arab yang 
dahulu berkenaan dengan buang hajat. Kami tidak merasa senang 
membuat kakus dekat rumah kami Maka berjalanlah saya bersama 
Ummu Mistak Dia binti Abu Ruhmin bin Abdul Muttalib bin Abdu 
Manaf, sedang ibunya ialflh bin Shakhar bin 'Amir, tante dari Abu 
Bakar Siddiq. Anaknya ialah Mistah bin Usasah bin Abbad bin Abdul 
Muttalib. Saya bersama bin Abu Rumin (Ummu Mistah) kembali 
menuju rumah saya setelflh kami selesai dari urusan kami (buang 
hajat). Lalu Ummu Mistah ter.tarung pala kainnya, lantas mengucap- 
kan : "Celflkalflh Mistah I" Saya mengatakan kepadanya : ''A mat 
buruk apa yang engkau ucapkan itu 1 Mengapa engkau maki seseorang 
lflki-lflki yang ikut dalam perang Badar ?" Dia menjawab . ''Hai perem- 
puan 1 Adakah engkau tidak mendengar apa yang diucapkaruzya ?" 
Saya bertanya : "Apakah yang diucapkannya ? Lalu diceritakannya 
kepada saya ucapan orang-orang yang membuat berita bohong (ten- 
tang 'Aisyah). Maka bertambahlflh penyakit saya di samping penyakit 
yang telflh ada. 


banyak ?" Dia menjawab : ''Hai anakku 1 Tenangkanlflh hatimu 1 
Demi Allah 1 larang seorang perempuan yang elok di dekat suami 
yang mencintainya dia mempunyai beberapa orang madu, melfllllkan 
malunya itu ban yak membuat cerittrcerita bohong tentang dia." 
Saya menjawab : "Subha11f1llah 1 Be,!arkah orang banyak telflh membi- 
carakan hal ini." Maka menangislflh saya semalam itu sampai pag;. 
Air'mata saya tiada berhenti dan mata tiada mau tidur. Kemudian itu 
di waktu pagi saya tetap menang
s. " 


sulullflh SA W. yang pemah saya lihat dari beliau ketika saya sakit. 
Rasulullflh SAW. hanya datang dan memberi salam kemudian itu me- 
nanyakan : "Bagaima11f1 keadaanmu ?" Itulah yang menimbulkan Ice- 
curigaan bagi saya, tetapi saya tidak merasa ada suatu hal yang buruk. 


NABI MEMINT A PERTIMBANGAN 'ALl DAN USAMAH 
"Rasulullflh SA W. memanggil 'Ali bin Abu Talib dan Usamah bin 
Zaid, lcetika wahyu terputus untuk memintil pertimbangan kepada ke- 
duanya tentang menceraikan isteri beliau ('Aisyah). Adapun Usamah 
bin Zaid menunjukkan kepada Rasulullflh SA W. menurut yang dike- 
tahuinya tentang keadaan isteri beliau, yaitu tiada bersalah dan yang 
diketahuinya tentang kasih sayang kepada isterinya. Dia mengatakan: 
"Ya Rasulullah 1 Dia isteri engkau, sedang yang kami ketahui tentang 
dia hanyalah orang baik" Adapun 'Ali bin Abu Talib mengatakan : 
''Allah tidak akan mempersulit engkau tentang itu Perempuan yang 
lain cukup banyak Kalau engkau menanyakan kepada godis itu (mak- 
sudnya .Barirah) niscaya dia akan mengatakan yang sebenamya." 


MENEMUI mu BAPA UNTUK MENCARI KEPASTIAN 
"Setelah saya kembali ke rumah, datanglah Rasulullflh SA W. lalu mem- 
beri salflm dan mengucapkan : "Bagaimana keodaanmu ?" Saya berkata 
''Adakah engkau mengizinkan saya datang menemui ibu bapa saya ?.. 
Kata 'Aisyah : Saya ketika itu bermaksud hendak memastikan berita 
itu dart pihak kedua ibu bapa saya. Rasulullflh SA W. 'mengizinkan 
soya. Maka datanglah saya kepada ibu bapa saya dan mengatakan Ice- 
pada ibuku. : ''Hai Ya ibuku , Apakah yang dipercakapkan oleh orang_ 


KETERANGAN GADIS BARlRAH 
"Lalu Rasulullah SA W. memanggil Barirah (pelflyan 'Aisyah) dan me- 
11f1nyakan : ''Hai Barirah 1 Adakah engkau menampak pada diri 'Aisyah 
sesuatu yang mencurigakan ?" Barirah menjawab kepada beliau : 
"Demz Tuhan yang mengutus engkau membawa kebenaran 1 Saya 
tidak pernah melihat sedildtpun pada 'Aisyah sesuatu hal yang saya 
pandang tercelfl, hanyalflh sebagai seorang galis yang, masih remaja, 
tidur membiarkan tepung adonan, lalu datang kambing memakannya. " 


TIMBUL PERTENT ANGAN ANT ARA SUKU AUS DAN KHAZRAJ 
Kata 'A isyah : 
"Kemudian itu RasuJullah SA 
 berdiri di atas mimbar, menyatakan " 
keberatan terhadap perbuatan Ubayya bin Salul (yang menyiarkan 
berita bohong ten tang 'Aisyah). Beliau berkata, ketika itu sedang ber- 


128 


129 



ada di atas mimbar: "Hai kaum Muslimin ! Siapakah yang akan meno- 
long aku terhadap seseorang lflki-laki yang telflh sampai merusakkan 
nama baik keluarga rumah tanggaku ?" Demi AYah! Yang aku ketahui 
tentang keluargaku hanyalflh yang baik. Orang itu menyebut seorang 
lflld-laki yang dia aku ketahui adalah orang balk dan dia belum pemah 
masuk ke rumahku, melflinkan bersama aku. " Maka berdirilflh Sa'ad 
bin Mu'az Al Anshari dan mengucapkan : "Saya akan menolong engkau 
terhadapnya, ya Rasulullflh ! Kalau dia termasuk suku Aus, kami tetak 
kuduknya. Tetapi kalflu dia termasuk saudara kami dari suku Khaz- 
raj, engkau boleh memerintahkan kepada kami dan kami laksanakan 
perintah ilu " Kemudian itu berdiri pulfl Sa 'ad bin Ubadah Dill 
epala 
suku Khazraj, seorang laki-lald yang saleh, tetapi dill didorong oleh 
peraSlliln kesukuan. Dia mengatakan k£pada Sa'ad bin MUQZ : Engkau 
bohong ! Demi AYah, engkau ttlak akan dapat membunuhnya dan 
engkau tidak akan sanggup membunuhnya. " Lalu berdiri Usaid bin 
Hudair, dill anak paman Sa'ad bin MUQz, katanya kepada Sa'ad bin 
'Ubadah : "Engkau bohong ! Demi Allah, nanti kami akan membunuh- 
nya ! Sesungguhnya engkau seorang munafik, membelfl orang-orang 
mwwfzk. " Maka timbullah pertentangan antara kedua suku Aus dan 
Khazraj, sehingga mereka hampir berbunuh-bunuhan, ketika itu Rasu- 
lullah SA W. masih bemiri di atas mimbar. Lalu Rasulullah SA W. tetap 
menenangkan mereka sehingga dillm (tenang) dan Rasulullah s.a.w.- 
pun diam. 


Belillu belum pernah duduk dekat saya semenjak ada bisik desus ten- 
tang saya. Telflh liwat satu bulan, tidak diturunkan wahyu kepada be- 
lillu berkenaan dengan soal saya sedildtpun. Lalu beli£lu mengucapkan 
syahadah setelah belillu dud uk, kemudilln mengucapkan : "Adapun 
kemudian, hai 
 isyah ! Sesungguhnya telflh sampai kepadaku ber- 
kenaan dengan engkau, berita begini dan begitu. Sebab itu, ka/au eng- 
kau tiada bersalflh, nanti Allflh akan menyatakan bahwa l!!1gkau tidak 
bersalah. Kalflu engkau telflh mengerjakan do sa, minta ampunlflh 
kepada Allflh dan tobatlah kepadaNya ! Karena sesungguhnya, apabila 
seorang hamba Allflh mengakui dosanya kemudilln itu dill tobat, nis- 
caya Allflh menerima tobatnya. Setelflh Rasulullah SA W. selesai dari 
mengucapkan perkataan beliau, air mata saya menjali kering, sehingga 
tidak terasa barang sedikitpun. Lalu saya mengatakan kepada bapa 
saya : "Jawabkanlflh untuk saya kepada Rasulullah SA W. berkenaan 
dengan apa yang belillu ucapkan itu! "Bapa menjawab : "Demi Allah ! 
Saya tiada mengetahui. apakah yang akan saya ucapkan k£pada Rasu- 
lullah SAW. "Kemudilln saya mengatakan kepada ibu saya : "lawab- 
kanlflh untuk saya kepada Rasulullah SA W. ! '1bu menjawab : Demi 
Allflh ! Saya tiada mengetahui, apakah yang akan soya ucapkan kepada 
Rasulullah SA W. " 


JAWABAN 'AISYAH 


'AISY AH TIADA BERHENTI MENANGIS 


"Lalu saya menjawab, sedang saya seorang gadis yang masih remaja 
dan tidak membaca sebagian besar dari Qur.an : "Sesungguhnya demi 
Allah, saya mengetahui, bahwa Tuan telflh mendengar berita ini dan 
telah tertanam dalam hati Tuan dan Tuan membenarkannya. Kalau 
saya mengatakan kepada Tuan, bahwa saya tiada bersalah - sedang 
Allflh mengetahui bahwa saya twa bersalah - tentu Tuan tiada akan 
membenarkan saya tentang itu Tetapi kalflu saya mengakui kepada 
Tuan suatu pekerjaan - sedang A llflh mengetahui bahwa saya twa 
bersalah - tentu Tuan akan membenarkan saya. Sesungguhnya saya 
demi Allflh, tiada memperoleh suatu perumpamaan antara saya dan 
Tuan, hanyalah serupa dengan apa yang diucapkan oleh Bapa Yusuf 
(Ya'kub) : "Maka kesabaranlah yang paling elok dan Allflh tempat 
meminta pertolongan berkenaan dengan apa yang kamu ucapkan itu " 
Sesudah itu saya berpindah tempat dan tidur berbaring di atas tempat 
tidur saya. Saya demi AYah, ketika itu mengetahui benar, bahwa saya 
tiada bersalah dan Allah nanti akan menyatakan saya tioda bersalflh 


"Soya terus menangis sehari itu, air mata twa berhenti dan mata tiada 
mau ttlur, se14njutnya di malam berikutnya saya tetap menangis, 
air mata tiada berhenti dan mata tiada mau tidur, sedang ibu bapa 
saya mengira bahwa tangis itu telflh membelflh hati saya. Ketika kedua 
ibu bapa saya masih duduk dekat saya, sedang saya masih menangis, 
datanglflh seorang perempuan dari kaum Anshar, meminta izin supaya 
dibolehkan masuk dan saya mengizinkan, lfllu dia duduk dan menangis 
pula. 


RASULULLAH S.A.W. MENANY AI 'AISY AH 


"Kata 
 isyah : K etika kami dalflm keadaan serupa i tu, Rasulullah 
SA W. masuk dan mengucapkan salflm, kemudian itu beliau duduk. 


130 


131 



Tetapi, demi Allah saya tillda pernah menduga akan turun wahyu 
yang "dibacakan (ayat) berkenaan dengan urusan saya ini. Sesung- 
guhnya urusan saya ini lebih kecil dalam pandangan hati saya, bahwa 
Allah akan berbicara ten tang saya dengan wahyu yang dzbacakan, 
melainkan saya mengharapkan kiranya Rasulullah SA W. akan bermim- 
pi dalam waktu tidur, menerangkan bahwa Allah membenarkan saya 
tiada bersalah " 


"Kalau tidaklah karena kemurahan Allah dan kasih sayangNya kepada- 
kamu di duma ini dan di akhirat, niscaya kamu disinggung siksaan yang 
besar, .karena tuduhanmu itu" 
"Ketika kamu menerima cerita itu dengan mulutmu perkara yang 
tidak kamu ketahui, dan kamu kira itu perkara kedl saja, pada hal 
di s'isi Allah, itu suatu perkara besar. " 
"Ketika kamu mendengar berita itu, mengapa tidak kamu katakan saja: 
Tiada sepatutnya bag; kami berbicara tentang berfta ini. Maha Suci 
Tuhan 1 Berita ini adalah suatu kebohongan besaT. " 
"A llah mengajari kamu, supaya jangan mengulangi yang serupa itu 
buat selamanya, kalau kamu betul orang-orang yang beriman. " 
"Dan dijelaskan Allah keterangan-keterangan kepada kamu Allah 
Maha Tahu dan Bijaksana. .. 
"Sesungguhnya orang yang suka melihat tersiamya perbuatan keji 
di antara orang-orang yang beriman, nanti orang itu akan memper- 
oleh siksaan yang pedih di dunia don di akhfrat. Allah mengetahui, teta- 
pi kamu tidak tahu. " 
"Kalau tiadalah karena kemurahan Allah dan kasih sayangNya kepada 
kamu, tentu disegerakanNya memberikan hukuman Sesungguhnya 
Allah Penyantun dan Penyayang. .. (Surat An Nur ayat 11-20). 
"Kata 'Aisyah : ''Allah menurunkan ayat itu, menyatakan saya tioda 
bersalah " 


W AHYU TURUN MENY AT AKAN ' ASIY AH TIADA BERSALAH 
"Kata 'Aisyah : ''Demi Allah 1 Rasulullah SA W. belum beranjak dari 
tempat duduknya dan belum seorangpun dari isi rumah yang keluar, 
Allah telah menurunkan wahyu kepada Nabi SAW. Lqlu beliau mera- 
sakan kepayahan sebagai biasa beliau alami ketika turun wahyu, sehing- 
ga beliau meneteskan keringat bagai mutiara, di hari sangat dingin, 
karena beratnya wahyu yang diturunkan kepada beliau Setelah wahyu 
selesai turun kepada Rasulullah SA W. beliau tersenyum. Ucapan perta- 
ma yang beliau keluarkan ialah : "Gembiralah engkau, hai 'Aisyah ! 
Adapun Allah, sesungguhnya telah menyatakan engkau tiada bersalah " 
Lalu ibu mengatakan kepada saya : "Berdirilah engkau menemui be- 
liau I" Saya menjawab : "Demi Allah, saya tiada akan berdiri mene- 
mui belfau Saya tiada akan mengucapkan pujian melainkan kepada 
Allah, karena Dialah yang membenarkan saya tiada bersalah " 


BUNYI AYAT 
Allah 'Azza Wajalla menurunkanfinnanNya: 
"Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah 
golongan kamu juga. langanlah kamu kira (perbuatan) ftu memburuk- 
kan kamu, tetapi kebaikan untuk kamu. Setiap orang di antara mereka 
mendapat hukuman dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara 
mereka yang mengambil bagian terbesar, dia akan memperoleh siksaan 
yang besar pula. 
"M engapa laki-laki dan perempuan yang beriman ketika mendengar 
berita itu, tidak bersangka baik kepada diri (saudara) mereka sendiri 
dan mengatakan tuduhan ini adalah berita bohong belaka. " 
'Mengapa mereka dalam hal itu tidak mengemukakan empat orang 
saksi ? Kalau mereka tidak mengemukakan saksi-saksi itu, maka mereka 
di sisi Allah adalah orang-orang yang dusta. " 


ABU BAKAR BERJANJI TIDAK AKAN MEMBERI MISTAH 
"Kata 'Aisyah : ''Abu Bakar berkata : ''Dan dia pemah memberi be- 
lanja kepada Mistah, karena Mistah adalah kerabatnya dan seorang 
miskin katanya : ''Demi Allah! Saya tidak akan memberinya belanja 
ogak sedikitpun, buat selamanya, sejak dia mengucapkan berita bohong 
tentang 'Aisyah " Lalu Allah 'Azza Wajalla menurunkan ayat : 
"Orang-orang yang mempunyai kekayaan dan kelapangan di antara 
kamu, janganlah bersumpah, bahwa mereka tiada akan memberi kepada 
kerabat, orang-orang miskin dan orang-orang yang berpindah di jalan 
Allah, melainkan hendaklah mereka suka mema'afkan dan berlapang 
dada 1 Tiadakah kamu suka Allah akan memberikan ampu11f1n kepada 
kamu ? Allah Pengampun dan Penyayang." (Sur at An Nur ayat 22). 


132 


133 



ABU BAKAR KEMBALI MEMBANTU MIST AH 
'
bu Bakar mengatakan : "Demi Allah! Sesungguhnya saya suka, 
bahwa Allah akan mengampuni saya. "Sebab itu, Abu Bokar kembali 
memberi belanja Mistah, sebagaimana dahulu pernah '!lemberinya. 
Dan mengucapkan : "Saya tidak akan berhenti memberlnya untuk 
selamanya. " 


Scanned book (sbook) ini hanya untuk pelestarian buk 
dari kemusnahan, DILARANG MENGKOMERS
 
atau hidup anda mengalami ketidakbahagiaan 
dan ketidakberuntungan 
BBSC 


- 


NABI BERTANYAKEPADAZAINAB TENTANG 'AISYAH 
"Kata 'Aisyah : Pernah Rasulullah SA W. menanyakan kepada Zainab 
bin Yahsyi isteriNabi SAW. tentang urusan saya, kata beliau : "Apakah 
engkau ketahui (tentang 
isyah) ?" Dia menjawab : "Ya Rasulullah ! 
Saya menjaga penglihatan dan pendengaran saya / Demi Allah, tiada 
yang saya ketahui (tentang dial, melainkan baik." Ktlta 
isyah : 
"Dia (Zainab) yang menyamai saya di antara isteri-isteri Nabi SA W. 
- Dia dipelihara oleh A7lah dengan bersipat wara' ( cermat) dan saudara- 
nya Hamnah bin Yahsyi menentangnya, lalu dia binasa di antara orang- 
orang yang binasa. " 


BAHAGIAN KE ENAM PULUH DUA 
NASEHAT YANG BERHARGA 


JADILAH PET ANI YANG DERMAWAN 




 ...L.ju\
JtJ

d
t; - '.V 
,-r ;y. 
.J,/
\, 
 \t'. ,,,,({. . <i
.4 
., / ./' \ ../\ /<. . 
 ,/ / /./. · .
\ 
L!

.)





 





 

 ,t'. II//.
" \ 
 1 
 \ <,\.., ! /,,/:. , :\( ..
/ ..J/\/
/(t; 


 
.Y-"'
9 ::. 

 
J"" 
t
O"\.o tt" 

 
 /lfIJ,,,/.J _
'" .9..
 
)/\

..Ur1.



:(i\ 

 /
 ¥ 
; / 

 J.:'-:J 
 
 

 j ,
 , 
../ 
 \ . / / j, '1\. ;Xj

\
1>.1
\?
j
 
f: 


/ 
 
/u / ... 
· 
./
. /
IJ
 '\/ / (b"J 

\;'
J
 

 

cJ), 
 if
 p" .... 
'/,,/ (t 
\ ".
1 /..J/.../ II ,/ /. A....l/ .J}\/ \ {) J \ ,//"'1 \ 
/. .. \.t
] '

jp.. ..' \J J \..6 
 )j .
 

 " )/
 ..."/ 
 
OJ 
/ 
 
.J
 -'111/ t( 
 ./" .1.Jo/\//t tjZ ) 
 , ...\'( , I, 
 /(
 \ ir::'\
": 

 ". 
\,; . . 
\..o(,j
 . .,
 
.. "'>
\A uG
 
// . "" /
 
t;. .. 
.
 
}-; T
 I
;ti){,f 
.7 
'J 
..;;J 
 'J 
107. Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 
"Rasulullah SA W. bersabda : "Pada suatu ketika seorang laki-lald 
berada di padang tandus, lalu dia mendengar suara dalam awan, ber- 
bunyi: "Airilah kebun si. Anu /" Kemudian awan itu pergi dan menum- 
pahkan aimya (hujan) pada suatu tanah yang berbatu-batu, kebetulan 


134 


135 



bandar air di antaranya. telflh kering aimya semua. Lalu orang yang 
mendengar suara tadi menyusur bandar air itu, kebetuIan bertemu 
dengan seorang laki-lflki yang berdin daIam kebunnya mengalirkan air 
dengan cangkulnya. Lalu orang yang mendengar suara tadi bertanya 
kepada laid-laid itu : "Hai hIlmha Allflh / Siapa nama engkau ?" Dia 
menjawab : "Si Anu /" sesuai dengan nama yang didengamya tersebut 
dalflm awan. Kemudilln lald-lflld itu bertanya : "Hai hamba Allah I 
Mengapa engkau menanyakan nama saya ?" Dia menjawab : Saya 
mendengar suara dalflm awan yang ini aimya, menyebutkan "Tuang;. 
lflh kebun si Anu, sesuai dengan nam
 engkau. Apakah yang engkau 
perbuat berkenaan dengan kebun ini ?" Laki-lflki yang punya kebun 
itu menjawab : "Adapun kalau itu yang engkau tanyakan, (maka saya 
menjawab) : Sesungguhnya saya memperhatikan apa yang dihasilkan 
oleh kebun ini, lfllu saya sedekahkan sepertiganya, sepertiga pula 
saya makan bersama ke luarga saya dan saya kembalikan untuk kebun 
itu (pokok) sepertigayang tinggal " 


109. 


Dari Ibnu Abbas f.a. katanya : 
"Rasulullah SA W. bersabda : "Siapa yang beramaI supaya didengar 
orang (mencari nama) nanti Allflh akan memperdengarkan (mengu- 
mumkan orang itu) beramal untuk mencari nama. Dan siapa yang 
beramal karena hendak dilihat orang, nanti Allah akan memperlihat- 
kan,orang itu beramal karena ingin hendak dilihat orang." 


BERAMAL HENDAKLAH KARENA ALLAH 


 

Id
,...L,..
IJ;0J
 j\i



 - t A 
/ i;:3/'[ik 
 
/ 
r
\\/ <>
!\\<
1Gl lJ
 

/.../ 
 ,,


/

 lj 

K'
/ 
.£

 .( 
.
J _ 


 


BERHATI-HATILAH DALAM MENGUCAPKAN SUATU PERKAT AAN 
}-LCj S0".f " 
 . 
 \J{ IJ/ /\
 '1,

/./) --1 \ ! / " 
J - \w\ ,4j.\'
J()1.I 
'- 


 O£ - · 
... 
 :Y /.. 
..1.. / 
 >/. · /'/ / //.A \
 t . 
 oJ / t
 ,/ Jf./
/, / 
 / \7\\ 
iJfi \ - 
 \.. \';....w\ 
t 
 
 \.o
\..o 
b 
.. 
'-' U"'" 
 
." 
 ../ -... / '" ." 
.Y' '/ .... .r /" 
110. Dan Abu Hurairah r.a. katan
 : 
"Rasulullflh . SA W. bersabda : "Sesungguhnya seorang hamba Allflh 
mengucapkan sepatah perkataan yang tidak begitu diperhatikannya 
(dianggap remeh), tetapi karena perkataan itu dill dijatuhkan ke dalflm 
neraka leb ih jauh dari antara timur dan barat. .. 


JANGAN BERAMAL HENDAK MENCARI NAMA 
)
 ,/
/ /"A' :/ 
 l (J o//j\fJt; 
:\. / _ ,.\ 

.w 
t::
\-r- 
 
) 
. 
if 
)1 \ / , / 'f \ /
// 
.. j.! 4..\.\ is.!J
':'; r..>A J 


J ANGAN HANY A P ANDAI MENGANJURKAN, SEDANG KIT A 
SENDIRI TIADA MEMPERBUATNY A 
\ /
,
 '... 
' _ _ \ 

 
(\ II //.

j

/. . 0 
L'
 _ '" 

f:,L':';
/ .
W ?..>J'-;? 
,/
 J # 9// I. ,tV / ,


 
 /,,/
 ,
t \ ; '.:,\,'
 ../ \/ -;j \ /
/ 

\;' 

 
\/.. 
 W 
Jv 
 

}) ./.
 '/ '-t ./ .. ....... r-. 

 .(1 / 
o1"
"< . 8\J. O/f\ 
\ -' 'II//- , ""
;a\J"
 



uYJA:'J/ 
 /. ..,

y

 '" 'JJ . 
JO.J. 0-::)( 
 "!/{ 
 \ / , 

/ · "/o/f' ",,\


 r. /.\ 

 

»d:
 . '->!-
J'-}J

,?\I
 
.. -.......:;/ '" . 
" ' / f!-'\,o / ,..:../ 
....\
/ . j1./'h.J/
 
.J.?J.,
\
.
l?-8 

}
/
 
111 Dari Usamah bin Zaid f.a. katanya : 
"Rasulullah SA W. bersabda : "Dibawa seorang lflld-laki di hari kiamat, 
lfllu dijatuhkan ke daIam neraka dan keluar ususnya, l

u d,a berputm: 
di sekitar ususnya, sebagaimana himar berputar kelz'ling alflt penggl- 


108. Dari Abu Hurairah f.a. katanya : 
"Rasulullflh SAW. bersabda : "Allah Yang Maha Berkat dan Maha 
Tinggi berfirman : "Aku sangat tidak memerlukan sekutu. Siapa yang 
mengerjakan amal yang mempersekutukan Aku dalam mengerjakan 
amal itu dengan lain Aku, Aku biarkan orang itu bersama sekutu- 
nya (tidak diberi pahalfl). " 


136 


137 



ling gandum. Maka berkumpullah kepadanya isi neraka dan mereka 
mengatakan : ''Hai Anu ! Bukankah engkau per11f1h menyuruh berbuat 
baik dan melflrang berbuat salah ?" Dill menjawab : "Ya ! Sesungguh- 
nya saya pemah menyuruh berbuat baik, tetapi saya tidak mengerja- 
kannya. Saya melarang memperbuat kesalahan, tetapi saya mengerja- 
kann yo. .. 


113 Dari Anas bin Malik r.a. katanya : 
"Dua orang lflld-lflld versin dekat Nabi SA W., lfllu Nabi mendo 'akan 
seorang- di antara keduanya (untuk memperoleh keba
an) d
n 
ak 
mendo 'akan yang seorang logi Sebab ilu orang yang tid
k dido akan. 
oleh Nabi berkata : "Si Anu bersin, lalu dia engkau do akan, tetapl 
saya sendiri bersin, tidak engkau do 'akan " Beliau menjawab : "Se- 
sungguhnya orang ini (yang dido 'akan) dia memuji Allflh. (mengucap:, 
kan "alhamdulillflh" sesudah bersin) sedang engkau tiada memUJI 
Allah .. 
KALAU MENGUAP JANGAN DILEPASK
 SAJA 
,/ A- / .) J /N 
 J all A / /.\
 
 /0 ) A./ 


 ,:-,j
\
/
\
JI:; J.;
.,.,. J;.Js' - \It. 
,/ \
: 
 \(

(?X
D.r
\

\

 

 
:;-\-. 
 
114. Dan Abu Hurairah r.a. katanya : 
"Rasulullah SA W. bersabda : "Menguap itu dari syeitan. Sebab itu 
apabila seseorang kamu menguap, hendaklah ditahannya seberapa 
bisa. " 


CELAKALAH ORANG YANG MEMBANGGAKAN DIRINY A 
BERBUAT JAHAT 

\f,
\// /J\

 
 
rtO// j ;..-1

/"/) \
/ \\'\' 
]/Olt

 tYl
 ...
/
 
J '-'J 

't
 - 
" D.J

 X ,:\t\, 

 :\ 

 \-:' 
\/ 
o :lJ\ 


 
 
 . _ v
 . 
 U1(.J}Jlt'
. 
/(/"../\(0 \ (0/ \/t \ / f /0 ..
<t.J.,/,\(),,-/..(,
 ,J/.,{/ .
 



.J
.J J.J

 
.l;u

U

)
j", 
./"/ 
 \ /: L./d:
 J ".J/,J
/,J-'! ,,/ / t1 /--: "-V.JJl"/ 
A:,.s. 4» ... 
.c, 0..4 -<\ 
.(:; "..... Hj 
· ./ 
 /.. cy..'!.J U:./ -: .. >.. .
 
--: 
112. Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 
"Rasulullah SA W. bersabda : "Setiap umatku memperoleh keselamatan, 
kecuali orang yang membukakan kejahatannya sendiri Sesungguhnya 
termasuk membukakan kejahatan sendiri, seorang hamba Allah menger- 
jakan perbuatan jahat dt waktu malam, sedang di paginya Allah menu- 
tup rahasianya. Tetapi orang" itu menceritakan: "Hai Anu! Sesung- 
guhnya saya malam tadi telah mengerjakan perbUiltan ini dan itu 
(kejahatan). .. Pada hal di waktu malam Tuhan telflh menutup rahasia- 
nya. Di waktu malflm. Tuhan menutup rahasia kejahatannya, sedang 
di waktu pagi dia sendiri membukakan rahasia yang ditutup Allah itu. .. 


HENDAKLAH MEMUn ALLAH SESUDAH BERSIN 
/
::{ "// 

 
 , /
 

 J r:: . \t,"""""" -<# 0/" 

. ..)0. ...w. \.9 
\..OJ
\U£ - "
 
4. .'=.) 'l./ <:?..... ./ . "/ 
/-{,
4 
 f././ 
 // / "'-i." ? _-tf \j ' 

 /
t \ . .../:...P p / \
 
/ /I \ 

., 
.)j W'.

o ..b. 
/'. 
 / '...j>./" .. -!.J 
./
 /D"" p ./. 

 , //1 \ /./ , .()-"" J \
 "
:J. 
 ././{:J./ - \: // 
4A\'
" 
 4.U..l?-
" G-"--
" ',u L . , 
 t, 
." 
 /' u
 
 ':J 


, .J r> " / /
 g / 
. 
 j\ //\

 (\ 
 III lJt o -' //\t; J /t;' G J::!\

\
 _ '\0 

 ,-,
CJ 
/ P 
..) u u,.... . 
 
. / 
./
 

 tk:
:J r

6/\
 "..G
 
.
.O.. u

 ...../_
 ./ .. 
115. Dari Abu Sa'id AI Khudri r.a. katanya : 
"Rasulullah SA W. bersabda : "Apabilfl seseorang kamu menguap 
(karena mengantuk) hendaklah ditahannya dengan tangan di mulut- 
nya, karena syeitan hendak masuk ke dalam mulutnya. " 
//\{
 \ \\
 
 
t"/ /A
 J .{\; :Q\ \. -
..;\,
:c. _ '" 
u.. \.:.A.J 
 
 -
 4..U u
.J---!J 45--t 
 y v- 
· 

./ :' 
-::.! \"'f\;/ n:: .: \
 
 .""/ (o
\J 
 
\ 
. 
l"'. .)., u U t 
 L / .. / /' 
WO-.. .. 7L 
116. Dari Abu Sa'id AI Khudri r.a. katanya : 
"Rasulullah SA W. bersabda .' "Apabila seseorang kamu menguap 


138 


139 



karella mengantuk dalam sembahyang, hendaklah ditahannya seberapa 
bisa, karena syeitan hendak masuk ke dala1[l mulutnya. .. 


SYUKUR KARENA BEROLEH NIKMAT DAN SABAR 
KETIKA DITIMP A BAHA Y A 
"" 
{,' \ 
t 
 
 
 \ .It 'J//W:: 1\
 
/,J 
/ 'y 
6)


}". . 
 
U
U\l 
1(1
0" -, · 


 '//"'/ 
 0' 
 ....
 \ /
t 
t \ 
 
 -: /'''<.I1
/'/ \ 
. . 
a. / \ If! 
 , . \. ' ,) 
) 6 .) a -L-
 0,,,- 
/ "
 . u/
 /,/ Q- "/ .. J-'..--- v 
J:ir;
:' /(
 /// J,(,-: J :/\ //t \ 
 ((1 r:' { 
. 
i.Jr,..,
,,


 U!j
 


ASAL KEJADIAN MALAIKAT, TIN DAN MANUSIA 
/1 '/ 
«,' \ /' ,! 
 
 \ Jt ..! / J /.\'
 
tt-::''' < '" \ / ,,/ 

 I. ... J
 
 4..U u 

\! GU:.:
 _\\\f 
...... /' ...... ......
.J " v- 


, 
 .?
.J
\ 

./ t
 V 
\1i 
 '1 
 



J /\ 
:J
 
E/ 
(J. 
 ":J--P'
 
117. Dari 'Atiyah r.a. katanya : 
"Rasulullah SA W. bersahda : "Malaikat diciptakan dari cahaya, jin 
diciptakan dari api yang sangat panas dan Adam diciptakan dari apa' 
yang telah diterangkan kepada ka1'(lu (dari tanah). .. 


120. Dan Shuhaib r.a. katanya : 
"Rasulullah SA W. bersabda : "Sangat menarik hati perbuatan ora
g 
beriman, karena sesungguhnya semua pekerjaannya baik belakadan lt
 
tiada bagi seseorangpun selain orang beriman : K

u dza me"!perole
 
kelapangan, dla bersyukur. Sebaliknya kalau. dltl"!;pll kesulztan, dza 
sabar. Maka hal itu baginya mendatangkan kebalkan. 


BANI ISRAIL DAN TIKUS 
· /" P.:;,: /'.,! ____.L 
 \ J, 'J/ J ,.l\
 lr
" ./ J /,' 


A.,o '-'
c;-/'
 
 
u\.t



 _\,
 
i:-
 \

\f

sW \
J
);it , =
\
. 
 
 


t:\ 
· 

 
0J \0W\4\ 
 
b 
 P
1\S
I
 
118. Dari Abu Hurairah l.a. katanya : 
"Rasulullah SA W. bersahda : "Sekumpulan kaum Bani Isra-il hilang 
lenyap, twa diketahui bagaimana jadinya. maka yang kelihatan (ting- 
gal) hanyalah bangsa tikus. Mengapa twa kamu perhatikan, kalau di- 
letakkan susu onta twa diminumnya, tetapi kalau diletakkan susu 
kambing, diminumnya. .. 


PUllAN ITU BISA MEMBAHA Y AKAN 
.1
j

2\ 
X 
 -ctJ
 f.

;; - ,\', 
<, 
 \!W
\/ 
\ 


J .
,
 --;'\ 
:
 
\:,
31
 
u
.);;;

 
 
 
 .. 


IJ'

 

.:J

 


 




rF' 
· .. ,
.o, (
--;'t 
 p;:; /. ./ (\t-' \ 
 
...:J 
d;.\ \ V 
 i J 
.. J:). JJ
 
 u W. / ..... 

' 
::J _ y. 
121. Dari Abu Bakrah l.a. katanya : 
"Seorang laid-laid memuji laid-laid lain dekat lVabi SAW., lalu Nabi 
berkata : "Sayang / Engkau memotong ll!f!,er kawan engkau / Engkau 
memotong leher kawan engkau /" Ucapan ini beliou ulang beberapa 
kali Apabila seseorang kamu merasa sangat perlu mem.uji kawannya 
hendaklah dla mengucapkan : "Menurut dugaan saya Sl Anu . . . dan. 
Allah yang mengetahuinya dan saya tidak akan mengatakan "S
' 
(memuji) seseorang dihadapan Allah, hanyalah dugaan saya . .. ltu 
kalau dia mengetahui, begini dan begitu. .. 


PENGALAMAN PAHIT JANGAN BERULANG 
'J' -' ';" \ !<l
" 
 1 iJt"
/1'-::: j .'C
/'/
 A./ 



Y l.
 J ,-,-- /4U{'-'
.J""" .
 
vA 
;O'- - '" 
all/ \ / 
.. i?f

}.J 
119. Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 
"Rasulullah SA W. bersahda : "'Orang beriman tiada akan disengat kala 
sampai dua kali, dari satu lobang:" 


140 


141 



YANG LEBIH TUA UMURNY A DIDAHULUKAN 

/.., t:1\; "1\7, 
 
\ D-'//\'
-1\'
 //J ." l \ .,/ 
/ 

 V 

 f-U 
..J c.J\.e '-''"'.r 
 f.U 
,;; - '''''' 
iJ 
.".\ \ 
 'VI';'..;' :"'1/ P
'V.l_ J/"t:\1 J/ /< /. .' \ / 
" 
Jw-r
1&
\L+A...b- 

'*'

X 
/ " 
to \ 1 
 
 ,
// ",p<""t./.''' / \ 
.J,",.. / / 0/':(. 
..
)
\
jj,p
'l--:
 ". ,)\ 
,,0 !.- / /
 /
 
122. Dari AbduUah bin Umar r.a. katanya : 
"Rasulullah SA W. bersabda : "Aku bermfmpi dalam tidur bahwa aku 
bersugi (membersihkan gigi) dengan gundar gig! Lalu aku ditarik 
oleh dua orang laki-laki (meminta gundar gigi), yang seorang lebih 
tua dari yang lain. Aku hendak memberikan kepada yang lebih muda 
dari antara keduanya. Tetapi ada yang mengucapkan : "Berikanlah 
kepada yang lebih tua ," Lalu aku berikan kepada yang lebih tua. .. 


/ -? ) ' -./ ,,/ 
 ., /. // p,/)/ "/""{-:' 
}
 '--;'
/(
'" tI 1\'::-
 
Aj
\'-:' 
J

A:;
\t 
J0
 

u
 ... ( /.. / .. . . 
0/ /, 
01>" \..0 
.

/ 
.;... 


124. Dari 'Amru bin Syarid r.a. katanya : 
";aya berk
daraan membonceng di belakang Rasulullah SAW. pada 
suatu hari Lalu beliau bertanya : "Adakah engkau menghafal agak 
sedikit sya'ir Umayya bin Abu Shalti ?.. Saya menjawab : "Ada , 
Beliau berkata : "Bacalah ," Lalu saya melagukan satu bait. Beliau 
mengatakan : "Lagi ," Kemudian saya melagukan pula satu bai!. 
Beliau mengatakan : "Lagi ," Sampai saya melagukan seratus bait. 


YANG MEMBUAT HADIS PALSU 

/\'
e" 
 
 v'''//i\'
i\: :fl. \ II / fl 0/ 


) 
'
->u\lu"'
 

\
 _ ,,,r 
· ::;0' ,,_ " ..:- 
/...{,

-"../ /// <1/ ':/ \ "{ 
 // 

 ,
'''
J \ .t. II /II.{ .- / ::::'51 // 

---uAJ
!J

 
J .. 


".. 
J 
\ft , / )/ / II/ " l, 
::{; ' 
"'//.J/ 
 
".J W u., oJ..a.A.. .. .. 
 .- 
"/"/ ..../.. 
123. Dari Abu Sa'id AI Khudri r.a. katanya : 
"Rasulullah SAW. bersabda : "Janganlah kamu tuliskan perkataanku 
(hadist). Siapa yang menuliskan ucapanku selain Qur-an hendaklah 
dihapusnya, ceritakanlah perkataanku, tidak mengapa. Tetapi siapa 
yang berdusta dengan sengaja tentang perkataanku, hendaklah dia 
menempati tempat diamnya dalam neraka. " 


\
/j 
 ../\:/'J..
' _..L

\.J. J
jfo
;)
 _WO 


 
 /
.J J..I /' 

 , (/
 \
t:
/



 " -LJt\( 
 
" 
 0 
 
" )' 
-./ /v!/ 
125. Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 
"Rasulullah SA W. bersabda : "Beberapa kalimat yang paling tepat 
kebenarannya yang diucapkan oleh penya';, ialah kalimat lOOId (se- 
orang penya'ir) yang berbunyi: 
"Ketahuilah, segala sesuatu selain Allah ooalah batil " 


BANY AK JUGA SY A'IR YANG MENGANDUNG PELAJARAN 
, 
/l'
.{ V D/ 
L tII \ -1-.)/ } : /-4'
 ". 1 t \ 0 11/ tI/ 

\.A!JL..

/4)j 
...)
JJ(.J
.):-r y;JrUS- -'''
 
D /trC o/{ 
 -!o:: - 1 :J \
, oD/..
Jj \ ":. 
 ./\
 "/ 

u "" ,.sJ 
 L- i.;pol i.:J u-' A...-. . 

 J> 
 
\ 
 7" .. \{;./../ 


ADA SY A'IR YANG MERUSAKKAN BUDI 
./0 ,,/ -( \
"
 '
t _ _
 1 \ /t" / / 1r
 /
\
 ,,/1:,/.) /j\ 
/ . '"1. 
--JY:-

;
/4lU 
.Juuu
 o
t;>'-t 
-, 
\#. : ; \
tI
":.\: /,,< 
 /C 
\\ 
· 

u 

/..
 .. 
.:T 
126. Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 
"R.asulullah SAW. bersabda: "Sesungguhnya penuh perut seseorang 
dengan MMh yang merusakkannya lebih baik dari p uh dengan sya'ir." 


BERHATI-HATILAH TERHADAP DUNIA DAN KAUM PEREMPUAN 
D-"
 '
' 
 lv'\t1-'//\
i
 1J\
 1\:/ _\
" 
.. .)JcJJ.\-r

.JU U 
 /../ 
)o
 


142 


143 



\


 
,t::\,

:;\;:,
 j\t11/.{ t f / 
j4J .. - .y / 


 
_ 
\
l
J \ . 

\.t:\/" \ · / 
 J7\ 


 \ :::1 \\/..1,/C
\ 
7 ./ 
 

/
/ 7
U
 ./ 
}J.. 
127. Dari Abu Said AI Khudri r.a. katanya : 
"RasuluOah SA W. bersabda : "Sesungguhnya duma itu mams dan hi- 
jau (menarik pemandangan) dan Allllh memberikan kekuasoon kepada 
kamu terhadap dunia, lalu Dia memperhatikan bagaimana kamu berbu- 
at (mempergunakarrnya). Sehab itu berhati-hatilah kamu terhadap du- 
nia dan berhati-hatilah kamu terhadap kaum perempuan, karena permu- 
laan kekacauan kaum Bani Isra-il adalah berkenaan dengan kaum pe- 
rempuan .. 


BAHAGIAN KE ENAM PULUH TIGA 
MUHAMMAD RASULULLAH . 


L2\. 
..:(t \...L
\J#//J
J
 

\./ _\YA 
/ . 
 

 /
..J 
. /_ 
 
.
L:J,(\ "1
#tf
\
 \!j\j 
 ::l,t \/ :(
:--'\ Q::. ("
 
,1' 
" 

"" .. -T 
 /' 'J 
 " 'fi\ ...T 
128. Dari Ibnu Abbas r.8. katanya : 
"Rasulullah SAW. bersabda : Aku menengok ke dalam surga, maka 
kulihat kebanyakan penghuninya cx1alah orang-orang miskin. Aku 
menengok ke dalam T1£raka maka kulihat kebanyakan penghuninya 
kaum perempuan .. 


TURUNAN ORANG BAlK-BAlK 

\
It; 
..L.iu
j
j
 

 i;(


 - \'(. 
\
: / / 
 /' L/,// 
-/l' 
 . / , \ /'/":<'/f' 
 /-t ! \
 
\ l' #\/
.\ - 

 
I

.'" "


 '!.r
;J

//Ilj
 / 
U'I
..../ .J / / .. .. 
., / /' ,{ \/ " \ / \ / . / 
.
. -,
 ..

 
'
<.sX

 
 \?/' 
. 
130. Dari Wasilah bin Asqa' I.a, katanya: 
"Rasulullah SA W. bersabda: "Sesungguhnya Allllh telah memilih 
Kinanah di antara anak-anak Isma'i
 dan memilih Qureisy dari antara 
(anak-anak) Kinanah, dan dipilihNya Qureisy dari a
tar
 .anak-anak 
Hasyim dan dipilihNya aku dari antara anak-anak Hasyun. 


(J ./ ,. ,II ///....{ \/ " II/. . --'/\/.J1 \ D/ 

J 
0J.>..JJo.?
J
J

..Lj
.t.o'-" 
 -\
'\ 
"/ '-!:'"'- /./... /./.." /' /./.. / 
lit. 
 
. rf't \ . ./ 
 
,/ 
 
 1"1'.1 
,
(\\'
 J'

 

U';'L:J 


.?lA,_
 
 '-'-"""".JU
 1 \f .. 
. 
 \ /
J \: --A

t\ /\--:
<'/\ 
-7 / 
 /.:Y

 
129. Dari Usamah bin laid bin Hartiah dan Sa'id bin Harisah dan Sa'id 
bin Nufail katanya: 
"Rasulullah SA W. bersabda: "Sepeninggalku tidak ada coboon yang 
lebih berbahaya dalam masyarakat, melebihi bahaya kaum perempuan 
terhadap kaum laki-laki .. 


SUATU MUKJIZAT 
\ #// .J. '
t 
 \
 
 \J"//l\:; J /.
f
: 

 _\
\ 
.. 
 '-" $, ) 
 /
 eJrJ u J
 '-:t!
/- 

. 
 7) 
 

(/.1 71' //..J../' i'
 Np :'r'lty/ 
..w1'4.;vf)


\w\

 / ..v
-

 
131. Dari JOOir bin Samurah I.a. katanya: 
"Rasulullah SA W. bersabda: ''Sesungguhnya aku mengenal sebuah 
batu di Mekkah yang pemah memberi salam kepadaku sebelum .a
u 
diutus (menjadi Rasul). Sesungguhnya aku mengenalnya sampal se- 
karang. .. 


144 


145 



AIR KELUAR DARI JAR! 

:
 ,/"/ /
 <.1( '/\// 
 
-1\ \ {/. /
 0/ 
. 

 


.....l, 
'"'.'"";) 
 0" 
\
 - '''''<' 

 /..? /' ,... 
 

 \£l:
 j

.. 
\j\ {..
 
 t\ <./t;
":
 {#
 
/
 
"
J\ 
. 
 

 
 
V--
.Y-'='£
 
. J _,
\

 ,1

/ 
U\j\ 
?-/:/ ,/_.

/ J. 


134. Dari Anas bin Malik r.a. katanya: 
"Saya melihat Rasulullah SA W. dan ketika itu telah tiba waktu sem- 
bahyang 'Ashar, lalu orang banyak meminta air untuk berwudluk, 
tapi mereka tiada memperolehnya. Kemudian itu dibawa kepada 
Rasulullah SA W. air untuk berwudluk, lalu Rasulullah SA W. meletakkan 
tangan beliau dalam bejana tempat air itu dan beliau menyuruh orang 
banyak berwudluk dari situ. Saya melihat air terbit dari bawah jari 
beliau, lalu orang ban yak berwudluk sehingga berwudluk sampai kepada 
orang yang terakhir sekali " 
\ // 
 , /;} 
'/'/'
i/ 
 {1t0\d\/ - D /:'\ 
/ _ ',",0 
\J.)
 AJ
!J 
 \oJ :? IJ--':t
 US' 
;.. . Y 

 
 
/// l; /t"/" JJtI: /, 
 //A "" Jt;{: {/{ 9\/ D. J
 
· ..- 1 _. ,':...It. 
 
 

 ",lAU
.. 


 
:
l.:..:" · /..'7 L:J /_7
 > 

\
D / 
.
/ 
 


PEMIMPIN DAN ORANG PERT AMA 
/"///'\.LJ/.J.-r t\
 1\Jt..J/1\'
 J A:,.c"/
/J 40/ 
p'{
 -' lj 
 \
::4)I 
u" "'!Y.


 - ''(
 

1.J 
(:,/ . \
 -'(
\/ J'
 , , / 
/ 
{
/ 1/ ,1\
t / .. ..... ,/ 
 
.. 
Jj!J

U'

 .t.s

J,

_/ \ 
132. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: 
"Rasulullah SA W. bersabda: ''Aku Pemimpin anflk cucu Adam di hari 
kiamat, orang pertama yang belah kuburnya (berbangkit), orang perta- 
ma yang memberi pertolongan, dan orang pertama yang diberi perto- 
longan " 


"Nabi SA W. menyuruh membawa air, lalu dibawa orang sebuah mang- 
kok yang lebar mulutnya. Maka berwudluklah orang banyak dari situ. 
Menurut Idraan saya antara enam puluh dan delapan puluh orang ba- 
nyaknya. Saya melihat air keluar dari jari beliau" 


135. Dari Anas bin Malik r.a.: 
"Bahwa Nabi SAW. dun sahabat-sahabat beliau ketika berada di Zaura' 
(nama tempat di Madinah), beliau menyuruh mengambil sebuah mang- 
kok yang berisi air, lalu beliau meletakkan tangannya dalam mangkok 
itu. Maka keluarlah air dari antara jari beliau. Lalu berwudluk semua 
sahabat-sahabat beliau." 


133. Dari Anas r.a. bahwa : 


-J..« / 
,// 
 
 \J IJ / 
 
'/ j '
 . ,11/ " /. f D/ 
O
'-""-J ,-'-.
 
-.J 
\) 
 
LAY:'
\
 - ,,",1- 

 /
\j;::;
); 
; 
 

j\.;..
\

\ 
l
 "
 .J ./. ,//
 / J // /:1 , ,- , 
D\ \.:], 
\ oJ,. .\;
\ 
. . r 
\Jt tI.J / //,.//. II { / 
(.,)""" V'
 ./ 
 7,:)
 / 

)
J'

X 

 
/. L- :/ 
.J '-:'t \ r
 ///. \//. , "-(.. 
J#/ /{i" \ 
 /t// /.\
/., }4/// 

L:.J 
? 
 / 
 
.'..o
"U
' 
't\.t4.:..AI
..:., 
../ ,/ v/
.. ..v-U ,,
r
 
" .' . " , J /; / {. 
 / 

 \
. 
. .. 
., /
 / /

y
 


SEDIKIT MAKANAN YANG TIDAK HABIS DIMAKAN BERSAMA
AMA 

 #{ J(/f'-(.( JJ ,..( "/ 
 
 
t\/:\
'/r\ 
 
 'r1. 

"' .tQ-, k , 
 
 () 
uJ!/. OS'- 
"
II ?t 
-?1,
1/ \ /JJ.'{ / J
'/. , / J: JOf/1.J
t \ /\1<\/< ' -{ ...,/ 
tUb I 
 L...4" . 

 . 
 \..- '-J 
" \,) c.:p-y '-'
 
 

J 
'-7 - _ J V /.. - 
.. / /' 
'. 
V\
y 
 (i
4 
 .\.tj
 ..L:jJ(i\; 
- r-r ':J..... ;/ r-Y ,-r- y 
136. Dari Jabir r.a. : 
"Bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SA W. meminta 
makanan, lalu beliau membenkan makanan kepadanya setengah wasaq 
(tiga puluh gantang) gandum. Maka tetaplah laki-Iald itu memakan 
gandum tadl bersama isteri dan tamunya sampai dia menyukatnya. 


146 


147 



Kemudian dia datang kepada Nabi SA W. (menceritakan hal itu) lalu 
beUau berkata: "Kalau tidak engkau takar, niscaya kamu masih dapat 
makan dari situ dan tetap ada untuk kamu. .. 


kau dari pedang ini ?" Aku menjawab: "Allah!" Maka jatuhlah pedang 
dari tangannya dan dia terduduk. Kemudian Rasulullah SA W. mem- 
biarkannya pergi." 


BERANI DAN LAP ANG HA TI 
!/: /,. 

\ J ')/ // 
 6/{ /,r.. 
 \ O/:J ,'/ 
/ . 

J-'-C ''/ 

 

u
,.,4U f:>1..J!
/
;,y.. _\"'\'J 
J '.J/J

--: oLSa.J\ · :.
\ 0 
 
 (t "// ,:
1-;' o/. i/: 

 UU /' /' 
)

[.- 
:
 
.)\:J.JJ\; 
 
 
/,(\'C 
 o \
 \ " , -J. /
 ./ 
 ..///:. /.4. 
 
 

l.! 


 .. 
 

 
\ 
, ./ ,., 
 
..,
 ./ 
tJJ \.It" // /t\
{ 1\
 
 4. \ "'
J;..( 
j 9 /." \ 0 /,
, 


/ 

 
JUWu\.f U,"-, 

 '-"W\(j..4J. 
;/. ;- " .. / /L)"'" 
 -' 
!,..ft /J/ 
 \

 .1" K' 
 . 
 t \ {
/f
,
 
(:'t \ / . 
 \ 
//f 
v-
 ' 
..'. oJ " U:' 
 .J .J.:O.. 
 
 u u .'J 
 u J:":)u
...J.... 
:.
 /1\::'-:' /. 
1;' ;. . 
 I t"
f ..! t-1 ip; : 
../ /r/ 
.. 
uW oj.,..; l 
.. 
'A 
d.
\ ,
\, .....\
 
";tI' /7.."/ .. J!;N 
- -'
 
tl\
 j
 
 
\
,
 
./
ffi\



\ 
 1

 

 _
 / ../ /, cJ 
 


1't '//-'1 0' 11/ (\
 51 t\/ \ { /,1\/
_ 
 . 
 t 
 J A
 
or'" 

o'
\




 
 '!.,-, I i II 
137. Dari Jabir bin Abdullah r.a. katanya: 
"Kami pergi berperang bersama Rasulullah SA W. pada suatu peperang- 
an ke arah negeri Nejed. Lalu Rasulullah .SA W. kami dapati di suatu 
lembah yang di situ banyak pohonnya, Rasulullah SA W. berhenti 
di bawah se!Juah kayu dan menggantungkan pedangnya pada sebuah 
dahan di antara dahan kayu itu.. Orang banyak telah bercerai berai 
dalam lembah itu, masing-masing mencari tempat berlindung di bawah 
pohon. Rasulullah SA W. mencerztakan, bahwa ada seorang laid-laid 

atang kepadaku, ketika itu aku sedang tidur, maka diambilnya pedang 
ltu, lalu aku terbangun. ketika itu dia sedang berdiri didekat kepalaku, 

ku 
aru tahu, setelah pedang telah terhunus di tangannya. Sesudah 
ltu d,a mengatakan kepadaku: "Siapakah yang dapat mempertahankan 
engkau dari pedang ini ?" Aku menjawab: "Allah'" Kemudian dia 
mengatakan sekali lagi: "Siapakah yang dapat mempertahankan eng- 


TIGA GOLONGAN YANG SAMPAI KEPADANYA AJARAN NABI 
J 
 \ / /.//\ / -l.
0 \ 
 
 \)\.
 / /\" j \
 ,.J /\. \"(" 
';01 
\.4U-U/"". 
 '-:!r'.Jv IJ 
($""J"
if- 
t
! ... / ,
\ 
 
, / \ //' ."
 L

 
 ( 
(,J\ / 
 / /
/ 
 

..:;,

''"":'
\


 /

 

J
/"/ 


 /O':
t V:": ,j (
i /X
:Ui 
\ 
 t::1!
D. 
() 

'. 
 
 ./ y ." 
1'''' Hr.-f! ",/' / t\1\<
V"« ;Qi.:.0ic, 'i \.i
 

Jrr'J.J:J7'
 r
 
,/ · 
 0 
tv;,v 
...1 .f 
'.
 / 1't "."I/
 "'.{.11 / V/\/\ ./// 
1J.\..o I 7 )0 ../


\


'"f44'-'
")J 
, / / ' / 1 /;t1/.,h ) ./ 
)'11 , / / //V: J/
. .J1 \ ' · /.J/. ,/J\:._
 
\t.. ,Y7.. 0- 

 .
""AAP.J
V!..)





}A
 

./--;- Y .,..- / "/ 
 
jl 
 Z-J 
 p A /\
.\,/ 
\t'. .{"/f!:/ Jl(
 

/ 
 
,,
\ 
, J..I:. 0 .. '-' \.....II.!) 

 
.J1 r cJ"
 ..1,.... J ,f _ 
J. ,J 
. A.>
J\ 
./oy' / 
138 Dari Abu Musa r.a. katanya: 
"RasuluIlah SA W. bersabda: Perumpamaan pimpinan (agama) dan pe- 
ngetahuan yang aku diutus oleh Allah :4zza Wajalla untuk menyam- 
paikannya, bagai hujan yang menimpa bumi,. ada di antara bagian yang 
baik (subur), menerima air menumbuhkan tanam-tanaman dan rumput 
yang banyak. Di antaranya cx1a tanah yang keras, menahan air (sampai 
tergenang), lalu Allah memberi manfa'at dengan air itu kepada orang 
ban yak, mereka meminumnya, mengairi tanamannya dan memberi mi- 
num t-ernaknya. Dan menimpa pula bagian yang lain berupa tanah gun
 
dul yang dada menjadikan air tergenang dan tiada menumbuhkan 
tumbuh-tumbuhan. Demikianlah perumpamaan .orang yang memahami 
agama Allah dan mengambil manfa'at dengan pelajaran yang Allah 
mengutus aku untuk menyampaikannya, orang yang mengetahui dan 
mengajarkannya dan orang yang tiada mau memperhatikan dan tidak 
menerima pimpinan A llah yang aku diutus untuk menyampaikannya. .. 


148 


149 



PERUMPAMAAN ORANG YANG MENERIMA DAN 
MENOLAK AJ ARAN ISLAM 
/. (//\
 
 A/ // Jt -/ III \
 
 \ .!t.
;'/tl
/\'-:: / o
 /t \ 0/ 
,:::.uw J, .., 
 U 0\1 u
 tJ :
 - 
\ 


 
 / u
 / 
 
y .. v- 
.. 7 / 
J(
'/ /
 '/)\8'i/:i\ "
 J
t../. J'i IF ,1'
.....
\ 
)!J
..

 ..'.}) /
y--".. 
 'P
 )./ 



i; 
&
Il
\l1;'
qJ
 D
;;f
tJ\tI 
-{ '/1.JJ/4, //. "J/\
/ \ '/ '/1. "/ t1 J.../ 
 ri ./ 


, :tt. i
 


 .ti-..o
l.irHWu...:...).).... 
 

Lt//
 
D:i:/at

.// .
 ! ;
\; 
/ _/ 
 

 y u-o /' 
 .. '..J 

/jl \ / 
: V /
f/ \ 
 "/ .J. 
 {// 

. 

L.o

.,' · ... 
.. / 
/./ 
 . 

 
 
 
139. Dari Abu Musa r.a. katanya: 
Rasulullah SA W. bersabda: "Sesungguhnya perumpamaan aku dan 
ajaran agama yang aku diutus oleh Allah untuk menyampaikannya, 
bagai seorang laki-laki yang datang kepada kaumnya, mengatakan: 
"Hai kmimku' Sesungguhnya aku melihat tentara (musuh) dengan 
kedua mataku dan sesungguhnya aku pemberi peringatan secara 
terbuka (berkenaan dengan bahaya yan$ sedang mengancam kamu). 
Sebab- itu selamatkanlah dirimul" Lalu sebahagian kaumnya mema- 
tuhi peringatan laki-laki tadi. Dipermulaan malam, mereka berangkat 
dengan perlahan-lahan (berangsur-angsur). Sebagian yang lain men- 
dustakan peringatan itu dan mereka tetap ditempatnya sampai pagi. 
Tentara musuh menyerang mereka di waktu pagi, membinasakan 
mereka dan menghancurkan mereka seluruhnya. Begitulah perumpama- 
an orang yang mematuhi perintahku dan mengiku ti apa yang aku 
sampaikan dan perumpamaan orang mendurhakai aku dan men- 
dustakan kebenaran yang telah kusampaikan kepada mereka. .. 


.9..' \ /' \:, 
 \; D. /o
 J:. ( 
f
 (-t \ 

\ _\ //
-(( \....O
D \ r' f3 

 



'.J
:.J.>J 
 J 

 
 
- / 
/ ' ,/
 "0./ 0 .,/o 
 /-' 
.

 ...\ ,"-2 
.. U
 \' :y-:--
 


140 Dari Abu Hurairah r.a. katanya: 
Rasulullah SA W. tJersabda: "Sesungguhnya perumpamaan aku dengan 
umatku bagai seorang laki-laki yang menyalakan api, lalu binatang 
dan serangga jatuh ke dalamnya. Karena itu aku memegang ping gang 
kamu (supaya jangan jatuh ke dalam api), tetapi kamu mau jatuh 
juga ke situ." 


MUHAMMAD NABI TERAKHIR 
'" \/
{.f. \ .!.(// \

 
 
 V\DJ/ -1t
 t,
 {/tl/} /f\ 
/ \z.\ 
,"
 ,"U11
4
 A,U\
JL.J\.JU
 0.r'jb
 
- 
.......--........ / _ 
 .../:;;' / - ".7 
../ :
 
:l /. o/tt !1<
_,/l: /o/t
c.; 
/ l" I

 
 
6..JJ1

 
y }}
.:J
 _. fS'?
)
'-"/. 
P''' / '/9 
 L..:::'- 
o / 

 / ,jp.!\,'
/ J.1/o//o// 6J.. .f
 .J6\ 
 -'
(:
 

./J


J
U
--J%0J'

 . O..:J-J
 
<o.v1,\
.. C'b'/ti(
\;' j
 ti\ o
 
-
,., ') . / 
-?
 , 
 
 
141. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: 
Rasulullah SA W. bersabda: "Perumpamaan aku dengan Nabi-nabi 
yang sebelumku, bagai seorang laki-laki yang membuat bangunan 
. (gedung), disempurnakannya dengan baik dan diperindahnya, selain 
tempat satu batu bata disebuah sudut dari beberapa sudutny
 
Orang banyak berkeliling di situ (melihatnya) dan mereka menga- 
gumi melihatnya dan mengatakan: "Mengapa tidak dipasang .sebuah 
batu bata ini?" Sabda beliau: "Akulah sebuah batu bata ltu dan 
aku penutup Nabi-nabi. .. 



;\}
.

$\1)
/
\,,
j
j
 t;


 - \to 


UMAT YANG MEMPEROLEH RAHMAT DAN YANG DIBINASAK
N 
/ \ /
 \ (,
\ //
/ /1 \ :' \ 
 oet..h,'t".!/ 1
 J
 ) o
 
,;; _ \t\' 


\ .»
-'

 U/,-r / u
u 
JA 
 


150 


151 



142. 


3
d:{
 

4'

 \/
.(. -(//oA O

: ..q/.././ 
... V-' ... 

/""

P 
 
"'/.;'\;.J.f."////'!
{t.
/,/
.{/\/ft'/ 
/t \ 
/ /t / / , / \ : /(
// 

 

-,
\t':?'t';:'J


 
 &. .)
\.)1'f"'
_ 
.J/(J ,\ "/ // "?/t1I0" 
 ../. / .J././ 
. o
 
.J o.i",ij 
 4.:...,s. 
...'" /'.. 
Dari Abu Musa r .a. katanya: 
"Rasulullah SA W. bersabda: "Sesungguhnya Allah apabila bermak- 
sud hendak memberikan rahmat kepadd suatu umat dari antara 
hamba-hambaNya, diwafatkanNya ferlebih dahulu Nabi yang diutus 
untuk umat itu. Maka Nabi itu dijadikan Allah perin tis dan pandu 
sebelum datang rahmat. Tetapi apabila Allah he.ndak membinasakan 
suatu umat: dis
k
aNya llmat itu ketika Nabinya masih hidup, 
lalu umat ltu dlbznasakan, sedang Nabinya dapat meUhat. Maka 
gembiralah Nabi itu melihat kebinasaan umatnya, karena mereka 
mendustakan Nabi dan mengingkari perintahnya. " 


° 
/ 1/ (

 \
.F 0" 
.; :
,;J ,i"" j 

i1

 
j.jJ
.9\-'/


 
 

 
 
.J. ,, 
 J .II' ,,) 
/
1" -S /. /\
/..1/ ;
\ (\\., / 
 / 

..' _.\

v>-



v'

J9 

& 
, J, r:
 \ 
//. 
Y#1
 \
" \;0// 1r:: \ '-, 
!
\ .J(
 'j},.
//.J/ 
. /... wv'()
 (J
 
.\J
J.-!)U 

r Y
r Ufi
..J 
144. Dari Anas bin Malik r .a. katanya: 
"Rasulullah SA Jv. adalah orang yang paling elok, orang yang paling 
pemurah dan orang yang paling berani. Sesungguhnya pada suatu 
malam penduduk Madinah terkejut. la1u. orang banyak berangkat 
kearah bunyi su"ara, Rasulullah SA W; .-bertemu dengan mereka ke- 
tika beliau telah kembali dan beliau tefah lebih dahulu pergi kearah 
bunyi suara itu. Beliau mengenderai kuda kepunyaan Abu 1halhah 
dengan tiada berpelana, menyandang pedang dikuduk beliau sambil 
mengucapkan: "Belum perlu kamu tinjau, belum perlu kamu tinjau!" 
Kami dapati kendaraan itu telah berlari kencang. Tadinya kuda itu 
lambat jalannya." 


143. 


. BANTUAN KEKUAT AN PERANG 
. t'.J
. 
 -::/ -'.1\ / ,,/ 
 "'t /:
 i'
 \: / A 
 "/ 0/ 

i.Y'
 r..i
1 O\.t

.J"-t\

V' -\it 
'" //I?.J" / / / --' g " "'" :.- 


 4;.s.oJk!
' 
e \ / ."i/ . 
1J/' \ :
 ."// l 
/ / ;/ ..
. .."'


/ 
if.J

\ 
.) "/(t/i"-: \-:



 ,,\/ \
.., 
. J..sJ

 .. \
\AJG1\ 
Dari Sa'ad bin Abu Waqas r.a. katanya: . . ..:;..... " 
"Sesungguhnya di hari perang Uhud di kanan dan di kiri Rasulullah 
SA W. dua orang laki-laki yang berpakaian putih, keduanya berperallg 
mempert
hankan beliau dengan peperangan yang sangat kuat, ke- 
duanya tiada pernah saya lihat baik sebelum ataupun sesudah itu." 


SELALU BERTINDAK DENGAN CEPAT DAN TEPAT 
/,
/ 
t // ,,/t I 
a

L:.J\'.
I 
 

t
.J/ {\''li'
 .'1\/.0 :- \ 
/ 
"""-. . / 
o
U

c..>:'
 os- - ,

 
/ 
 ",-"/ 
-it 
 /, / , / .. /" /( v'. "/1 / / ,,//. / ,/,,/ /. 

u ;
..u(\ .. \ ,
j] ,':t,/ /'- t \ 
'7/ ,
t \ //"/' 
?.. 
 ...7 
 
 



 u
O/'
 
\ 


SETIAP TAHUN MEMBACAKAN KEPADA TIBRIL 
/\U W! "/.'''\ ,
\ \ //tl/l 
 
. \ J, o)/ (\''l'/t\
 ,
/. 0 \ ./ 
D!j' ,u, \ooiIW )
\ AA (J
..Jc.J
(Juo::'W-
 
 - \to 
r ;.-V/ ..J . ";./ - 
. 7 ::;.' 
. .1 
 {\(:'" 
1,iX'i
 · 1,
 G: v,.. 
'0
;'''\ 

o ..u r
"'.. c;:
u.....(.) !)

J"; 
 
/'\ .
\ ..L. 
 N F ...v 
 '/0 
 
 :
 /.-: / . \::-:;' · 
 :," ":'l 
u
\..-
 
\
PO"",c';:" / _ ($\>V !)
P., 

 <:i , o"'\'; _ o.<\
. i 
 
 \
 0.1/ 6

. 
 ,

 
'/. 
 t:J;
 >'
 ,-r 
 
 -
.." j,- 
145. Dari Ibnu Abbas r.a. katanya:. 
"Rasulullah SA W. adalah orang yang amat pemurah dalam berbuat 
baik dan paling pemurah adalah dalam bulan Ramadlan. Sesungguhnya 
malaikat libril a.s. mengunjungi beliau setiap tahun, dalam bulan 
Ramadlan sampai akhirnya. Lalu Rasulullah SA W. mengemukakan 
(membacakan) Qur-an kepada Jibril (untuk menguji ha.(alan Nabi). 


152 


153 



PEMBERIAN ITU MENDEKA TKAN HATT 

6
\1;,(;
<'D/ '


 c / oII1t( J t / 
//
4 /!t 
 
""/ /... . 
 
 

V\
\ 
 -\t1. 
,J\ (
 / I :/ 
u
t: 


":':h 
 \ 
 (. \'/1 D/\ DC 0 
 /.\... //D
/

:' 
.. /' .. U



;
 f"L>\Jw

\! 
/,/0 
.;iJ\ 


min yang ikut dengan beliau, lalu terjadi peperangan di Hunain dan 
Allah menolong agamaNya dan kaum Muslimin. Di hLzri itu Rasu- 
lullah SA W. memberikan Shafwan bin tJmayya seratus ekor kambing, 
sesudah itu seratus lagi dan seratus lagi. Kata Ibnu Syihab: Sa'id 

in Musayyab menceritakan kepada saya, bahwa Shafwan mengu- 
capkan: "Demi Allah! Sesungguhnya Rasulullah SA W. telall mem- 
berjkan kepada saya apa yang belillu berikan. Sesungguhnya waktu 
itu saya paling benci kepadanya. Tetapi setelah beliau tetap memberi 
saya, sampailah belill
 orang yang paling saya cintai. " 


A
abil
 Jibril menemuinya, beliau lebih pemurah berbuat kebaikan 
dlbandmgkan dengan angin yang bertiup dengan bebas. 


/4- 

 
 :( 
 '<"\
/:{ 
 
 \)t"J/ , /< i\
 
 . :1 \ / 
/ OJ:r'" /4» U
I'-"U
'-' ... /
 'J. - )tV 
v -;...... '-'.. 
 

. 
 

\
 /. / .'/ r 1 r' all //< 
{ 
11''' /. .. // 
 

 4.U Y.r"'..J 
.Y>r' 
/ \ /11 / . / ,/ , /. , 
()I


 

\,Jt D..J '\ ':.'\/;' \ ,,/,'\/ J(O )1.1 \//

 
J ' .p",:J;.,-r- / 
")
:.J
}}4:..;


 
/.11 / / ""/ .J A / 
 / ,,) £. / 
&
.
J- '-'\-::'"I)J\; J:,\1' 
L." i:-J \; 
:\ /j
Ji-:' 
/" 
 1/ . '" 
 :/,..,,/ 
 60\,.)
 
 
 
, \ \ ... 

 &ft


irt! 

J
 
J:;:;..t i ;d 
 
L
ZI
 / /1:,3\ tJ\ 
/..4t,1
\/ .\ \ 0' 
.. j:. 7'" '" .. L:?; .. 

 
 ) A:J» 0l.Ju- \ 
../tJ\ 6\ 
.. 
07 


BERSEDIH HATT, TAPI TIDAK MENGUCAPKAN PERKATAAN 
YANG DILARANG TUHAN 
j
.I\,4,t(\
) _ ..L.
I
'''/ 3
J
..!.1\
.' /
, 
/ - \11\ 
\ 
 'if 
,-.- / 
J ? / i.t
 (Y 
J
.1
 .'C;:;\'\ .'/ 
/\\
:..{/' ('1 A\ .\.,
 
-
"'
 
y

 r

/

"" 

 J)' / t / 
 / /, /' \ 
'
 '
)) ,,/-' \ / D '
/ 
 , 
 
 "/"
/
 \ 
. .. '" · \ 
 .. 
 
 
\.t.. . l! · 
""1'" . 
 AlAJ 
c; .., . }J / .. /.. 
' 
J! 
//,/L-. 
 -7" y"" 
_ . L.)\\\ \',1/ 
f, 
,/ / 
 "I
..
."/t; 


 tj 6A::: Ij 



.J _


. .... ,/ 

/
 

 
.L.lu
 'F
(:
L
\
t\
 .Dt 

 
 -, / 
...). /' -? .. ... 
..1
"J'J./':'I
I
Ij,L.j\f 
I


 _.v
1 

u 
/.. 
 
/ "C---
 '''7 
D..(//< ..
 l \ J 
"'/ 
 ,,\
-<'/ J !-:' /tI
 /) / 
\/ r
 9/(\ 
.....
\
 P 
J
""!U;:U.


J ,:.J IY'" 
ill J I'
:'" / .j"
 \'
 -!'// J. ./ (IF' · i,
 _.L l I \
..1:t; 
)/..J.JA-'lj . 


 
j:juw\-: 4.UyrJ .. 
-<",!tlJ.tlft 
 t\/ 0 ("\( 
 (e/ < '/
 
. '-'f.J
 
 t
'J./-
}J .I.J
J!.. 
148 Dari Anas bin Malik r.a. katanya: 
"Rasulullah SA W. bersabda: "Anakku seorlmg laki-laki telah lahir 
malam tadi, lalu aku beri nama dengan nama nenekku Ibrahim." 
Kemudian anak itu beliau serahkan kepada Ummu Sail isteri dari 


146. Dari Anas r.a. bahwa : 
"Seorang laki-laki meminta seekor kambing kepada Nabi SA W. di 

uatu . tempat antara dua bukit, lalu beliau memberinya. Sesudah 
ItU d,a datang kepada kaumnya dan mengatakan: "Hai kaumku! 
Islamla
 kamu! Demi Allah. Sesungguhnya Muhammad memberikan 
pemberllln yang dapat menghindarkan kemiskinan." \ 


147. Dari Thnu Syihab r.a. katanya: 
"Rasulullah SA W. pergi berperang untuk menaklukkan, penaklukan 
Mekkah. Kemudian Rasulullah SA W berangkat bersama kaum Musli- 


154 


155 



Qain yang digelari Abu Sail Nabi pergi untuk melihat anak itu dan 
saya mengikuti beliau. Maka sampailah kami kedekat nmzah Abu 
Saif dia sedang meniup apar besinya yang asapnya memenuhi rumah. 
Lalu saya berjalan cepat mendahului Rasulullah SA W. dan mengatakan: 
"Hal Abu Salf! Berhentilah dahulu! Rasulullah SA Jv. datang. " Lalu 
dla menghentikannya. Nabi SA W. meminta anak kedl itu dan meme- 
luknya sambi! mengucapkan apa yang dikehendaki Allah beliau 
ucapkan. Kata Anas: SesulZgguhnya saya melihat anak itu nafasnya 
turun naik di pangkuan Rtmllullah SA W. Maka berlinang-linang
 
lah air mata Rasulullah SA W. don beliau mengucapkan: "Air mata . 
berlinang, hati duka elta, Ufpi lita hanya. mengucapkan apa yang 
diredlai Tuhan. Demi Allah
. -Jtal Ibrahim! Sesungguhnya kami ber- 
sedih hati karena engkau tinggalkan." 


LEBIH PEMALU DARI GADIS PINGIT AN 
h / / \ ) ) / / / / :
 ;. . / /t 0/ 
p'\//'" :. . \
 .- \'\" · r

 
\
 \. - \0\ 
,.\....::-..}...:.I /
 
-> U cJ 
 / _ ;' c..t cY' 
. 
 
A A 
/ ./t/..// 
:
 / 
 \ 
\ij\/ ". . (
 t\'
 
, .
J
OW_
 0cd'.)...u
\.A..J...




 
./ /'. /' (/.. V 7 , .r 
151 Dari Abu Sa'id AI Khudri r.a. katanya: 
"Adalah Rasulullah SA W. lebih pemalu dari perawan dalam pingitan 
dan apabila beliau tidak menyukai sesuatu, kami ketahui (terbayang) 
di muka beliau. .. 


ORANG YANG PENYAYANG DISAYANGI 

.-}
 
 

t \ //{t \ t/ /0 //:1" \ 1(. \ C/D/) A 0/ 
y -L.. 



.:.r.t;t
liJ "J:'

IV'-\t... 

\t ,)
 ,
/
t:
 rr
 .
/
/ J 1\,1
 0 <2 \ 

,,
 . /

 
 "U
lJ 
0/ 

 ,,/ 'V
 .o/
\ ,"_L l r" all 
.\
 r
 0"' 
r-'

 
149, Dari Abu Hurairah t:a. bahwa: 
"Akra' bin Habis melihat Nabi SA W. mencium Hasan (cucu Nabi). 
Karena itu Akra' berkata : ''Bahwa saya mempunyai sepuluh orang 
anak, tapi belum pernah saya mencium agak. seorangpun diantaranya." 
Lalu RasuluUah SA Jv. bersabda: "Sesungguhnya siapa yang tiada 
mempunyai perasaan kasih sa yang, tiadalah akan disayangi. " 
/ ./-6 ../ 
 l \ 't ..J/ /t\
 -ir: 
 \ " ". / 0/ 

...J; 1 u-o 
 
..) ult U Lt / 
 ,i..s, tx 
...>-
 - '0. 
,/ . ./ . ..... 

. ' 

\ //{/Jl \ 
 ./0/..1 /,1, \ 
· 
J
 
 4..0.:>-...>-;} 
 
 


MENJADI ORANG BAlK KARENA ELOK BUDINY A 
. , 

 / 0 "' \
 
 2 ,,)/ /\,
/\,-;:: D/ , <II \ "/ (1/ 
. . · 
L (,J
u\l . 
:
 
 
. \O
 
4,.. / /u/ /'
.,) '.J
 Y;/ ;'. 
. 

 '/./t 
 7 \//t 
. \i. \. · \=. \ 
...Yo- /' 


152. Dari Abdullah bin 'Amru r.a. katanya: 
"Rasulullah SA W bersabda: "Sesungguhnya orang yang paling baik 
diantara kamu ialall orang yang amat elok budi pekertinya. " 


KASIHAN KEPADA KAUM WANITA YANG MENGENDERAI ONTA 

 
 f\ b// 
f\

J


.. /(.,
/ - \O
 

 
 /'
F-r 
7 
tJ;;'"' us- 
((./»: //

 \ 
/t 
 11' \ 
,( /,\
. Y.
/ 
 J. "//
/ / 

J..>

\ 

u
U
&'!f


..J 
.., ,.. ,/ 

 i? /
"
 a;-/ 
.. .r..J .
 
 
/.. , 


150. Dari Jabir bin Abdullah r.a. katanya: 
"Rasulullah SA W. bersabda: "Siapa yang tiada menyayangi 
anusia, 
niscaya Allah 
zza Wajalla tiada akan menyayanginya. " 


153. Dari Anas bin Malik r.a. katanya: 
"Pernah Ummu Sulain bersama isteri-isteri Nabi SA W. (mengenderai 
onta) dan bersama mereka ada penghalau onta (dengan menyanyi- 
kan lagu). Lalu Nabi SA W. berkata: ''Hai Anjasyah (penghaIau onta 
dengan menyanyi)! Perlahan-lahanlah nyanyianmu bersama bang- 
sa gelas (kaum wan ita). " 


156 


157 



'J
 
\ &:.:,.. 
\
r
 P
S

t;'
'\
 - ,o
 
/" _(
\\ 
 , "_<1.J.. 
/"
(/\
./J ---..L 
 ,-,,",)/.11 
.
-J;Y

} 
\
 
J.Jr-r-/{.\h
J
 
154. Dari Anas r.a. katanya: 
"Rasulullah SA W. mempunyai seorang penghalau onta (dengan nyanyi- 
an) yang merdu suaranya, lalu Rasulullah SA W. mengatakan kepada- 
nya: "Perlahan-lahanlah, hai Anjasyah! langan kaca (wan ita) sampai 
pecah (letih karena onta berjalan cepat). " 



/"J 
(-;

"
\
\ I 
{t 
 
 r t "J/ 
-::"n:::/ 'S \!j\ 

f
U /
r-
 4..U 

 
 /
 
I 

\//
 "', 
. 
JVS'/
 


156. Dari 'Aisyah isteri Nabi SAW. katanya: 
"Setiap Rasulullah SA W. diberi kesempatan memilih antara dua 
keadaan, beliau tetap mengambil yang paling mudah diantara kedua- 
nya, selama. hal itu bukan dosa. Tetapi kaIau hal itu dosa, beliau 
orang yang paling menjauhkan diri dari situ. Rasulullah SA W. tidak 
memaksa dirinya, kecuali kalau dirusakkan kehormatan (agama) Allah." 


MELADENI KAUM W AN IT A DENGAN BAlK 
,
 \ l \ J /. ".J / 1/ 
 ,
{ i ,,-< \/\ 
; · ./ ,,

/" \ /:
 \ /(," / 

y
 

 .. W


\SO
 0 
 us- _'''0 

/ 
;, dt:.J\"1 ISjZi '
/
'J
t
 M I 

./ ./ / ./ ':f /' c.a. r.. .. .. 
 

 
< 
/.(t,\. D/ ' 
:
 c£.
..
1( :fi\ 

 y



 .....-." 
 
· 't
' 
155. Dari Anas r.a. bahwa: 
"Seorang perempuan yang dalam hatinya ada suatu (yang hendak 
disampaikannya kepada Nabi), lalu dia berkata: "Ya Rasulullah! 
Sesungguhnya saya mempunyai keperluan (permintaan) kepada eng- 
kau!" Beliau menjawab: "Hai Ibu Fulan! Sampaikanlah apa yang 
engkau kehendaki, nanti aku penuhi keperluan engkau itu." Lalu 
Nabi berdiri bersama perempuan itu di suatu jalan sampai perempuan 
itu selesai menyampaikan permintaannya kepada Nabi. " 


TIADA PERNAH MEMUKUL, KECUAU DALAM PERANG 
/ t;(


 
 
 \}t"J / //< \ / 
t\.c,.{. ";.;\/ ,,/ 
0..\....1" 
f
..J,-,
l,.
II


 -,oV 
/ /.. /'.. / . 
i1 ,,< J' i' ..,// 
 \ \ " . /. . / \/
'
 \ 
f \ ,
 ,( ('t/#!, II \ -J/ 

y
L.oJ
 



u :i/Va
b-
JO
 
 
/. ///./ \ 
 '/" 911/ 
 //'J"

t ,/ 
 / /'h'. 
""\,, III J
l\ .... 
 . .... "\)\ 

....A
 
.
JVS'}V

 

 ..w //.//
/\./ - 
157. Dari' Aisyah r.a. katanya: 
"Rasulullah SA W. dada pernah memukul sesuatu dengan tang an 
belillu, baik perempuan (isteri) ataupun pelayan, hanyaIah dalam 
berperang di jalan Allah. Setiap sesuatu yang beliau derita dari 
orang lain, tiada pernah beliau membalas kepada orang yang me- 
lakukannya, kecuali kalau dilanggar sesuatu larangan Allah, lalu 
beliau memberikan hukuman karena Allah 'Azza Wajalla." 


MEMILIH YANG LEBIH MUDAH, ASAL JANGAN DOS A 

 
1}t'.J/ /011./'/ 
H
 
 

t \ ..-:


,/:/ 

fU
..J 
\.A c.:...J\.t 
 ?:'.J.J

U" - \0'\ 
. / 

 
 
/ /04\ (<<i', 
\

?
U\ 

 p /. 
 \

 //,,/,\ 
\ ':J\ . "/'\
 
J-.-,aJ u ./u u.. /0": 
 ./U'"'
.. . 
. 7 /.. 


PENYAYANG KEPADAKANAK-KANAK 
't
f \ ;"/,
 
 \j 'J/ // !-l
\
 j 
 C/.l /". 
:/ \01\ 

J 
r-' J 4.U 
 L" 
 'J'!.t./. 
 - 
U(, / J/-/////. 9(( 

 : , J// 
 '/<. / .\ '::\.:11 //.{ 
1. 




u

. 


J
 
r 

4/ . /i 
 "//< -i'
 "'.-: ///.{ (1('
\/ J /.r
 
 \/\; (. d 



,-,
-"(,),,,


\j lA
 





r-.. 

 /_/' I. 
 '/K
0;.' {> 

. / " .. .\ L.( \S 
J \ 
.
 /

.:r ...
 
159 


158 



1 S8. Dari Jabir bin Samurah r.a. katanya: 
"Saya mengerjakan sembahyang Zuhur bersama Rasulullah SA W. 
dan sesudah' itu beliau pulang kepada keluarganya dan saya pergi 
bersama beliau. Lalu beliau disongsong oleh beberapa orang kanak- 
kanak dan beliau menyapu kedua pipi mereka satu demi satu. 
Adapun saya, beliau menyapu pipi saya dan saya memperolelz dari 
tangan beliau rasa dingin atau bau harum, seolah-olahnya keluar 
dari ba
ul penjual minyak harum. .. 


mutiara dan melenggang apabila berjalan. Saya dada pemah me- 
nyentuh balk sutera tebal ataupun sutera biasa yang lebih lembut 
dari tapak tang an Rasulullah SA W. Saya tiada pemah menClUm 
bau, baik kasturi ataupun 'anbar yang lebih harum dari bau Ra- 
sulullah SA W. .. 


HARUM DAN LEMBUT 
.. :
t\ \
.,


 / 't:

 
 / ,tr/!/ 
 
 
J
 

,:..... _ '0' 

... _ 
 ./
 
 ./ 
us- 
\" /.(I/'P\/0 
\
;1
 
' /.(\/ 
 1 \ J ..J/ " 
, ......J ..>- U 
 L..t I. ....,' 
 ). 4)) u 
, '?":4. \ 


 ......... _ ./ J / y
"=
 

 
 , J " J / 
 L:::./!1\ 
",-.r :J..U 
...)
 
 


BAU KERINGATNYA HARUM 

 

'

ilJ.:.;j 
:
\./
If

\t\ ---i:.1
_'1' 
· ./ ..../- -'" ,.' > Fv 
0(\\ '
1/o

..1
// }/'4. 
{
 ..//f\/o:.0

 J:{/.4 
 



A.:;v"

 
v""
()
/.. -........ 
,,- '7. c-. 

y/, 
\
// o/II
(' ,/ 
:.. 
 \ v 
 

'(\
 ' \/
f( 
W.
\
$.-
"'
\.A ,... 
 
 U 
.J)
:.J 
J 
 _ \ 
 / 
,

 
" 


W ARNA KULITNY A PUTIH BERSERI 

1:if\ )
//
 
 
t(/.;; \ 
 
 \ .It 0.1/ {0tlt 
. , 
/ 
..J'y 
U
9.r
J 
_).U 
U"LJ\,Jo/ 0' - '1.. 
A 0.J / 

 /('/ \ 
/o /t6/
 / ,/0 
 ' / (\A
h' . / , 
 \ 
-!J
<....A.)
(,r'\J O..J

 4o.\..J
 1 
 

 
. 
,
,) 
......J 
 / '/ .. J....J/ . ..../ ./ -' \.>- /' 
..J 0.)/"/#.\/: 

.
\ !//:/
f
o -!.., 1:q/ 
 
\ 
.J


._ 



!J 
 
, 
. 
__.w\ 


161. Dari Ummu Sulain r.a. bahwa: 
"Nabi SA Jv. datang kerumahnya dan tidur tengah hari (istirahat) 
di situ. Oleh Ummu Sulaim dikembangkannya sehelai tikar da- 
ri kulit, lalu Nabi tidur di situ. Beliau banyak keringat, sebab itu 
oleh Ummu Sulaim dlkumpulkannya keringat beliau, sehingga di- 
masukkannya kedalam harum-harum dan bolOL Maka bertanya- 
lah Nabi SA W.:. "Hai Ummu Sulaim! Apakah ini?:' Dia menjawab: 
"Keringat engkau, saya campur dengan itu harum-harnmanku. .. 


IS9. 


Dari Anas r .a. katanya: 
"Saya tiada mencium 'anbar atau kasturi atau sesuatu harum-harum- 
an, yang lebih harum dari bau Rasulullah SA W. Saya tiada pemah 
menyinggung sesuatu apapun, baik sutera tebal atau sutera biasa, 
yang lebih lembut dari disinggung Rasulullah SA W. " 


MEMANCAR KERINGATNY A KETIKA TURUN WAHYU 
. _ _L
 
 \. \ 
 "./ '\: Jt.':Ji 

 \

 
 
:.
 
 
/ _ )'t\" 
Jr---




'-'
./ ./ 
 
" \#.// 
,,
;:. '" . --,!./. / \ / ,' \ - , 
 
 \ 
li - .."... O
 L,.) 0 . 
· tr" . . 
\ ./
. / 


160. Dari Anas r.a. katanya: 
"Rasulullah SA W. wama kulitnya putih berseri: keringatnya bagai 


162. Dari' Aisyah r.a. katanya: 
"Sesungguhnya pemah diturunkan wahyu kepada Rasulullah SA W. 
di pug; yang sangat dingin, lalu kening beliau memancarkan ke- 
ringat .. 


160 


161 


,- 



CARANY A MENERIMA W AHYU 
../. t1 
_ 
 
 
 t/<\ / t -< _ /. 
 (/
/A \ /- / ....,/,/ 
I. A
 
'Jw



\.:S.\W 
""US'..Ytf 
.. -y \?,/. 
 " 
.I..v
. \ /J/ (;! y" ...;( / ' \ / 0, , '/t ?t:t J A,
--:,.J 0 9 ' 
' / 

'A \9J 
 - 

 \:. £
\"\i \w
 \ · ..
 
fJ
 . ...... 
,/ 7"/'" '" .. ../.. 
\ -'-
t\O/"
'\
£ .


\ /
 3f -:/.) !/


 

j"W


 eo ".2J .. 
 


(
 
, 



 /\;' 

 · 
 t.J; 
163. Dari- 'Aisyah r.a. bahwa: 
"Haris bin Hisyam bertanya kepada Nabi SA W.: Bagaimana caranya 
wahyu (Urun kepada engkau?" Beliau menjawab: "Kadang-kadang 
wahyu itu turun kepadaku bogai bunyi lonceng dan itulah yang 
paling berat bagiku, kemudian wahyu itu selesai don aku telah 
memahaminya. Dan kadang-kadang melaikat datang serupa seorang 
laki-laki, lalu aku memahami apa yang diucapkannya." 


BENTUK BADANNY A SEDANG, BAHUNY A LEBAR DAN RAMBUT 
TERURAI SAMPAI KE TEUNGA 
-< o/\/
. 
\
'.J'/
 J __..L 
 t" .,)/ .(t'l.lt\
 (
t \ ./ 

l,.
\s,J!f?
,-
.. 
 (J
.J...,1!t u\S

 if - '10 
).. ( . \ /t/.) \ 
/J
J .'/,/ '/I--: \ ",,/o/:' j 
 
 o /.I/c4l\' \ 

:.J\A.Y


.)
 \ \. 
 
.. ./.. / ..,/ 
. ""./ "'-. / 
r J. / / .,/, 
1' (
 .
 
. 
 . \

 
,/
 . 


165. 


Dari Bara' r.a. katanya: 
"Rasulullah SA W. adalah seorang laki-laki yang bentuk badannya se- 
dang, antara kedua bidang bahunya lebar, rambutnya yang lebat te- 
rurai sampai kedua belah daun telinganya dan memakai pakaian yang 
berwarna merah Saya tiada melihat barang sesuatupun yang lebih 
elok dari Rasulullah SA W." 


MENGURAIKAN DAN MEMBELAH RAMBUT 
--:' \ 
 / o
 / 
f , :/\,) 0/ 1:4t,,{ .:J \ (.
1
 t
/. " / 
()
J
 QJ'


t
 LJ\rO



lf-'1.1 

 . /
 (.1 
 / _...L... 
 r" 0.// /17/ 0 .1/ oP/o",-.1
/ /0t!l \ 
';r
,

 /
I
.J


j.J

YY-t. 
<,t Z
 


rJ'.1/J 0 
"/;' 1th._

\ \.,

\ 
\' .. / ,-r-,,
..) /
j!,
 / / g- 
.J. 0/ //< 
.

-" 


ELOK DAN TAMPAN 
. / \ /'/ j;. L. J . // "/" , 
 .. .J.
A ' /'/ j '-::' g //" \ / 
:....'
 
.. ..
 
.)..J""""'2)w 

 :L£ _'1.\ 
v ..,-? 
 
./ ,/""'...... .. /' . 
 
. 
/«"\.\
o/



 
/-':.{ :rt 
\J'/
 

'-!: _/../.." .

 ,,
 
. 
\ ;
P\
 
./'" '/ y /.. / ./ .. 


166. Dari Bara' r.a. katanya: 
"Saya tiada melihat orang yang rambutnya sampai kebahu. dan mema- 
kai pakaian merah, yang lebih elok dari Rasulullah SA W Rambut 
beliau sampai kebahu, antara kedua bidang bahunya lebar, tiada ting- 
gi dan tiada rendah " 


164. DariIbnu Abbas r.a. katanya: 
"Kaum Ahli Kitab menguraikan rambut mereka, sedang kaum Musy- 
rik membelah rombut mereka. Rasulullah SA W. suka meniru Ahli 
Kitab dalam sesuatu hal yang tidak ada perintah kepada beliau. Sebab 
itu Rasulullah SA W. menguraikan rambut di ubun-ubun beliau, tapi 
kemudian membelahnya. .. 


RAM BUTNY A TIADA KERITING DAN TIADA KEJUR 

 \
 -'/ ,J/< / '
/:f: :;)1
 / · /
t "'-!/tt
 //\

 ./ " 

 oJ> · I . · .. · · , ;1 ..:....u (.)\.1 C:U::" .. 

 - \1.\ 
'" ':)
U.. '-XU;:'" 
 v-- 
'" 


{
 \ 
It/ U\
/ 

 /"1 
\#/{ {


.L 
/.. 
 /
 
 . 

 
:)
4.J r. 
\ // 
. .

J 


162 


163 


, 



167. Dari Qatadah r.a. katanya: 
"Saya menanyakan. kepoda Anas bin Malik: "Bagaimana rambut Ra- 
sulullah SA W?" Dia menjawab: "Rambutnya lurus, tiada !reTiting 
dan tidak pula kejur, terurai antara telinga dan bahu beliau. .. 


171. Ditanyakan or
g kepada Anas bin Malik 
 
"Adakah Rasulullah SA W. mencelup rambutnya?" Anas menjawab: 
"Sesungguhnya beliau belum tampak beruban. " 


PUTIH MAT ANY A AGAK KEMERAH-MERAHAN 
jt
{ 


 \
_
 IIIt't D .1/ (V'ltI U /) / · -,...../ 
P 
\-
 7- 
J(')"LJ
(>
y;

(f - \"\,\ 
. 0l..-::t , / "--'0/ . .
/; 

 .
, 
. /-........ '-'"""-* /.. 


BEBERAP A HELAI SAJA YANG PUTIH 

 ,JA'//
\f:./ "t
-:,,,//
I\
t:

-:'" ."'t/ _'\J
 

 \......u
...) 
 
 "7"/ 

 LJ '-':'# L;? if 
J: 0 b\//

. 


 
1 , .1-
 p 
 J
 
1;:
 
 

 
 //.. 
 . 
 
 . 
/' - 
. f
\ ..U
 ./< J
J
 
i
.:
 

f\£r\

j
 
p- -!J ,,

 ." - It/'"J. 
. 
172. Dari Ibnu Sirin r.a. katanya: 
"Saya menanyakan kepada Anas bin Malik: "Pernahkah Rasullulah 
SA W mencelup rambut?" Anas menjawab: "Belum twa waktunya 
untuk mencelup, baru pada janggut beliau, hanya beberapa saja yang 
putih. " Saya bertanya: "Pemahkah Abu Bakar mencelup rambut?" 
Dia menjawab: "Ya, ada! Dengan inai dan katam (sebangsa tanam- 
tanaman yang menghitamkan). .. 


RAMBUTNYA TERURAI SAMPAI PERTENGAHAN TEUNGA 
"/!
, . \
: \ 1,
 
 \ , 4t .J< )/'f: (''/A\
 /.A./ 
.

 
 

I-' P 

u
-V\.to/'
 - '1A 
168. Dari Anas r.a. katanya : 
"Adalah rambut Rasulullah SA Jv. terurai sampui pertengahan kedua- 
telinga beliau. " 


169. Dari Jabir bin Samurah r.a. katanya: 
"Rasulullah SA J1I. odalah seorang ya!}g agak lebar mulutnya, agak ke- 
merah-merahan pada putik matanya dan sedikit daging tumitnya. " 


BELUM PERNAH MENCELUP RAMBUTNY A 
-'1' \ ir
 
 
 J\ -.1/ ; -« 
 .,/ _ ,1\/) · -'/!. ' -1
 J_ 

/(.)\I 4J,){c.J
"')
 

V!I
 u;.- - '\J\ 
....... '!!'J.... .. ?'/.
 / 
" 1J \/ '. \ /
0 P 
. 
i 
4S.:.;
 
;''' .. 


_ 
 oil 
t\ t 
 · './ ..\'
 
 - //!\ 

./ \
 


/ __ W'f 
: r
. 
 

&Y 
 i.>;
 / 
 
.,., iT 

f:f
{ J h\
/ 


 j ",/. 
 
..:,
:C \ (f\ 
l;'
\ 
 
. /' ..( 
J 
!)W
; \J /'..1' 
t
>"
 \
 11 J/.J /


 \ / 
 .. # / M 
 '1 
 /'; \ /
 
 
 \ 
/ 
.. .
\.I....s- 
'4-""" . ,.
 ,'"' !.J 

4
 
..J 
. _/ ....... 
 - . r .J / oJ /'./ r.; 
. . ./ 
173. Dari Tsabit r.a. katanya: 
"Ada orang bertanya kepada Anas bin Malik ten tang Nabi SA W. mence- 
lub rambutnya. Anas menjawab: "Kalau saya mau menghltung be- 
berapa helai rambut putih yang ada di kepala beliau, masih bisa. Beliau 
belum mencelup rambutnya. Sesungguhnya Abu Bakar mencelup ra11J- 
butnya dengan inai dan katam; sedang Umar hanya mencelup dengan 
inai saj a. .. · 


MANIS BENTUK MUKANY A._ 
(
/.!t ?"\/ {/;?\*,-eL 
 \ "t o
/ 
\''i-1'
 I "<1
t A,/ 
.


 
 
 u
..)(.)
()

\
U&--'V. 
170. Dari Abu Tufall r.a. katanya: 
"J.?-asulullah SA W.. putih kulitnya, manis mukanya dan sedang bentuk ba- 
dimnya. .. 


164 


165 



CAP KENABIAN ADA DEKA T BAHUNY A 
;4 /..
 
 .-:: 
 
 \ 
t oj / /I'l
'
 {,./J/. \ / 0/ 
,..L.A..e ,/ jj,-
 
 
';&Jft-(Jb VY"
,,

 - ''It 
{if: {1,/,;.J.J"//:t, '/"'((


/ p ' //"\\-:, .6/ ...:-,/ -t( 
u 


.:;


 
.)./
/o


..J 
-1 
 _ (f t/
 JLi .. 
.
J \ 1
 _ J. 
 "/9, 
/ j

\ "
/.:.f' 

u c>! "'_ 

J
 /.. ./
....J9 
.
'/

-
"/
\i\
:i//\;' : ')
 rG::.J( '
t\ 

'-""/// x..y. 
:.JJ:X
I,)'!J" 

 
; / / /) '.; ../ 
 \ 
_o


 
. 
 -/ 


saya meUhat cap kenabian an tara duo bidang bahu beliau bagai lobang 
gobah .. 



L 
 \J ")//q ..1(: :///.1'
/"./ - ..\
t \ / 
,-r- /




d

.)V

.;:


 If - ,VO 

/t
 J\:
/ \///h
' / _.:'\;"\'
\
(t '/ (

 
/ 
 
..... 
c.5'J})
 L;:J
 eX u/..... '-2J-"..>- 
J l iE " //
 
 / 
( .J ..J
 ".1 /" ,,///,,
 //{,! 
\w..o . . '
".A.:J. . t..J :..
"" 

 // "/
JUJ 
 

 
..\//J \ 
/i; _ ,,/_0,,/ t\: 

 . 

/ 6\A\> 
. " .
.) ....... /.. ./ 
 / '" 


DIUTUS MENJADI RASUL KETIKA BERUMUR EMPAT PULUH TAHUN 
'.
d I
 
 /{t
lu\j')/ 
"j
d\t:';' -:\
 - "'1 

. 

 
C-T. 
u 
/ ./.
 

/ 1kJ\ 
d/ 
\i\'
/ .!'
i · 

 /{V
\.t 

./ /. .Y
y ;.-

 
 ,,
.J/_/ y 
:". /
 

 
G
 t.:: (. /
\ '\//,
 
\ 

 

 

r
;;\ 
.J
!.)
 -/./ 
 

 / A /" / ./ /, III '. / ;# ./. /.J 
 .J f: // / /' / "'/ .. /, /,.\ / 
" 
... \ 4.»' 
.. .' LJ 
 
jJ.'" 
/ ..
 
VJ
 () 
J
...I- ./ oIt./ t1 
/ \


 /.{ /.

 V ' / "' \ / 
. 0 ... .. .. .A 
. 
 ... 
0
//.. 

.:; 
176. Dari Anas bin Malik r.a. katanya: 
''Rasulullah SA W: dada tinggi menonjol, tiada rendah pendek, tiada 
putih pucat, tiada kehitam-hitaman, tioda sangat keriting rambutnya 
dan tiada pula kejur. Allah mengutus beliau (menjadi Rasul) ketika . 
berumur empat puluh tahun, tinggal di Mekkah sepuluh tahun, di 
Madinah sepuluh tahun dan diwafatkan oleh Allah dalam berumur 
enam puluh tahun, sedang di kepala dan janggut bellau belum sampai 
dua puluh helai rambut putih .. 


174. Dari Jabir bin Samurah r.a. katanya: 
"Rasulullah SA W. telah beruban beberapa helai pada ubun-ubun dan 
janggut beliau Kalau belfau memakai minyak, twak tampak, tapi 
apabila rambut beliau kusut, baru tampak Beliau tebal janggutnya. 
Lalu seorang lald-laki bertanya: "Muka beliau serupa dengan pedang?" 
Jabir menjawab:_ "Tidak! Melainkan serupa mata haridan bulan bundar 
bentuknya. Saya melihat cap kenabian dekat bidang bahu beliau 
serupa telur merpati sama dengan ku/it beliau 


175. Dari Sa'ib bin Yazid r.a. katanya: 
''Bibi membawa saya kepada Rasulullah SA W. dan mengatakan: "Ya 
RasuIullah' Bahwa anak saudara perempuan saya ini sakit." Law 
beliau menyapu (membarut) kepala saya dan mendo akan supaya 
saya beroleh berkat Sesudah itu beliau berwudluk, law saya minum 
air sisa wudluk beliau. K.emudian saya berdiri di belakang beliau, dan 


UMUR NABI, ABU BAKAR DAN UMAR SAMA 


!-\/I 
4\J,o
/ {-'''j


.' <
\:/ _\\J'I 
t? '-'='
J\--r- / 

 
/ '-:J'?
 OS' 
/"." / ,,/./ ;" /,! / J /.// /.011 ./ '\i( I ' \ /.1 / 
 "/'h \ / /,,"" / 
." :.. 
. \ .. '''
..YU' ,
 J a3 ,..,."'. 
 
.

 U'!:.rJ
.J
? L>!
..J v !..T.}.Jv..77'J 
177. Dari Anas bin Malik r.a. katanya: 
"Rasulullah SA W. diwafatkan ketika berumur enam puluh tiga tahun 
Abu Bakar diwafatkan ketika berumur enam puluh t;ga tahun, dan 
Umar diwafatkan ketika berumur enam puluh tiga tahun. " 


166 


167 




/ 
/£)%
0-.
lu\)\"///U\j
 
..,\./ _''J
 

 
\-'-./
.J r '-J? y-! if 

 / / /.111 /. / / .J 
 /./ / / \ / / , -P: / .. /., (\; / 
' 1 \ /' '" #", / / 
.
,,
..u
 '.IJ\
 

 '

..utt' 
l' 
 
 
v..
 # 


 ...J
.,./...... 
_.. 
178. Dari Ibnu Abbas r.a. katanya: 
"Rasulullah SAW. menetap di Mekkah (sesudah diutus menjadi Rasul) 
seTamll tiga beTas tahun, diturunkan wahyu kepada beliau dan di Ma- 
dinah sepuluh tahun dan meninggal ketika berumur enam puluh tiga 
tahun. " 


ISO. Dan Mut'im r..3. katanya: 
"RasululTah SA W. bersabda: "Sesungguhnya aku mempunyai beherapa 
nama: Aku Muhammad (yang banyak dipuji), aku Ahmad (yang amat 
dipuji), aku yang Penghapus yang' karena aku Allah menghapuskan 
kekafiran, aku Pengumpul yang dikumpulkan man usia di bawah keku- 
aSatlnku don aku Pengiring yang tioda kemudianku seorang Nabipun. 
Dan sesungguhnya Allah menamakan beliou dengan Pengampun dan 
Penyayayang. " 
t<1 111/) _..L, 
 "" .,J/ It\,t /

, /.'" \ f/ ,,,' 
L.J
r---/
'
.JU u"'(.$"
 
Yc.Jy
- 
t //. / 
 ':II ; //.J '/f \ / P 
' \ /J/'/'/'/./.J<
t i\
-:. 
/
t \ 
 / 
.-:' 

. 
.,.. ,..,. 
,
 .... 
\

G\ow..
 
 
($I;...... 
..JJ't :.J 
 
 oJ 
.. /'
\\ 
.
J 


\ "


 
/../:" · 
\ '///\?t"

/
\

\/',\ /,./ 
!J. 






. 
J
U
Y


 -'\1
 
j"// 
 //
 
')1 :f

\ 
 t1/ 

 

\J""/ .. 


'
..iu 

u r-r/ 

 
('
 /6YS
'\/"/ 
lu(\.,

 
 
 lu\ 
 


\ 


 O:'
Jr
./ 
 
/ . '-,. / 

'': /.:.
;'!'\/"/J/"'i..
/<'
 / .\015 1 "\/// 
..j\ 
r: 
.
.J
"'&!
J

.J
.J'7 
'JA-'
J. 
 
 
179. Dari Abu Ishak r.a. 
atanya: 
"Saya pemah duduk bersama Abdullah bin Vtbah, lalu mereka menye- 
but umur RasululTah SA W. Sebagian yang hadir mengatakan: "Abu 
Bakar lebih tua daTi RasululTah SA W" Lalu Abdullah berkata: "Ra- 
suluIlah SA W. diwafatkan ketika berumur enam puluh tiga tahun, 
Abu Bakar meninggal ketika berumur enam puluh tiga tahun dan 
Umar terbunuh ketlka berumur enam puluh tiga tahun." I 


181. Dari Abu Musa AI Asy'ari r.a. katanya: 
"Pernah Rasulullah SA W menerangkan nama diri beUau kepada I kami 
dengan menyebut beberapa nama: Aku Muhammod, aku Ahmad, aku 
Pengiring dan Pengumpul, Nabi (yang menyuruh) tobat dan Nabi (yang 
membawa) rahmat. .. 


BEBERAPA NAMA NABI MUHAMMAD 
\ /"' \ /;
.J(" \/.
 J f r 
 \ )\",!/ i,.c J /.\
 
 .J 0/ 
w.. 
\j\ 
lJ:""'\ u\ 4.U 

, U'" 1\.1 _.
 - ,
. 
J 
 
 / 
 J 
 
 
"
t\"""" j\.J J, V
 \ {;\//
)
 /,,1 \/...:[ ..1\ r{{:\/.1/"/, 
(.)"

\S


 IU
?"-J\'-i,,
:r:
jJ 
U u

 
\ .. ,
/)
 J\
/,(/9//
 ,?/fl/ /:t .1.J ..\/(-(.1/-:;;//
 1/ 
'---' -'J A(U\o 
 .l;J ..b-\ oJ.:A: 
 4S 
\ 
 LsJ \ l>
 ,:!.J:j 
 
\ 

.: 
. .,':) 


MENGUSAHAKAN KE1UNGANAN DALAM MENGERJAKAN SESUATU 
URUSAN 
· /-" //( \ ?/f, r:: 
 \
 . J / // / "-="
" -< ",/./ \ '" 
cL..J ..".'\ A.U · 

 

U'- - 
, 
. / ... ./
..f-'
 / 
.J
 / 
i.\j ' 
 .J '/ , '" 'iII/// J ''' $;. ;.14''I''jA '/':: \ ' I" I
 ....,,'. fY
 
Jo · · 
L..A.
 o
 'N4..>
. "'-'IJ
.\ 
7
 . 
..J -'!.J 
-I....... rr /....... 
 .7. 

.


 ;. .-:=-:, 
;q 
/ r.

t. \
 


j
 r',>::':
 


/_/ ' :r

 .'$.
. .-/ r 
;_/ . / ...
.-,.J
/!t/ 
 I ('
 \ (.'''' 
 a/
 J'/ , '.J4:((./ 
.



}J

' 
)



..r-') 
182. Dari 'Aisyah r.a. katanya: 
"Rasulullah SA W. mengerjakan suatu u1Usan, lalu beliau mengusahaka. n 
supaya pekerjaan itu ringan (mudah). Maka sampailah hal itu kepada 
beberapa orang sahabat-sahabat beliou, seolah-olah mereka tlllda me- 


169 


168 



nyukainya dan memhencinya. Setelah hal itu sampai kepadanya, 
Qidiau berdiri dan berkhutbah. Kata beliau: "Mengapa beberapa orang 
yang sampai kepada mereka berita, bahwa aku berusaha meringankan 
suatu urusan, lalu dia tiada menyukai dan memhencinya'l Maka demi 
Allah! Sesllngguhnya aku lebih tahu ten tang Allah dan yang paling 
sangat takut kepadaNya. " 


"Ya Rasulullah! karena anak paman engkau (dia engkau menangkan). 
Maka berobahlah air muka Nab, SA W, kemudian beliau mengatakan: 
"Hai Zubdir! Airi kebun engkau, kemudian empanglah, sehingga air 
itu mudik kembali!" Kata Zubair: Demi Allah! Sesungwhnya saya 
mengira ayat ini turun berkenaan dengan itu, yaitu: 
'Yaka tiadalah, demi Tuhanmu! Mereka belum sebenarnya beriman, 
sebelum mereka meminta keputusan kepada engkau 'dalam perkara- 
perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak me11l1ruh 
keberatan dalam hatinya terhadap putusan yang engkau adakan dan 
mereka mematuhi dengan sesllngguhnya." (Surat An Nisa' ayat 65). 


MEMATUHI PUTUSAN NABI MENJADI BUKTI KElMAN AN 
/./
\ \ //,< ,
;
t \
 .(I J/t \ 
,
 '/ft \ · 
 \ ./ 
/ 


 
\O..swJ, I} 

\J.A.J'-'#:r 

 

 - \
r 

'/
t ' 11\

 
 /'
 
 /.J'/ j 
 //. / 
 ' .'//- 

'
)OW .' \ · /.. 
\o
' \ \ :. . 
\. C
.
 
 

 
u
 /' '" -e.j;:,"'-3 ,,
/' 
/A\
 
 
I.I'///
 rJ/

I{ r;t> {

//<t' 
/ 
--!)W.,-' 
 
..J

I.! "'_ 

fi

\
 


 
i\
(l\l -l
)-/
 \;' .. 0/, ./
 \t 
 
 \'t -// 
. '" q" . 8
 
.J r'-!,:,.J _ 
 
J1,-r- p 
.J 

 \ ,,{J./ 


 ::"\(I1':/ \ 
 \1.//I/l\

 
 \;
r 
p 

JU It / 0: u
U 4.U 

UW

 ,:xl 
i:1\jl / -/
;\] ./\"" ...1/'/!
1

{ 
 

 . )-
.x
 
 \,

..)_ (.J (,-_.. 

,t'. . :,:,,;-::


\., ; "
:'\ 
\/)'/
'\ J '

 
,
,)

-""
 OJ..6Ja
)':}t:.....
:J
:r w 
\ "..1 /.(t/,J. ..J.....:./ //A.. ,/': '(t 
 '/" /.J 
 /- J ., ;, 
 /. .{t'" // // 

)...- 
 


 '.. 
 
 ,r: 
:J :f r\ ",..v--:- .v /' -


 JJ.J-J'.:J 
W"\ CI'
 
 '.I /.1/ 
 -.-:
, 
 \#//, /.
4 , . 
.. 
 '-!.J \....-'1 1 --4 l.( 
..:>-
 
 
./ ./ _ - /'.-J \./" /' J 
183. Oari Abdullah bin Zubair r.a. katanya: 
"Bahwa seorang laki-lald dari kaum Anshar bersengketa dengan Zubair 
dekat Rasulullah SA W tentang bandar air untuk mengairi ta11l1h yang 
berbatu-batu yang darl situ mereka mengairi kebun korma. nrang An- 
shar itu berkata: "Biarkan saja air itu mengalir!" Zubair tidak setuju. 
Lalu mereka berperkara dekat Rasulullah SA 
 Sehab itu Rasulullah 
SA W '!lengatakan kepada Zubair: "Airi kebunmu, hai Zubair! Kemudi- 
an itu biarkan air mengalir kepada (kebun) tetangga enf{kau. " Karena 
itu, orang Anshqr tadi menjadi marah dan mengatakan (kepada Nabi). 


JoJ ::. \; ?:/
...
t/ _
 
 \ -'t "..!//1':: 1'

/'/' /t \ ,(J/ Ie 

 U-, -::: Va ,-r 
 U
..J u
 0'-' 


 US' - '''-'" 

: 
':1\
'\

 ('J:'7': 1\
£ f,k.; ,.\:
.1t:/ 
\. ...;
 O:I.X....... J. / /:1 :r- 
 
/'{ 
 /D / 0 /0 ,/ //:-(' 
." Co 
, '\ 
 
 'A .. 
 \ 
\.....,A 'O...t-> 

_/ U""\/-/"

\// 
184. Oari Abu Hurairah r.a. katanya: 
"Rasulullah SA Jv. bersabda: "Apa yang aku larang kamu mengerjakan- 
nya, hendaklah kamu jauhi (hentikan). fJan apa yang aku perintahkan 
kamu mengerjakannya, mak4- kerjakanlah seberapa kesanggupan kamu. 
Karena sesungguhnya yang menyebabkan binasa orarzg-orang yang 
sebelum kamu ialah banyak pertanyaan mereka dan menentang Nabi- 
Nabi mereka. " 


PERTANYAAN YANG MEMRERATKAN 
. (0 t 0/1. \ \j:! 
 
 l J1 o.J/ J h',th J '
 ./ 0/ 


 \c.J\ 
\U""".) I
 "
cY' - 'f\Ca 

 ...// Y /:;" .... 
 

 /i
/
.J
 
\j:'
/..!
.'{
t::.z;:
;:
\ 

r
 -."...... \
r
 .../'" 
/t::. {t. 
ct:J' \. \. 
'// 

 


185. Dari Sa'ad r.a. katanya: 
"Rasulullah SA W bersabda: "Sesungguhnya orang Islam yang lebih 
besar dosanya terhadap kaum Muslimin, ialah orang yang menanyakan 


170 


171 



tentang sesuatu yang belum dilarang mereka mengerjokannya, lalu 
karena pertanyaannya hal itu menjadi terlarang. 


?/t .(1,1. 11.J
-: J /';' ...0 //.,!...... .J."
( \ ?< ? <'
 (jft;sf\"j 




?j.; 
 ,-,,
QJ 
J"'
UI\ 
..fr
 
,/ 
 // \, / \ / , '
;.(tJ 
 "". #;( r 
 :1fi \\ (,J'
/(
 \ (f \ 
\

 
.. :.. " -" . 4.J 
 . · I 
 
 - 

 \> u:: OW 
r, V"
» /:;J /..

.p-
 V . :/ 
;/ 
 ://
/1'\( . , /
 
.
h\lc



 
187 Dari Raft' bin Khadij r.a. katanya: 

'Ketika Nabi SA Iv. datong ke Madinah, mereka- (penduduk Madi11l1h) 
mengawinkan korma, mereka mengatakan "!vfengawinkan korma. Lalu 
Nabi bertanya: "Apakah yang kamu perbuat?" Mereka menjawab: 
"Kami biasa memperbuatnya." Kata beliau: "Boleh jodi, kalau tidak 
kamu perbuat mungkin lehih baik. .. Sebab itu, mereka hentikan kur
ng 
hasilnya. Lalu mereka sebut hal itu kepada belio.u dan karen
nya bell
u 
bersabda: "Sesungguhnya aku ini adaloh seorang manuslO. Apablla 
aku memerintahkan kepaoa kamu dengan sesuatu dalam uiusan agama 
kamu terimalah itul Tetapi, apabila aku memerintahkan kepada kamu 
dengdn sesuatu dari pendapatku sendiri, maka aku hanyalah manusia 
biasa." 


KALAU YANG DATANG DARI ALLAH WATIB J)ITERIMA 
'
.J 1-:' ,
 
 
 \ t 
..J/ // 
 .// J /.,
 
 /11' ,,/ 

J')tP'
\-r-jlU


&? 


 _\1\1 
, '
t.. 
 /
t 
 " /0/ ,1/ 
 '.J: ) 9 '.J.r
"':' (t.!t '/./\//.\'

 
 .'" 
:.. X \ l.- 
, ' 
 \ W,]. -' .. lA Jw .' \ 
......JU :/ ..... 7'" ,e;

 
 
\ o
 01( J /. rlSo
 :,,' """1:11/ 
 
 \ ),0// /\I

 
E 
*
 G: *
,; 
 .:,1'>\\"'-;-', )JI 
J(jw -. 
".",1/:/ /,
 ' 1,
( 
,tl, 

O// / 
l
J"

 -:',t
 
.. &....
 L>
ldwq
....L,/
,
.J

t&P

 
\ / 
 / 
 --:; 
 '..1 /) .>t; 
/_

 . 
 
 ; "

 t \ '" \f )..J/ 0/ 1i' 
 ' 
\ .. , t . cJJ ' io . \ j'" ...' -..... · .'J" .. .. t .. 

.... .,b-1., \.::' 0 -- . 4 
 

 ./ I..J;/.../J 
 /
 
r .. ..... 

\ //
/ [11
 / 
:i 

J.,(1i ti 
\/.1:.

 
.. 
JVS'
(.p''-:'7 
':'J., /
 -' / ifr- 
186. Dari Thalhah r.a. katanya: 
"Saya bersama Rasulullah SA W. meliwati beberapa orang yang sedang 
di atas pohon korma. Lalu beliau bertanya: "Apakah yang diperbuat. 
oleh orang-orang itu?" Mereka menjawab: "Mengawinkan korma, 
meletaklcan yang jontan kepada yang beti11l1, supaya kawin (subur), .. 
Belio.u berkata: "Aku mengira hal itu - tic!ak a
an menolong (berguna) 
sedikitpun." Karena itu, tidak jadi mereka kerjakan. Lalu diceritakan 
orang hal itu kepada RasuluUah SA J1I. kare11l1nya beliau menjawab: 
"Kalou hal itu berguna hendaklah mereka perbuatl Aku mengzra 
berdasar dugaankll semata-mata dan karenanya janganlah kamu menya- 
lahkan karena dugaan itu. Tetapi, kalau aku menceritakan kepada kamu 
barang sesllatu dari Allah hendaklah kamu terima, karena aku tidak 
akan berdusta terhadap Allah 'Azza Wajalla. 


KAMU LEBIH TAHU TENTANG URUSAN DUNIAMU 

 / 

 ( /'t\/\,
/ 
 ;t 
 't -:/ 
 
 'ftf
\ </\
/ ",,, 
\ -. 
 lfu W 0 :/_ 

? 
 u 
 i..>'- 
r ,,' ... y 
J A
(S
\:t.
\t\
' 
 
( 
j
 
 . ;1 \:,,

 /

j
 1/
\ 

 y -,""" -7" /
 L
 
F A / .J'. 
I 
"
"1 
\ '-' \ 
. -,)
 ;,\- 
 


PENDAPAT NABI SENDIRI, BOLEH DITERIMA ATAU TIDAK 
/.",' t ' /.
 / ./., /. -:t 
 
 \ .1 / / / "t
 () / " . , /./ 

j! _
J

\,T /cW 0 ,
ulik'



c:r - \NoJ 
/AI-: ;..1/ ,/ ,

'i\
 /0.1/ "/\/ J /.'::'-:

' 
".J:.:\

'..J,'
/
O.tt 
--!J\!




\..o w
\



\ 


188. Dari Aaas r.a. katanya: 
"Bahwa Nabi SA W. berjalan meliwati beberapa orang Yllflg sedang 
mengawinkan pohon korma, lalu Nabi berkata: "l(alau ka
u tidak 
memperbuat itu tentu akan .baik juga." Lalu buah korma ltu rusak. 
Kemudian Nabi bertemu lagi dengan mereka dan menanyakan: "Menga- 
pa buah korma rusak?" Mereka menjawab: "Engkau mengatakan 
begini dan begitu (tidak perlu dikawinkan)." Nabi bersabda: Kamu 
lebilz tahu ten tang urusan duniamu. " 


172 


173 



JANGAN MENYESAL KEMUDIAN 
;. 
 --' 
" jr-' __...L 1 r'o,,/ /\
 1'
 
 /'/J /, It/ 

; 
<S/

/4>J
JU w



c:Y' -'''
 
t;\.o 
\2j
( ':


 ., /
/90/ .
\ /'/
/"l2 / 
/
 O1/

. 
u 
()1r.!
P;\
 

... 

 
o 
 / 

. 
.
//
 


189. 


Dari Abu Hurairah r.a. katanya: 
"Rasulullah SA 
 bersabda: "Demi Tuhan yang diri Muhammad dalam 
kuasaNya! Nanti akan datang kepada salah seorang kamu suatu hari 
(waktu) dan di hari itu dia tidak lagi melihat aku. Kemudian (dia mera- 
sa) bahwa n:elihat aku lebih disukainya dari keluarganya dan harta 
benda kepunyaannya." 


174 


BAHAGIAN KEENAM PULUH EMPAT 
KISSAH BEBERAPA ORANG RASUL 


MUHAMMAD DAN ISA SANGA T DEKA T 
//0/ . It L \ft\ -1 
\ (1-,"-.1
 
 t"., / / -'\\
/\
 ,/o/) \ 
/ 

V-
;.-
l.:.J LJJ 

 
J(..1l'V 

'-t
_\'l. 

 (.JI."0// . 0/ /
\/ ... \1/J':t{' \ 't/
'.f' \ 
.. 

J 
<Y":'J 

)}J ..L..,.J) 
... 
 
 . ".... .., .. >' 


190. 


Dari Abu Hurairah r.a. katanya: 
"Rasulullall SA W. bersabda: "Aku orang yang paling dekat kepada 
(Isa) Anak Maryam. Nabi-nabi itu saudara se ayah (satu pokok keper- 
cayaannya). Antara aku dan Isa tirfak ada Nahi " 


191. 


NABI-NABI ITU SAMA POKOK AJARANNY A 
) ., . I
 t \ /t
(
 \ ___
 
 \ )t..J / J "tC'{'
 
/./) /. \ '/ 


W liJ'\j r-'-- 

.J bu


ctcJ" -", 

 r

:'G
\j

rJ
/(
1
o/.
\/)'
\' //./! 

Df'"/ .. 
 / 
 .. ... 
 
 
 C4:J 
r=

 
1. / r:
 /"1(! \ /0.// ° /'1#1 < .
.!\/
"" \ / .r./ 
.
 .....





,..,;
:.J9
 
--
 , -- \ 
 
Dari Abu Hurairah r.a. katanya: 
"Rasulullah SA W. bersabda: "Aku orang yang paling dekat kepada 
Isa Anak Maryam, di dunia dan di akhirat." /t1ereka bertanya: "Me- 
ngapa begitu, ya Rasulullah?" Beiiau menjawab: "Nabi-nabi itu saudara 
se ayah dan ibu mereka berlainan, agama mereka sarna dan antara kami 
(Muhammad dan Isa) tidak ada Nabi" 


175 



ISA DAN MARY AM TIDAK DITUSUK SYEIT AN KETIKA LAHIR 
/-: 
"'\ iJ ./ .", .
 
 V r.- 
 \ )t." / il
 J 
'
 
/.,/, .A
./ 

/ 

y
Lo ,,4.U 
...H.J'" It O-,.&
'
 _ V\r 

 

 > 
< 'I
I' t1

.! \. -' « .. I;" 1/ 
::' u/.
 l!."
:J ( -'(" 

.....(,) 



 '-A.t
 c.> 
 
........ "/./ 
 .. 
J f- \ / //0/ 
_4,;


 


1 
, 


192. 


Dari Abu Hurairah r.a. katanya: 
"Rasulullah SA W. bersabda: "Setiap anak yang baru dilahirkan di- 
tusuk syeitan, laZu dia berteriok memekik karena tusukan syeitan itu, 
kecuali Anak Maryam dan Ibunya." 


MAKHLUK YANG LEBIH BA-IK 
/A'
< 
 
 \ \ .J
 /1 \
 J/

/\
 

.' /!, 
 _ ''0 
--!JW


 _
 
..J
:,cJr:;:J . (J 
/ 
o;:-' 
 
"JUJ\ 
 '" r.'
'
----..L2u\

"/J

j(.
' 
f /- 
:x/ \
,--....
.J /_:;.-- 
... 
195. D
ri Anas bin Malik r.a. katanya: 
"Seorang laki-laki dat
ng kepada Rasulullah SA J1
 dan mengucapkan:" 
"Rai makhluk yang lebih baik!" Rasulullah SA W. menjawab: "Itu 
adalah Ibrahim AS. !" 


SYEITAN MENGGANGGU ANAK YANG BARU LAHIR 
.( 0 _'1'\
.1 \/ 
 
 \J\ 0J/ /,\

\
 
/./" /../ 
.
bJ.rt:
 /

JO
u"
vA>
\O'_V'Y' 
... ;y 
t1 .,
 t \ ./ 
/ ,/ /// 
- 
. 
... .. 
· y... 
:.r
 


IBRAHIM BERKHIT AN 
, 

4\\-''' ("\ {!

 \ 
iu\
..J/ J
j

/"/.J /, 
 _ '\1 

 

/
 

./
.J 
(/
(.;t
 
... )- ".I 
 · \ 
 -: / < ., . ((,"-! 0 /" / "..i 
 , \ 
 
. r'
 
 

V: c.>:'
-' rJL....JJ -' ... 
196. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: 
"Rasulullah SA J1I. bersabda: "Ihrahim berkhitan (sun at Rasul) dengan 
kampak, ketika itu dia berumur delapan puluh tahun. " 


193. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: 
"Rasulullah SA J1I. bersabda: "Teriakan anak ketika dUahirkan adalah 
keno tusukan syeitan. " 


ISA DENGAN SEORANG PENCURI 

 /,,,/ 
.\ /' '1/ 
L 
 \ '" o//1(
 J A'\
 C/o/J A./ 
.
\-
U-:
I.S.!)r:
 
 
.JuU \t

c.:!'
- '11 
,. J 
 /.I
\/\\
 1\/
if-11
'-:: 
 // ) 0 -'i1;
 
 0'/ 

 
 /4.\... 1S

...:A>u\.t 


#J(JW
 
:( 
 °1 
 
, .J "/' 
. 
 
J.)4 
u G:...o \ 
./ .:J./;.- 


IBRAHIM, LUTH DAN YUSUF 
o 
\..<:. t\ J",//' , )o/. 
 
 \ J'''J//tY.: J /tt,(/I/; /j \ 
/ 'J 
C>:
UI
 
 
()&.M'JU
 ,"


 ..,-'1 
/ /;:.-V- / 't/... 
 
'd/1\/1\;'II O! p. A1' 
\

 ;t /.. , o.l (/
f: /. \ "/4'..
 \ /o ,/"\ 

.J
tJ
i:ro
 
\ult..t- 
 
 '-'JJ"'.1/

;.- 
V . OY i" / '/ 
 \ .
 
0/\/ 

 .<1j\
"t"':

U:4
\'/.// 

 

.J4./ 
:;( 

..v 
 

J ;, / _/ 
. -' 
\
':;{.
'-' ij Xi. '. :1\
 !-
 

 .' 
./.:dJP'P 
 . 
197. Oari Abu Hurairah r.a. katanya: 
"Rasulullah .SA J1I. be,.sabda: "Kita lebih wajar dari Ibrahim menaruh 
keraguan ketika dia mengucapkan: "wahai Tuhanku! Perlihatkanlah. 
kepadaku, bagaimana caJ'anya Engkau menghidupkan orang-orang 
matU" Tuhan bertanya: "Relumkah engkau percaya?" Ibrahim men- 


194. 


Dari Abu Hurairah r.a. katanya: 
"Rasulullah SA J1
 bersabda: "Isa Anak Maryam melihat seorang lald-laki 
mencuri. Lalu Isa bertanya: "Engkau mencuri?" /)ia menjawab" 
"Tidak! nemi tiada Tuhan selain dari pada-Nya!" Karena itu lsa berka- 
ta: "Aku percaya kepada Allah dan mengakui diriku berdusta!" 


176 


177 



jawab: "Ya ada! Tetapi supaya hatiku .menjadi tenter am KiranJ 
Allah memberz rahmat Luth! Sesungguhnya dia pernah mencari per- 
lindungan kepada tiang (keluarga) yang kuat. KaZoo aku tinggaZ dalam 
penjara selama Yusuf tinggal dalam penjara, tentu aku perkenankan 
orang yang memanggil" 


,( 0< /"./4,'f , ::'(: ){1\

 
 /\ / j \/// ,.?/ 
/_ \ l)' \ / 
. 
 ... ..\
 
\
'"'W ..boo jJ\
.) OJ.J 
 

". y
 
 
 ...s", 
.. ,/ 
 

S: \; t/ /,,
 / / \/ Q.:; t/ (10 
 p 0 1:" \/
 I .

 
 /. 
of' ".. U \i '\1.\ \ to \ · " b' W U '''G'' 
. 
 ,/ '-'
..) 
 .-:r 
 }"/
 lj 
;'1
 "/./(
\j
 
// 
 \ 
i

1\
;e \/"
\ /
 :."
 


 
 \ /.. 
J-!/ 
 
 
,-1 \: //
/\ / ,--:: t\ //)
 :k(" ( 
..lA
\>.r


l.AJ .J.:4.U\ 
 
198. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: 
"Rasulullah SA J1I. bersQbd
: '1brahim seorang Nabi belum pernah 
berdusta, selain dari tiga kali (menurut lahirnya), dua kali ten tang zat 
Allah dan ucapannya "bahwa saya demam" dan ucapannya "melainkan 
yang memperbuatnya berhala yang besar ini. " Dan satu kali lag; ten tang 
penoalan Sarah (isterinya), ketika dia datang ke negeri pembesar yan$ 
sewenang-wenang dan Sarah bersama dengan dia, sedang Sarah adalah 
seorang perempuan yang sangat elok rupanya. Ibrahim berkata kepada 
Sarah: '''Sesungguhnya pembesar yang sewenang-wenang ini, kalau dia 
mengetahui, bahwa engkau isteriku, tentu dia akan memaksa aku me- 
nyerahkan engkoo. Kalau dia menanyakan kepada engkau, ceritakanlah 
kepadanya bahwa engkau saurlaraku, karena engkau saudaraku daZam 
agama Islam. Aku tidak mengetahui ada seorang Islam di negeri ini 
selain aku dan engkau." 


IBRAHIM PADA LAHIRNYA BERDUSTA, TAPIPADA HAKIKAT- 
NY A MENGUJI PENDENGARANNY A 
;s!!\.J' \./O\

'1
.L
\J,,-, 
t

\{C/P) /i': '" 
..,., 

/. / _\',-' / 

O (J 


 c)S'.." 
f'.. /
 \ .IA't l ' \ 
' 
 '/":' \/
/<

t 
 / .J
 ""' / & / 


 .Lj
 
 
 .) ..... - U".>J 
 'yu)\" .., \ 
_ / /
 7"" ./ / ".. /"7.,/ '-' / \ / ". 

 {t/ 
J
\
 
/\/ 't..< .!/ \ //\
J '').1'' 
 // '/.J.J..// 
.......,e; i
 A:.
 OJl.N 
L.::.
 o
 '-'.1 .l.1> \'" 


 
J 

 .t. 
(
\

\(ij
 tfl\!/ ./\ 
'e
/\ / )/// 
/ 
.up" . c,)
 
 '-'f 
 ......... 
 
 
 
-' ..J t::... 
," . 
.It . 
\ ( D,)t.. 
 · 
/.. / /.:1 /' / 
,A / /. /./ 

\
b
\
\4.Jfr\; ..\\
u
 
 " ,. \ 
": J ,/'\
\ 

 / 
:7 ./ /......../ 
 ... /.. 
./ 
 7 
. . 
.d .{/ L-';;'
 " '
\J1;\1:" 
-{\ to 

) /- ./ 
 /,- 

 Y 
 
 
r
 

 J ,{
) b' ti \ \":.,
 .,/ ,/', /): -:' , i: / ,
t. 
/ 0 
. . 
 
\A:.;
 U""'.)l(\9 
/ t /...
 \//!\; \?1 1 i / ,,\:' 
lft,\
.
 (I ,;/\ /
/(,;
"O $ 4 
r 'f:
./. 

..) It 
 ] /I.J
 u \ '+'
) 0 
 \ '.)\ 
., /.1 oIJ.11 //,/ ? A .,A./., A / ,/ \ -:=1 
 ,/ 

\6J
 a.


 o
;J \/t, -' 
 /. 
 \ '(.12 '" \ 0, 
# "'.. ..... t,;, ./ 

 
;II' .. ,......- . 
";\
f\\ ' \ {/:ti(':-: 
 / oIJ /
 
 -( ".(.,),) / ., --: 

 \?1 .1 // ..k
 

.) L&J<Jl&.' o.L

o..L 
j

 \O,.l, 
..." .. / .... ,. . .. 
.. . 
., A / Y 
J 
 ' 
J r:' :L:-
 I \ :. -< 

 / \//. .. /\ /{{ J 

/. \ .(\ / / 
 .1 
./ 'A- 
 LA
 :)laJ -:" ... 
t 
 U&GJ., ". 
. 
 ,/". '/ .. 

;;/
 I:' 
 
 \ .: { 
-:'?',/--: 
l

 "':It
 
 / " Q '/ J /. . '
{ d '
( 
I-...JI
 L t

d

 .)W 
.) .w 
..)\ 
.. .. V.. 7" 
 
.;:'\1:' .1.1
.-J\

\
\:1; '>:-::1 e.1
1 y\
 y/r
i 


 ./ &",/.. 
u It.) '" 
J 
,/-- 


SARAH TERHINDAR DARI SENTUHAN TANGAN JAHAT 
"Setelah Ibrahim masuk ke negeri pembesar yang sewenang-wenang itu, 
beberapa orang keluarga pembesar itu melihat Sarah, lalu dia datang 
kepadal'lya dan mengatakan: 
"Sesungguhnya telah datang ke negeri engkau seorang perempuan yang 
tiada pantas melainkan untuk engkau." Lalu pembesar itu mengutus 
orang untuk menjemput Sarah, laIu dia dibawa ke situ. Maka 
Ibrahim berdiri untuk mengerjakan sembahyang. Setelah Sarah masuk 
ke tempat pembesar itu, dia tiada dapat menguasai dirinya untuk 
memegang Sarah. Lalu tang an pembesar itu dirasanya dipegang dengan 
sangat keras. Sebab itu dia mengatakan kepada Sarah: "Do 'akanlah 
kepada Allah supoya tangan soya terlepas dari genggaman kuat dan 
saya berjanji tidak akan merusakkan engkau." Lalu Sarah mendo' a. 


178 


179 



Kemudfan pembesar itu mengulang sekali lagi (hendak memegang Sa- 
rah), lalu terasa tangannya dipegang dengan lebih kuat dari yang 
pertama. Maka dia mengatakan kepada Sarah ucapan yang tadi dan 
Sarah mendo 'a. niulangnya pula sekali lagi, lalu tangannya terasa dipe- 
gang dengan lebih kuat dari kedua pegangan sebelumnya. V,a mengata- 
kan lagi: "Do'akanlah kepada Allah supaya tangan saya ter/epas! 
Saya bersumpah dengan Allah tidak akan merusakkan engkau." 
Sarah mendo'a dan tangan pembesar itu terlepas. Kemudian pembesar 
itu memanggil orang yang membawa Sarah 
epadanya dan mengatakan: 
"Sesungguhnya engkau membawa syeitan kepadaku dan bukan mem- 
bawa man usia. Sebab itu keluarkanlah dia dari negeriku dan berikanlah 
dia kepada Hajar. " Lalu Sarah kembali berjalan kald. Setelah Ibrahim 
melihatnya telah kembali, dia berta.nya: "Bagaimana hal engkau?" Sarah 
menjawab: "Kabar baik! Allah menahan tangan orang jahat itu dan 
menjadikannya pelayan.'
 


satu dnpat melihat kemaluan yang lain. 111usa rtCandi sendirian. Sebab 
itu, mereka mengatakan: "Vemi A /lah , Tiadn yang menegahkan Musa 
mandi bersama-sama dengan Idta, melainkan dia berpenyakit besar 
kedua buah pelirnya. " Pada suatu kati Musa pergi mandi dan diletakkan- 
nya kainnya di atas sebuah batu. Batu itu melarikan kain Musa, lalu 
MU$a mengejamya daTi belakang, sambi! mengucapkan: "(TinK.galkan) 
kainku, hai batu! (Tinggalkan) kainku, hai batu! "Sampai kaum Bani 
IsraU melihat kemaluan Musa, lalu mereka mengatakan: "Demi Allah! 
Musa tiada mempunyai penyakit apa-apa." Sesudah itu batu tadi 
berhenti sehingga orang dapa
 melihatnya. Musa mengambi! pakaiannya 
dan memukul baw itu. 


MUSA TIADA BERPENYAKIT SEBAGAI YANG DITUDUHKAN 
KEPADANYA 
/0 

j('
 \ /O\ 
/ 
<'(/ 
 l aJ,"'/ J /.r.: J /\'::: t/"/) 
 0/ 
......O':"

'--'
 
\yY.J 
 IlJ


\cJ$--\" 
.7 
J-!
 J

 t \ ../\/ , -/ ;Y/ 0/ j \ .//t - "". 11/ -' 
 "t'
 ,/' 
r 
 
I-""""(.)
.'
--
 Ol.....,
\ 
' .-eJ ()

 
".. ./... 
 - ..J .J 
 "-/ 
 , .. .. &r 
///'<l,tJ/'Jf"
t t

 /
/'A "'''/11/,/ 
,/t1\
.1/./ 


u"'..).)\
\ )}. 
0\
Y
""f.U

wo
 
/1 ) -
///...< J ..(,
 ,,/ 
 
 " \ /// "/ 
 .J/II< / //
.J. / 
/
 // 
:'L...J _
 l\i 
 · J fII' . ...... A> .. " ......:.,-
 

 
 
YL.' /
. 
r!1 

-"
o
 
) .
 /t \ .//t /\"1. \ /{J, ".J/ . 
 
 .4 /;// ,,/ ,,// ,,/ .Jt"
/ 
.- t.:i'c.H J. - . ...
 '" 
 
(.) '" 

y g,
 
 ..

 u <..S'=>V"'": 
V"":" 
 
 

\ij
 i:J'/"

 / 
/1 ,/
 tlr: ' (J/ \: 
\/(1
 
/- 


 .
 r o;.

Y......" ':.J:.JJ 

r'
 /1
 
 
"
 
.

 / / .
 


MUSA DAN MALAKUL MAUT 

 
 
o 
 /'/ 
 
 \ Jt ", / /\'
 /n C 
/o/, /' \ 
 / 
,
 \) fob- 4.U u
J U\at U" o..;:

 os- -"..- 
It/ /. · /:/ - 
 

 ! ." 

 j
'
/ .:.j )
j\t)
\ 

 '-' 
/ ... 
 Y. .
 .. 
 r ./ ... 
 
't\ /
 
\/t\ iili \ ///
 

 
'


 
/,\ 
 
!\f 
J\ 

 / c,;;
 '(:!".r ....
./.. r- 
..1
 · '//lli
/ S
(\i.:"
 

j, 
 :
t 
tlJ
 

 
 
 -
 
. 
 '/ ;.- 


 
t

d\ \
IS'
J\
;\
;t;J\
\
 
()
 _
 .. 
 /.."U- .. ell t- 
/{
,( /:J
" 
t;/ II / \ /t\ /.( "-:. !. / 
 / --:t/" "(-". -:::(//iy'" 
 

\tO
r'..A.!Jj.,UI\aJW..l"I...Ls 6
 
o
.ltJ! 
'P'
 v./ ...:J-T r 
- - L .,. .. ;.- 
. 
/..",/ II 
 
 
 .t,\: 1\
 
 '.J
 
{ -1
 11/ 
{ /t
 
 / / \ -:' ":.. 0 
 
eJ
'":""'d
OJ" (.)
 uy,-.JU 
,-J(.) 
 '1t;
 
" :;.." ; 
 ". A O 
...
;\ l .( r 
 \ "t ,;/ /\'
 /
 
/'/ - / :{;1 \ · · 
\
 
J.


 p
Ij

/
..J
 of..) 
 
/ o<:.r "._1-:t /" . JJ /'" {//t 
/'/ 
 !l 
(4,,/. 
.], 
,
 .. \. \::..
\ 0" -:!)] O
 
..
 .." /
'/
. 

.. /' 
:;/ ;; ,. ,. 
200. Oari Abu Hurairah l.a. Katanya: . 
"Rasulullah SA Jv. bersabda: "Datang Malakul Maut kepada Musa AS. 
dnn mengatakan kepadanya; "Perkenankanlah panggilan Tuhan engkau!" 


199. Dari Abu Hurairah l.a. katanya: 
"Rasulullah SA Jv. bersabda: "Kaum Bani Israil mandi bertelanjang yang 


180 


181 



Lalu Musa menampar mata malakul maut, sehinggo rusak matanya. 
Sebab itu Malakul Maut kembali kepada Allah dan mengatakan: "Se- 
sungguhnya Engkau telah mengutus aku kepada hamba Engkau 'yang 
tidak menyukai kematian dan dia telah merusakkan mataku." Lalu 
Allah menyehatkan kembali mata Malakul .maut. Tuhan berkata: 
"Kembalilah engkau kepada hambaKu dan katakan kepadanya: "Ada- 
kah engkau menghendaki hidup! Kalau engkau menghendaki hidup, 
letakkanlah tang an engkau di atas punggung sapi. Seberapa bulunya 
yang ditutupi tangan engkau, nanti engkau akan hidup sebanyak itu 
tahunnya. Kemudian tunggulah, sesudah itu engkau akan mati." 
Musa berkata: Maka sekarang, hai Tuhanku, dalam masa,.yang de kat 
matikanlah aku di tempat sejauh le91paran batu dari tanah suci." 
Rasulullah SA J.v. berkata: "Demi Allah! Kalau kiranya aku dekat itu, 
tentu kutunjukkan kepada kamu kuburnya .di tepi jalan dekat bukit 
pasir yang merah. " 


( 0:" \ / "'/ 
 0J. -:,

(,,,,r;
t ./." < /:i \ /. 7/
 / C; 
,l.).I1 · ,.v } () G 
 .A /I -..J J L..... 
 ...., 
 l,S'->- 

.. 
"""""""''''_:/ \ 
.. 
 
#
t\. :/./..\ \/
\\' 
/ 
/"/"
.:
-:"\' 
<
.J
\;'
, 

jl
vA.J'-'

 
 '-""'-'!'r 

 
 
) .)\
\-:' / .J 0/ J /
 \ .JO
( ) 
-'\ ". 

!.1
{/\\
)
 \/L:::
\ 

y ,)r

 JJ 
y""
..r B
lcJ\.J
.
 / 

 ".J, /0/ ..
" / / o//J , ' "1'\1.( 
 
 /o\ 
.. ) , )« 
 ' \ & 
\ 
aJ 4 .... A1 ,-,-"",,6> t().) \...At. WI 
.
 
..J r,,7... ./ .. )-.. .........J /' 
 t "'......, /. - 
;,i:
I\',.(/
/ · /?, .;
 t:,:
\ \;f\
\JI'

/ I

 .1(\ 
,

(.S'A
o-.1

 
 u......'"'.1' 


-' 
, ""... ./ 


JANGAN MENINGGIKAN SEORANG NABI SAMPAI MERENDAHKAN 
NABI YANG LAIN 
6"1-u \//\ 
\

 
 Q/
.)oJ 
J

./../' /\:/ _ y-, 
.. \fI;
 / 

 .- 
 ". 

_
 os- 
,.. 


 
/t'\1
"
\ 
 ,o
 ".\/"\ j(1'\\;,
-( 


r ........ 
Y

......:.J u 
 
'd/ -.\ ..i( J 
 o!C /W
 ) / 0/ 
t'
 ':

t .: 9./ / "" /4 

\$"
:J )JL'CJ"
\
-.t ')\U:h
 

 ,
 
...,J....
\
 .,,/
 
/ti/I-::" 
 \.Lt' } '" 

 ....
. h.'/: 
,-'-
 
i ...... .. 
.r 

, \if\C \b J /.
 
 
 \ J '///'\ 
 ;r\\ // <-:' i
 
u/
 ... /
 
.J
,.
3 .. 
»u 
,
 - , ?- 

\ 
 -1-'1' P /I\
< 0/ 
 -f {I. "\\,{ /\.?P 
:::. \ 

r-'-- jlU 
.J(.JW
J (.)
U
-'
.J


 
. o/{ / ,OJ t,
 ..\ .1',/ 
 , /i "//'/ir::i,
 
/ -/ 
 0 -i i 


..r
 c>
:.J/
 
..)
(JlIU"
J '-"'". ,J4.) 

 \ "A' ,,/ / ..-: -: 11{ 'h$ \ -(' / : o. 
 / 
.D \ /y J ,( 
 t 
A),) --LJ
 L..

 t.J
 1> (}'u

 
".
, 
/ . /' '/ -. "/. , 


201. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: . 
"Pada suatu ketika, seorang Yahudi menjual barang dagangannya dan 
dibayar orang dengan sesuatu yang tidak disukainya. Lalu dia berkata: 
"Tidak mau terima! Demi Tuhan yang memilih Musa lebih dari segenap 
manusia. " Maka kedengaranlah ucapannya itu oleh seorang laki-laki dari 
kaum Anshar, lalu muka orang Yahudi itu ditamparnya, sambi! 
mengucapkan: "Engkau mengatakan: nemi Tuhan yang memilih Musa 
lebih dari segenap manusia, sedang Rasulullah SA W. berada di tengah- 
tengah kami?" Sebab itu, orang Yahudi tadi pergi menemui Rasulullah 
SA Jv. dan mengatakan." "Hai Abu Qasim! Sesungguhnya saya mempu- 
nyai jaminan dan perjanjian. Si Anu menampar muka saya." Lalu 
Rasulullah SA W. menanyakan (kepada orang yang menampar): "Kena- 
pa engkau tampar mukanya?" Dia menjawab: "Ya Rasulullah! Dia 
mengucapkan "Oemi Tuhan yang memilih Musa lebih dari segenap 
manusia," sedang engkau berada di tengah-tengah kami." Maka timbul-. 
lah maralz Rasulullah SA J.v. kepada orang yang menampar, sehingga 
diketahui peras(lan marah padn air muka beliau. Kemudian itu belillu 
berkata: "langanlah kamu perlebih perkurangkan antara Nabi-Nabi 
Allah karena nanti ditiup sangka kala, maka pingsanlah siapa yang ada 
di la
git dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian 
ditiup sekali lagi, maka akulah orang yang pertama kali dibangkitkan, 
kebetulan ketika itu Musa berpegang di tiang 'Arasy. Aku tidak tahu, 
apakah telah dicukupkan pingsannya waktu di grmung Sinai atau dia 
dibangkitkan sebelum aku. Aku tidak menKatakan bahwa ada seorang 
yang lebih utama dari Yunus bin Matta AS. " 


182 


183 



, 
'1
 / 
r
 
 \ 1
 
 1 \)t .) / /t\ 
 J /.,:::: :. /tu J /, 0 

 -!.J 
. '(J ,-,--)U) 
.Juu I
 



cY &- 
.'( 

 
 
j \ 
 
 / . 0 /J. 11.)11 '0/ (
 , '\ "!/II/. J .11/, /II/,t 
..,- / .. <-5"'0:'0-' ...i

l) U
0\ 
'.,) 
, "".. .. 
 /'. 
 
202. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: 
"Rasulullah SA W. bersabda: "Allah Maha Berkat dan Maha Tinggi 
berfirman: "Tiada sepantasnya bag; seorang hambaKu mengatakan' 
':4ku lebih baik dari Yunus bin Matta AS." 


204. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: 
"Rasulullah SA J.v. bersabda: "Zakaria adalah seorang tukang kayu. .. 


NABI ZAKARIA SEORANG TUKANG KAYU 
f
 .It' 
 :'Y'
 
 \J\ '
/ J /\-:: J /.,
/. /."iJ ..-; 11/ 
..!.) .. 
 _V<J () ,-'-- 4.U 
 " \:) 
f


 - Y.1 


MUSA DIPERINTAHKAN MENEMUI KHADIR (KHIDIR) 
.0(\ / ,,
 /,
 
 1., .)"./ / /\\
 1'-:: 0Vo /. 11/ 

 
-"'" r 15 \:"7 _PIcJt-.) 1J15
" 
 iJ:'-'!.1 iY · U 

\J
 f; h
\ \!J
1 J"


 ' /
\. / J


\ 

 - /. -
......c5)'1 "...." r 
r
 ./
\ . ......t \ J
 \ / 
-:' "-1 \ 1J \ 
.J/ 
 
 )
 \ /
/
 "\t
..1t 
¥':'
!r-
 .s-JI5

r"'7. .)..Y.r.)}-w 
UI5f- \ 
.L
/':
\ ,o-'J
iS1!I4.o/"1i 0/ x.

 
...... ...,,
 
-r /r-.


 
4S;/. /'
 
/,{ /J
 
 .}),} 11/ J ./
 
 . ,f'.J" 
't /. {I / 
. '*t an 

, \ -:."
 
.. .. 
 \ -, 
 '\ -"':
 
 
\'.,,-.- 
.. 
 /'


 
 /
 
, O} J:i °f}'}/
'} /} / h::'{ } // 
1V( -:.ii 
r:' 

y /' 9f
eY
JoU



lf 
(:5.\1'/ . 
 

//.J 
1.#\/ ,
v't")"
\
. 
". 

_/ '" 






\ /... 

\; 
fl\





f
\ 
';"
 
}

\ 
t;' Z 
'
\/J
 o
\. 
:
 t

\
 //

! 
_
 !J .

 


y-
 
. 
 
8/ '.'" 

\:// 
.:.Jjt 

 - tt! r

 :e j / "ID 
... 'J
.Y'

 V"" /
/U 
 
u (S>/ 
0/"' , ' ..J
 \/ / // \
f:
 /\/' {I/
/ /(..1i
,
 
. .
..... 
 


 
........J 
JA 
 
.J _ '.J / 
 .,./'. 

 ,:/ \ // ,-:'...' J \
 J A'I
 J ,
 
 t . #1/ ,'0. //'A,jf:)/ .
 
.. G"..lS.
\o ..' 
 
\
 J /' I
" ""J 
/' / r /'- 
y-e 
 
.1 \ 
 (7(" :/\ / 
 / ,,/ 
/ 
 .." /ir.: 
;
, ,( J ,( (/: t::
 
L-..>J ",,

6

 \....4
4
 
(J" 
U

 
/ '.J . - · 
- /.." 
/".. d '// 
 o.JJ\ 
" 
 
 t-:' 
 /..o
! \ 
 ,:'1. 
 \ 
 {,
. i'
 /
 

 
u"'p- 



 
lL:-'\
/

\u

\ 
.iI1'; I '''J

 
iJ :J..:/
::{i (

,

 \,
:tI \
, 
;/ 

 . . 
 -:/... !.J
.) 0... /' 
'/ 


ORANG PILIHAN MASA JAHILIY AH, MENJADI ORANG PILIHAN JUGA 
DALAM MAS A ISLAM, KALAU MEREKA MENGERTI 


\j
 6\J/<f:/ 
 (\ .-'/t:1.
 

 
/o/.J A ,/ 
, (.,)"'j 
 y> 'if 
 
..).. 
 (J 

 
 \ Ot- - ".
 
'" /;/ 
. ' \.&\ II'.{!
 \ '" \
.{ 
 J0,}{ i'
 /
, t5 ,{, :/ /.1(1\':: 

 /' ':t:: 4.>! ,,4.\\ '!': 
J:! u \I 
 
 f.>S'
 J'''' 
. \ / / 11/-<' ir: 

t , {, ,,/ ;j 9 "J.,
 
 \
 " / 0 t III / 
U.) laA cJA'u\.i 
 
...L 
 4.U .. \ 
\ . 
;// V""". _ /' .. /' y-: /' 
 
.I 0P ..< 
l 
t..'
i

 tt,.\
b . ." ?
. o" L;, 
;" 

 
 
/,\-"'//-//'. 

./'
yJ ;,
 
203. D
ri Abu Hurairah r.a. katanya: 
"Ditanyakan kepada Rasulul/ah SA Jv.: "Siapakah orang yang paling 
mllUa?" Nabi menjawab: "Yang paling bertaqwa di antara mereka. " 
Mereka berkata: "Bukan hal ini yang hendak komi tanyakan kepada ' 
engkau. n BeUau berkata: "Yusuf itu Nabi Allah, anak Nabi Allah, anak 
Nabi Allah, 
nak Teman Allah. " Mereka berkata: "Bukan hal ini yang 
hendak kaml tanyakan kepada engkau." Nabi berkata: , Ten tang asal 
usul bangsa Arab yang hendak engkau tanyakan kepadaku? nran!? pilih- 
an mereka di masa jahiliyah, menjadi orang pilihan juga pada masa 
Islam, apabila mereka mengerti." 


184 


185 



/ . / ' / / , / /". hI 
 
 / ,,! k/ 
,,' \ o.J /. / 

\::
 j\; \
,:
 
}\
 
.J

 \:)lA 



J\; 

/!;
\({\ 
/ C; 
\ 
. "?"- -- 
 
 
..>1 
I
 ,0/ 
 f:'
 .-:: ti.V-'
 /'( 
.\J w
y/.. 
->;/_ 
 .
4S
 
f' :/. /.'.1. 0 
./, 0.. ,/i' \ .. / , #" /,
 ) '/(\j
 J
\ 8
' L 
 

 \ 
J.;;
 

yu 
y r /


 / 
/,
(
/ 
:\ 1 
)
 \"
 / 
 \ 
 -. 
 1
 /\/ 
\j
"/
 J
 

\j!,
 4.U 
p //



 
 
 
/. 4/, 
 
 
fjf '/J,,
\,"-1/ '''.J.I
/\\i



\ 
 
. 
,


Y u /..-" -" "'
#.
 

.// / 
 
 

\j
 
2b 

j
 
..


",/ 
 / /;// 
°l
/'?
/
\
D/\ . 
 jU(.< 
JJ

j:
 

 

 4.U 
/
 
 
,../......r 
 

 0"1 
/ .:-" 
/ :t \:

 .
./
\. 

';.:l 
j
(1
 
o




 
y
,/ 
 
.



t..
 
- ,,/ 

 :/:
 ;;; /', \ L.., /,
 .. \ ;" :.
 )'/ / 
-
 \
t; 
J.- '1 
 / 

..." _(.$V'Ij".J -" 
......T'/. /" , 
J . ./ 
)::
 (p;J. ' / 0 J//
 
 
 "J. "/ 
 t \ ".J ("'\7.(£:". / 
· · .. . \ \..; --' .. 
 L("'-'
 
J.}a.J 
 / JV-- .7 ...4..> ..-" 
'?i/ ../..--'7 
,.
 , 'J)11
,) <
"' 
; 
J \ - -(if: "'jr'.. :U\
 
r'
yA)0 Ju,ft ../ r2f

 
 ...... 
.}.. <j / .A / 
 t1 / \;r / . ., / ". / J /. \ / · / 
 #( i'. 
 ".J. // 
.. 
\ .. .... .. 
 
 ,. ... \ L '''''' ..., 
I a , J 
 Q.J
 U
 -../_--; 
'-" '/ / \ /.. / 
 ......- 
 

-2
 

 &11 :
 

l
\
iJ
 . t:
t.;/

 
.. /' 
? "" {t " 
' 
 
 / 
. -/., / . 0.. \ 
 .. 
. , 
 L-.-
 \. -4' ;. 1t
 ....J ).J L-'.1 .....J \..t: 
 

 
..:./ 
 v/ V / '->, --;:;.....r .. -" 
, 
,
, L:J \/\
 . \
"
 

 
:J \. 

 


 
Y... -" 
 --.. " 
. (' 




 o.G 

 ,
y/ .
i(
\;. dJ\ // ,-':"1:'- ;)( 
//"y / /'

 9- -" 
.. 

 

 r:
:.. /' t1(
 ,
o/ 
 
 / 7-L:
:J/
: f \ ' t1,) J /. 
 /
 
4r. ... . 
 . .. tII.? ...." - 
. .. 
 
 
6A 
_ / /.. " 
i> ....7 
( /
 /::'\ oJ1: J
 \ 0/ / / &If. ::1 
1 
\
Ji\ {(ij
 


 // 
 
r..IY 
/ OJ 
 
 
· 
 ::1' '' / , '
j<r
 
 / /./ ,< 11/ ...:\:.ft / 
 'J 
 ,,/
( \ 
.. .... J,;. 

lA

 .. US-

\!
J) 

 .. 
 -
 } 


'" ".Ii 
.. 

d.)J 
, 



" 'f,
 //' · \ // 
 " \ .. /,,
 / ,,/j {
-1 \: \ 
 / U"'\1
 \:' 
W\ 
lt
' .., 
 
:-:
J.A'
' 
......(S'>" 
 
" ,JJ/./. J ( 
+ \; /4/./oA'J'J41 
 c , ///
 \
' .J
/..7 
"
, "\; \;....... \ J..., \ 'J.., · 

 
 
 
0""'Y
w 4.- 
U .'J}.'.J 
 . .:T 
T"-; 
,4,.. . L / / 
:
t /" 
 /.\
 
 " "J" 
 /
..J"'/ J 
 /. 0.1 \.'/:. \ 

(. 
(i"U W


 G -' \j. ... ..,....a.
 ..
 
:.?:"....... '" . 
 
 , .. ,.7 
. uV 2f:
 P '/ 
 '.\S 




 
/ ." /..(;\
j
 

 '-- J4 ".."':J

...T/ .. 
/ .. -" ",""-f" y 
 ... 
\ 
 / 
..
 


/// /,h.
 
"/1 ' 'J J
 \ J/'/ ____
 
 \ J, O.l/ J /.
 

0
4tJ\U
:JY
Y
 i..J:!,-:. 4.U 
 
/ ; 
/:
 ' oJ: 
"
\

 Lt.\.i' t.1: 
 
/ 
 
..J
 ... ",
..r
 
 
. 
.. 
 

11'

 
 /" ./
.fI'
-(" .. 
j \ ._'//\: /1./1/9'-'., oJ \// 

...JJlA' \
 
!=' 

 d 1 . '-!

J
J

'b:-J 
y. J""" \ .. /' L- 
;'
 I:I /.:'(
'(!
\
I 
 ' 
 &: i_' /
.
.J. 
j\ 
" .) 
 
 -"-" 7
 '.J

 
 
, .:'\ : 
..
:
 


205. Dari Ubayya bin Ka'ab r.a katanya: 
"Ras1Jlullah SA Jv. bersabda: "Musa pernah berdiri berpidato di hadap- 


187 


186 



an kaum Bani Israil, lalu ada orang yang bertanya: "siapakah orang 
yang paling banyak ilmunya?" Musa menjawab: "Akulah orang yang 
paling banyak ilmunya." Lalu Allah mencelanya, karena ti ak memu- 
langkan kecukupan ilmu ftu kepada Allah. Diwahyukan oleh Allah 
kepadanya, bahwa seorang hamba dari an tara hamba-hambaKu di 
pertemuan dua laut dla lebih ban yak ilmunya dari engkau. Musa berka- 
ta: "Wahai Tuhanku! Bagaimana supaya aku dapat bertemu dengan 
dia?" Lalu dikatakan kepadanya: Bawalah ikan dalam kantong. Maka 
di mana engkau telah kehilangan ikan, di sit,!lah dia. " 


MUSA BERTEMU DENGAN KHIDIR. DANMTNT A SUPA Y A DIBOLEHKAN 
MENGIKlITINY A 


IKAN KELUAR DARI KANTONG DAN JATUH KE LAUT 
"Maka berjalanlah Musa dan bersama dengan dia bujangnya, Yusya' bin 
Nun. Lalu Musa membawa seekor ikan dalam kantong. Dia berangkat 
bersama bujanngya dengan berjalan kald, sehingga keduanya sampai 
di sebuah batu besar. LaZu Musa dan bujangnya tertidur di situ. Ikan 
itu bergerak dalam kantong, sehingga dapat keluar dari kantong, dan 
jatuh ke laut. A Uah mentihan air mengalir kepada ikan itu, sehingga 
menlpakan suatu bulatan yang melingkar, dan menjadi lobang bag; 
ikan itu. Ini untuk Musa dan bujangnya adalah suatu keajaiban.- 


"Makt1 kelihatanlah oleh Musa seorang laki-lald yang berselimut kain, 
lalu Musa memberi salam kepadanya. Khidir menjawab: "Menjawab 
akan bisa selamat di negeri engkau?" Musa berkata: "Aku Musa'" 
Dia bertanya: "Musa Bani Israil?" Jawabnya: "Ya!" Musa berkata: 
"Sesungguhnya engkt1u mempunyai pengetahuan, . sebagian dari llmu 
A llah yang diajarkan Allah kepada engkau, sedang aku tiadll menge- 
tahuinya. A ku juga mempunyai ilmu, sebagian dari llmu A llah yang 
diajarkanNya kepadllku yang engkau tidak mengetahuinya." Musa 
menanyakan kepadanya: "Bolehkah aku mengikuti engkau dengan 
tujuan supaya engkau mengajarkan kepadaku kebenaran yang diajar- 
kt1n kepadll engkau?" Dia menjawab: "Sesungguhnya engkau tidllk 
akan sabar (tahan hati) bersama aku. Ragaimana engkau akan sabar 
terhadap sesuatu, yang engkau tidak mempunyai pengetahuan cukup 
tentang hal itu?" Musa berkata: "Insyaallah engkau akan memperoleh 
aku bcrsabar dan aku tidllk akan membantah perintah engkau." 
KJ1idir menjawab: "Kalau engkau mengikuti aku, janganlah ditanyakan 
kepadoku tentang sesuatu apapun salnpai aku sendiri menerangkan itu 
kepada engkau. " Musa menjawab: "Raikll!h!" 


KEDUANYA KEMBALI SETELAH JAUH MELIWATI TEMP AT YANG 
DITUJU, MENGIKUTI JEJAKNYA 


KHIDIR MELOBANGI OINDING PERAHU 


"Lalu keduanya mempergunakan sisa harinya, melanjutkan perjalanan 
siang dan malam, sedang kawan Musil lupa menceritakan kepadanya 
(tentang ikan yang telah melunCUT ke laut). Setelah di- waktu pagi, 
Musa AS. mengatakan kepada bujangnya: "Rawa kemari makanan itu 
sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan Idta ini." 
Musa belum letih sehingga dia melampaui tempat yang diperin tahkan 
kepadanya (
ntuk menemui Khidir). Bujangnya menjawab: "Adakah 
engkau ketahui, ketika kita berada di atas batu besar tadi? Saya melu- 
pakan ikan dan tiada yang menyebabkan saya lupa melainkan syeitan 
untuk menceritakannya. Ikan itu telah mengambil jalannya ke laut de- 
ngan amat mengherankan." Musa berkata: "Itulah yang Idta cari." 
Lalu keduanya kembali mengikuti jejaknya. Keduanya mengulang 
jejaknya, sehingga sampai kepada batu besar tadi." 


''Maka berjalanlah Khidir dan Musa di pantai laut, lalu bertemu de- 
ngan sebuah perahu dan berbicara dengan orang yang dalam perahu, 
supaya keduanya ditompangkan. Mereka me'."genal Khidir, karena itu 
keduanya mereka bawa menompang tanpa bayaran. Kemudian Khidir 
menuju sebaha papan (dinding) dari antara papan perahu dan dibuka- 
nya (dipecahnya papan itu). Karena itu, Musa_mengatakan kepadanya: 
"Orang-orang ini telah membawa kita menompang tanpa bayaran. 
Engkt1u sengaja menuju perahu, lalu engkau lobangi, karena engkau 
hendak mengaramkan isi perahu.. Sesungguhnya engkau telah melaku- 
kan suatu pekerjaan yang jahat." nia berkata: "Bukankah sudah aku 
katakan, bahwa engkau tidak akan sanggup sabar bersama dengon 
aku?" Musa menjawab: "langanlah aku engkau hukum karena kelupa- 
anku, dan janganlah engkau perintahkan kepadaku perkara-perkara 
yang amat sulit bagiku." 


188 


189 



KHIDIR MEMBUNUH SEORANG ANAK MUDA 


pengetahuan engkau mengurangi pengetohuan Allah, meloinkan seba- 
nyak apa yang dikurangi oleh minuman burung ini dari air 'laut. 6) 


"Kemudian itu keduanya turun dari peralJu. Ketika keduanya berjalan 
menyusur pantai laut, kebetulan bertemu dengan seorang anak muda 
yang sedllng bermain-main berspma anak-anak muda yang lain
 Lalu. 
Khidir memegang kepala anak muda itu, menariknya dengan keras dan 
dibunuhnya. Karena itu Musa berkata : "Mengapa engkau bunuh orang 
yang tidak bersalah, bukan dengan sebab membunuh orang lain ? Se- 
sungguhnya engkau telah mengerjakan suatu pekerjaan yang salah ," 
Dia berkata: "Bukankah sudah kukatakan" bahwa engkau tidak akan 
sabar bersamaku? Musa berkata: "Ini lebih dari yang tadf. Kalau seldra- 
nya aku masih bertanya kepada engkau t
ntang sesuo.tu sesudah ini, 
janganlah engkau biarkan lagi aku menemani engkau. Sesungguhnya 
engkau telah sampai cukup memberikan kelapangan kepadaku. .. 


MUSA KURANG SABAR 


6). Apa yang akan diterangkan oleh Khidir kepada Musa itu disebutkan dalam 
Qur-an Surat AI Kahfi ayat 79 -82, 
aksudnya. 
Dia berkata : Bukankah aku sudah mengatakan, bahwa engkau tidak akan sang- 
gup sabar bersama aku '1 
Musa menj
ab : Janganlah aku engkau hukum karena kelupaanku itu, dan 
janganlah engkau perintahkan kepadaku perkara-perkara yang sangat suIlt bagtku. 
Lalu keduanya berjatan, sehingga keduanya sampailah bertemu dengan seorang 
anak muda, lalu dibunuhnya. (Musa) bertanya : Mengapa engkau bunuh orang 
yang tidak bersaJah, bukan dengan sebab membunuh orang '1 Sesunsguhnya eng- 
kau melakukan sesuatu (perkara) yang salah. 
Dia berkata : Bukankah sudah kukatakan, bahwa engkau tak akan sanggup 
sabar bersama aku '1 
Musa menjawab : "KaJau sekiranya aku maS1h bertanya kepada engkau tentang 
sesuatu sesudah ini, janganlah engkau biarkan lagi aku menemani engkau; sesung- 
guhnya engkau telah sampai cukup memberi ma'af kepadaku. 
LaJu keduanya berjaJan, sehingga sampai kepada penduduk suatu negeri. Kedua- 
nya meminta kepada penduduknya supaya diberi makanan, tetapi mereka tiada 
mau menedmanya sebagai tamu. Kemudian didapatinya di situ sebuah dinding 
yang hendak robo h, lalu diperbaikinya. Musa berkata: KaJau engkau mau, tentu 
engkau dapat mengambil upahnya. 
Dia menjawab : Inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Akan kuterangkan 
kepada engkau pengertian perkara yang tak sanggup sabar engkau karenanya. 
Adapun perahu itu, adalah kepunyaan beberapa orang miskin, yang bekerja di 
laut, dan aku bermaksud merusakkannya, karena ditempat itu ada seorang raja 
yang mengambiJ setiap perahu dengan kekerasan. 
Dan tentang anak muda itu, ibu bapanya adalah orang yang bedman, dan kami 
kuatir, bahwa dia akan memaksa keduanya menjadi durhaka dan kufur. 
Dan kami ingin supaya Tuhan mengganti untuk keduanya dengan anak yang le- 
bih suci dari padanya, dan lebih dekat kasih sayangnya. 
Dan tentang dinding itu, adalah kepunyaan dua pemuda piatu dalam negeri itu, 
dan di bawahnya ada sunpanan kepunyaan keduanya, dan bapaknya adaJah orang 
yang baik. Dan Tuhan menghendaki supaya keduanya sampai dewasa dan 'akan 
mengambil simpanannya itu, suatu kurnia dad Tuhan engkau, dan aku memper- 
buat itu bukanlah karena kemauanku sendiri. Inilah pengertian hal-hal yang eng- 
kau tidak sanggup sabar karenanya. 


KHIOIR MEMBETULKAN DINDING RUMAH USANG YANG HAMPIR 
ROBOH 


"Lalu keduanya berjalan, sehingga sampai kepada penduduk suatu 
nege.ri.. k4duanya meminta kepada penduduknya supaya diberi makon- 
an. Tetapi penduduk negeri itu tidak mau menerima keduanya sebagai 
tamu (yang dilayani). Kemudian didapatinya di situ sebuo.h dinding 
yang hendak roboh (sudah miring). Lalu diperbaikinya. Musa mengata- 
kan: "Kaum ini, Idta datang kepada mereka, tetapi mereka tidak mene- 
rima sebagai tamu dan tidak mau memberi ldta makanan. ((alau engkau 
mau, tentu engkau dapat meminta bayaran (sebagai upahnya). .. Dia 
menjawab: "Inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Akan kute- 
rangkan kepada engkau perkara yang tidak sanggup engkau sabar me/i- 
hatnya. 


"R.asulullah SA Iv. bersabda: "Kiranya Allah memberi rahmat Musa! 
Sesungguhnya aku ingin kiranya Musa bersabar, sehingga dapat dicerita- 
kan kepada kita Idssah keduanya lebih lanjut." Teguran pertama dari 
Musa hanyalah 'karena kelupaan. Kata beliau: "J>atanglah seekor burung 
sehingga jatuh di ujung perahu, kemudian dia minum di laut. Lalu 
Khidir mengatakan kepada Musa: "Tiadalah pengetahuan aku dan 


190 


191 



1 ABU BAKAR 


ABU BAKAR CEPAT MENGERTI TUJUAN YANG TERSIRAT 
DALAM SABDA NABI 
/ A\ /.I-
 
 
 f' \ -1 :' 
 r l \ .1\ ..J / ,,/S , \ (I / /t.! / 
-!J
 
 
 4,U ""'
.JcJ 
 . e 'LI 
\OS' _ '(..\J 
......." / .. / "J. .p_"'" . 
)/0 \//\/l- '<' J/O \/ /"//(/
t 
/.{.J. /" O)#/f /'/.J
 \ )/1-( gO/ 
O
\,..).. b o
\,.e
.J
JJ\
.J9j:w\04..U 

 
j '// {
j
t::(:
'/
C't, 
C
JWJr 
o)1
 

ju /

 ".. y" :Jv;;w:l... 

 \ 
 
(r/ 
« <l>
 y.Y', :
f
"() 
..L
\ 
"-"...- .......
.J 
"""''l 
..i u':J

,-r 
/
/ -f,t
 \ 
1.J J(I
 
 / 
 "7.l-'t /..1 / .t\/ 
 //. / ,
t \ /// \ 


) . 

:1 w
\
 
L.o 
 CJ 
 

 ",,/ / '!.J".::1 V. //. J" /.. 0.: 
 
/.- /./:t £ /0/ . ./,' \ . 
 / '/ 
 /, ,/ .J 
'). 
 W / · (4 
l;..' ..)\Ac;.... 
 
] 
]\O .. \.' . "'\ 
T / :r /../ ,/ ... f 
 
 '!J -" . . 

 . -1 
. ;;' ,=,\ 
.. .)' 


BAHAGIAN KE ENAM PULUH LIMA 
KEUTAMAAN EMPAT ORANG KHALIFAH RASULULLAH 7) 


ABU BAKAR HIJRAH BERSAMA NABI 
/t l J 
 .< 1\
.J.(/
/ /. 
 oil t 
 /,(¥.n . \h/ · /!' \ '/ 

\U cJU



\ U\W\
'--cJ:'
:..,s.-Y:t 

 ../ / :;' .. .. 
"""'...-""'- 
./\ 
 \/\ . J /\: 
 
:; 
\ · 
./. /
.): /\ 
 -:,,<,"::,,\ 
\ 
y
 
-'.. 
 

.J -;:'J'J&'

 r 

. / (/. " / J /.' 

 ,// /,/", \< //0/' ,/// /' 1,. /1;'.1 ,.J / //6 , "'1 
td"!u \J 
A-.oj! .::..6-
\


" Jo. 0\ 

 .' 
 / - . . /\
/C-.\ 

\ J: 

 
 
/ /fIIt >' 
206. Dari Anas bin Malik r.a. katanya : 
"Bahwa Abu Bakar StJdiq menceritakan kepadanya, katanya: "Saya 
meUhat tapak orang-<Jrang Musyrik (yang inencari Nabi) di atas kepala 
kami, sedang kami berada dalam gua. 8) Saya berkata (berbisik) : 
"Ya Rasulullah ! Kalau seandainya salah seorang di antara mereka 
melihat ketapaknya, tentu 1Jlereka meUhat kita berada di bawah tapak . 
kakinya. " Lalu beliau bersabda: "Hai Abu Bakar! Bagaimana dugaan 
engkau tentang dua orang, sedang Allah yang ketiganya (Penolong- 
nya) ?" 


207. Dari Abu Sa'id katanya : 
"Bahwa Rasulullah SA W. duduk di atas mimbar, lalu beliau bersabda : 
"Seorang hamba (manusia) di beri kesempatan memilih oleh Allah 
an tara dua. Diberikan Allah kepadanya kesenangan dunia atau 
nikmat yang ada di sisi Allah. Lalu dipilihnya nikmat yang ada di sisi 
Allah. .. Maka menangislah Abu Bakar dan terus menangis kemudian 
mengucapkan : "Kami tebus engkau dengan bapa dan ibu kami." 
Rasulullah SA W. adalah orang yang dweri kesempatan memilih, sedang 
Abu Bakar orang yang paling mengerti tentang itu. di antara kami 
Rasulullah SA W. bersabda: "Sesungguhnya orang yang paling berjasa 
kepadaku berkenaan dengan harta dan persahabatannya ialah Abu 
Bakar. Kalau seandainya aku boleh mengambil seorang ternan istimewa, 
tentu aku akan mengambil Abu Bakar menjadi teman istimewa. Tetapi 
(yang dibolehkan) ialah persaudaraan secara Islam. TIdak boleh dibiar- 
kan terns dalam.mesjid pintu-pintu (dari rumah ke mesjtJ), selain pintu 
Abu Bakar. ". . 


7). Khalifah artinya pengganti, yaitu yang melanjutkan tugas Rasulullah daiam me- 
megang pimpinan pemerintahan dan masyarakat kaum Muslimin, sesudah beliau 
wafat. 
8). Ketika Nabi bersama Ab
 Bakar bersembunyi di satu gus, setelah meninggalkao 
kota Mekkah menuju Madinah. 


ABU BAKAR SALAH SEORANG YANG LEBIH DICINT AI NABI 
\
 .. II / 1: J(. // 
 
 \ 1 j).J/
 \ 1/(, ' 0 ./ '/ It' A 

 
. 

 
 4\.\ (')
..Jc.> 
 UtJ 1 i.:t..J ...oS.rif - 1.. 
" LfP....1o .. "'::I" .. 7' 'J- 


192 


193 




G 'J\i i
 \
 t:Jt:\ 
 
t;'

, 
/ ... *".. (,:1j - # / 
.1
 
 J//J

/
 
 

\jt JL't\
 
.:J 
 
( 
 7.=1/ 
208 Dari 'Amru bin 'Ash : 
"Bahwa Rasulullah SA W. mengirimnya untuk memimpin tentara 
(dalam pertempuran) sambung bersambung. Lalu saya datang menemui 
beliau dan menanyakan : "Siapakah orang yang lebih engkau cintai ?" 
Beliau menjawab : " 
 isyah ," Saya bettanya : "Dari laki-laki J" 
Beliau menjawab : "Bapanya (Abu Bakar) ," Saya bertanya : "Se- 
sudah itu siapa J" Beliau menjawab : " Vmar ," Beliau menyebut 
nama beberapa orang lald-laki 



\. " \ . :'/{' \t: 
 
\'t .//j
G\ 
1j'

/ 
)/P

 4U
 

 -
 

 D 
-
\
 


ABU BAKAR MENJADI ORANG KEDUA 

t: r 
 \ ,{ .,,1/ 
1't / 
t/. \ -t \ 
 . - \ 
/.J 
/ 
.. 
 

'--'O},.- U"Y.- 

 - t." 

i 

 0, \ 
 ;1Yi 
\j" '/l j'

1 / '
:"', 
;{\; 
:.-f- :..... u/
l) / 
.)... /- i0"Ju 
 
Y
J


o(
\;: J
 
tv/'!" / ,," ...../\ /' 


210. Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 
. "R
sulullah SA W. bertanya : "Siapakah di antara kamu di pagi hari 
ini berpuasa ?" Abu Bakar menjawab : "Saya ," Beliau bertanya : 
"Siapakah di antara kamu di hari ini yang mengikuti (mengiringkan) 
jenazah ?" Abu Bakar menjawab : "Saya ," Beliau bertanya: "Siapa- 
kah di antara kamu di hari yang telah memberi maknn orang miskin ? 
Abu Bakar menjawab : Saya ," Beliau bertanya : "Siapakah di an tara 
kamu di hari in; yang telah menjenguk orang sakit ?" Abu Bakar men- 
jawab : "Saya ," Lalu Rasulullah SA W. bersabda : "Apabila semuanya 
berkumpul pada satu orang, dia akan masuk surga. " 


2. 'UMARBINKHATTAB 


lliADATABUBAKARCUKUPLENGKAP 
/ , / '.1

// ./' \ : / 
 
 \ J\ .,1 / i'" 
,
 
/'/.J /< \ t1 / 
\
\, 

 0-",
r /
 U...t-'JcJUu\t 


 OS' - ",. 
j
£1 
 ;1\j



 /' fr 
 .t1 //.':
 J
.t' 
.J1\j
((
 

..i u.. 
 ,,
c:.,J 
J!. 7 

 ,- . 
:ji

'://.j
.
 
.flj


jrk?
 r.xi 
/' 

r ...... &-0-' 
J! ../ /rr.--r/ 
 


UMAR ORANG YANG KETIGA 
J.f{
{ 0 //\
 \y::
b 
o.J/,1/ .)/\
 
.o\./ 
\, 

 !1-r


 0;rl:Jf'.J<.J 
. 
 if - 
/'" 



tj;


\J;J 


'; $



tJI 

t
' -'\
 \; 
\ i
:j 
.
\//
 
/ 
 j.; \/:Jj

-,
 




/.. 
 

J

 
...r/ /':/ oJ-,- 
// 0 /'t 
'(.', 

 ///J \ 
/ · /,.
 _ ,/ /t\

 //,1 1
 /
/

 
p
 

\
\w \ 
 

\ 
\ 
\.A tH
.JJ1""'LP r ft 
.(' \ { / / \ 8/ \/ // -'
 \ /j\ /"
.:. \ 

:
L
o!.c1"\ 
 \-"i/ .': 


 
..
 


 
o 
)

.)/4.Ul=
-.:.y 
J/-'/ 
{\/t\
:' -','.-!/ 
.{utJ°;1/)'/t1/rr?(
\ 
?J
.i!J 

,--' / 
J

\' 
/ 
./.<.1


{,1/,1 <?:"f S ((? 
 ./( / ,1/)/ 
-!/rtt
J£./ / 

J6}'...r-" J 
J!
 \; \ 
Y:-J J+"J 
:&!:.J 
 
\.: , 
 
 -' 
 <<< /0-j. '.1 \ 
.. 
\
 


209. Dan lubair bin Mut'im, katanya : 
"Bahwa ada seorang perempuan yang meminta kepada Nabi sesuatu 
keperluannya. Nabi menyuruhnya supaya datang kembali (di waktu 
yang lain). LaZu perempuan itu berkata : "Ya Rasulullah , Bagaimana 
pendapat engkau, kalau saya datang nanti, sedang engkau tidak ada ?" 
Beliau menjawab: "[(alau engkau ttlak bertemu dengan aku, datang- 
lah kepada Abu Bakar. " 


194 


195 



211 DariIbnu Abbas r.a. katanya : 
"Umar diletakkan (setelah meninggal dunia) di atas tempat tidumya, 
lalu orang berkumpul di sekelilingnya. Mereka mendo 'akan, memuji 
dan memohonkan rahmat untuk Vmar sebelum diangkat jenazahnya 
(di antar ke kubur), sedang saya beroda di antara orang-orang itu. 
Tiadalah yang mengejutkan saya, hanya seorang laki-laki memegang - 
bahu saya dari belakang. Lalu saya melengong kepadanya, kebetulan 
dia adalah :4li Lalu dia memohonkan rahmat untuk 'Umar dan mengu- 
capkan : "Engkau tilKla meninggalkan dipembelakangan engkau se 
seorang yang lebih saya cintai lebih dari engkau, kiranya saya menemui 
Allah mengerjakan amal serupa dengan amalnya. Demi Allah! Sesung- 
guhnya saya mengharapkan kiranya Allah menempatkan engkau ber- 
sama dUll orang sahabat engkau. 9) Hal itu karena saya acap kali mende- 
ngar Rasulullah SA W. mengucapkan :' ':4ku datang bersama Abu Ba- 
kar dan Umar. . . Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar . . . Aku 
keluar bersama Abu Bakar dan Umar. . ." Sesungguhnya saya meng- 
harapkan kiranya Allah menempatkan engkau bersama keduanya." 


bertanya : ':4pakah takwiInya mimpi itu, ya Rasulullah ?" Beliau 
menjawab: "(Berkenaan dengan)agama. " 


UMAR DALAM DAN LUAS ILMUNY A 
'! 
,
(:J. \ t
"/ r::: 
vl'}/.I\IC11
 

iI . .//)
/ .. 
"" ,-:
 \j l,...l, 
\U
.J U\,t(J
 '-' 
..-$-
 - ,(h 
/,/ ... ./ 
 - _/ /:J'"' 
./t_""t //,t ':' \ -! /" 
 
 0 {<
/., j': <. (lfl,\,,.l't 
.1/ 

c..V'\
...))
 ,s::>y
p 


/
 b-s, '-:::7 
-....' /' ' 
...-::'d'. /
.\-;.t\/< 9 'A\
 \i') \ /tl//.J \ 
 
 
 0-1 {'

 ,
f/, · 

.)..:.JJ'lo-' u
 0:'f"

 
'"'

 
 
/1_t\ J A\
 
 \
 ".1/' 
. ,"-7' "'p
.J.. 


KEAGAMAAN UMAR CUKUP BAlK 
i..
(/, \ \(",, 
 / 
 \ .Jt ..J / J '
"'\
 .:& \ (I ./ /> 
/ 

u'U 
 
 
J 
CJ
I5
 ;;'..; .,, 
.:
\,s. -
'" 

:'\ 
;: .s1J\/.
'
L\
.'. 
.J
 _' 


'{ /O.J 
tI\

 
...
 .. / 
 T?

. 

 .. 
: 

" ('/ 9 ..I.\
.J
J/ j ,
 
 / 
i \ ,)-.J /.J
/ / 
 ,t'.
'.1 
"
\>\,.o uo.... 2 /--,J :J-' 
-.s.
J
,)c.»
 
v:-: c...r":/ / .. Y :JW \r . / 
, 
 , 
. &
\ j
 4U\


j 
212. Dari.Abu Sa'id AI Khudri r.a. katanya : 
"Rasulullah SA W. bersabda: "Ketika aku sedang tidur, aku bermimpz 
melihat orang banyak di hadapkan (untuk diperiksa) dan mereka me- 
makai pakaian (baju), di antaranya hanya sampai sehingga susu dan 
di antaranya ada yang sampai lebih dari itu dan. liwat Umar bin Khat- 
tab, dia memakai pakaian yang dihelanya (sangat dalam). " Mereka 


213. Dari Umar bin Khattab r.a. katanya: 
"Ra'sulullah SA W. bersabda : ''[(etika aku sedang tidur, ketika itu 
aku bermimpi melihat sebuah kendi yang diberikan kepadaku, ber- 
isi susu. Lalu aku minum sebagiannya, sehingga terasa kepuasan mengaUr 
sampai ke kuku. Kemudian kelebihannya aku ben7can kepada lJmar 
bin Khattab." Mereka bertanya : "Apakah takwilnya itu, ya Rasu- 
lullah ?" Beliau menjawab : "(Berkenaan dengan) Ilmu. " 


UMAR SEORANG KUAT YANG BEKERJA KERAS 

 J o"-;/a \:(/'(("/ 
 
 J\ "J/ i t; /. J {
 (/11/7 A \ 0/ 
- - \ Y. U l) \ 
 4U \ 
..) u '" 

 
 ;,y. - T\t 
/' .. 
\' .... / ..;- 
///
 
/ u. /!. /1.J . \ ' //. //' \ 
J
 \ /\ .{ ,/ 
 /
 -' '/;;_ () 9 t1 / 
 " / (I \
 
.' 1'_ . " . \A
" 4» ",L,;,\..4 
fl 
 
 


 
 
 \ /' .. 
_/ 
\
/< '!t\/
'1/. , '-":.J
tJ._
!
 \ / 
<./ "/"J./",
.-!
\/_ 




\(




d

Y
 
-".)
 

 
/' 11/ / .J/'/ f ,/ ,
\ \ / 
/{I/-jt 
 /.: 
 \ ./ {I \ I
././/t: 
. \ . · /' . .. W' \; 
 V' '.. 
 J.>.\I 

 



U/ V--..
:J 
 
 
_ ,/
, ,7 \
t \ / /< 
 / 
.. 

W -:-'..JY
 
., ::-- 


9) Maksudnya Nabi dan Abu Bakar. 


214. Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 
"Rasulullah SA W. bersabda : "Ketika aku sedang tidur, aku bermimpi 


196 


197 



meUhat sebuah sumur yang di situ tergantung sebuah timba (ember). 
Lalu aku mengambil aimya seberapa yang dikehendaki Allah, kemudian 
Ibnu Abu Quhafah (Abu Bakar) mengambil air pula dari sumur itu 

iambiln!a. s
tu atau dua timba penuh, sedang air yang diambilny
 
ztu men/adz lzpat ganda. Lalu timba itu berobah menjadi timba besar 
dan diambil oleh Ibnu Khattab rUmar). Aku tidak melihat seorang 
sangat kuat yang dapat mengambil sebanyak yang diambil Umar bin 
Khattab. Lalu orang banyak membawa ontanya kembali ke tempat 
pengembalaan, beristirahat sesudah puas minum. .. · 





.s-
'(; ' 
ct:1 \


\f; \ k

 
;I 
)' 
, 
'1 / Ii, 
 \ j " / -h \ .c.;/ -7/ J /(""
 <\
/C': 
....)

J 
 

 J"-,
J'--:'

 
216. Dar! Jabir r.a. katanya : 
"Rasulullah SA W. bersabda : '
ku masuk ke dalam surga dan kulihat 
di situ sebuah rnmah atau gedung besar. Aku bertanya .' "Kepunyaan 
siapa ini ?" Mereka menjawab : "Kepunyaan Umar bin Khattab /" 
Lalu aku bermaksud hendak masuk ke dalamnya. tetapi aku teringat 
perasaan cemburn engkau rUmar)." Lalu Umar menangis dan mengu- 
capkan : "Ya Rasulullah / Adakah kepada engkau orang akan cembu- 
rn ?" 


:' /. \ ! 
.J. , 
 ,:(
,(
 
 
 \ )\ 

/ 11: J .I.'\
" /0// -1_ 
Y -::.J.- (/u t I
 ,,' .)» <1t-.H}
 ," 

<-t\ oT - ,,\6 
./
/J, 
: /(
\ r
 (1;1, ./,,
 / \!J\ .. -/\ . _0 
 /I
! .
i 

.J
""/..
 

 
 . if 
 4.S'f'

 
(
t 
\ 
. (t'/. J1 J. 
/ J
 ( Y. ...-: 
{. / ./(, '. 
 
J...;.- 
 u-: .

4\\J 
4Y"'
i.;r


 

 
 ,C '1'( -' \f.J\
'C 
/" 
 )'f. f--_ F/
-: /, :-:/. 
c.J ifY:-

 <.JJ'

c>-"\.,Ja-'
t:r.J\

 
.
 
215. Dari Abu Hurairab f.a. katanya : 
"Rasulullah SA W. bersabda : "K etika aku sedang ttJur, aku bermimpi 
mengambil air dari kolamku, memberi minum orang banyak. Kemu- 
dian datang Abu Bakar, mengambil timba dari tanganku supaya aku 
berhenti mengambil air. Lalu diambilnya air dua timba dan air yang 
diambilnya itu menjadi berlipat ganda dan Allah menjadikan aimya 
bertambah banyak. Kemudian datang Ibnu Khattab rUmar). Lalu 
diambilnya timba dari tangan Abu Bakar. Aku tiada melihat orang 
menimba air. yang lebih kuat dari Umar. Sampai orang banyak pergi 
(sesudah minum), sedang kolam masih penuh dan memancar aimya." 


.. . 
{; \ /'
 \ ;..,:(:t \ \
"/ 

 
 \ Jt ') / /\t-:: -1' \; (./
/, /; , '/ 


') 
 /U\j 
\-r 
 
JUUU 


 :y_'(\V 
-- ;'
 \ .. ,-;:< \ ( 1 ':\ X .
 I / 'f't
 //
/o/." \ /\( -;
 /; 

 /W

.. 

\-
\
 "0\ \ 


\ 
./. ./; v'" 
 
 V 
 / . 
tI' 0-' 
j /( /// /../o
 ) 0{k:
 
1 \ 
.
» ..



t?j,;.;: 1 
217., .Dari Abu Hurairah f.a. katanya : 
"Rasulullah SA W. bersabda : "K etika aku sedang ttJur, aku bermim- 
pi melihat dalam surga, kebetulan seorang perempuan sedang ber- 
wudluk dekat sebuah istana. Lalu aku bertanya : ''Kepunyaan siapa 
istana ini ?" Mereka menjawab : "Kepunyaan Umar bin Khattab /" 
Maka teringatlah aku akan perasaan cemburu Umar. lalu aku pergi " 


1ST ANA KEPUNY AAN UMAR DALAM SURGA 
\.A/\,; / ,/t>///-./-". j "//' / 
)j'.) y


q\

 _cL
\

j
jt;J':'
 _"Yl 
ij.." \ -
 ,./ 


UMAR ORANG YANG BERSIKAP KERAS DAN DIT AKUTI SYEIT AN 
J/
 

 
 \ tOJ/ /\
'/)/:' 
'.(i: ,,\,
 ,
/ A (1 
/ p/ 
0-4--,\_- /4)\ rJ
..;..s- U' \O
 

-' '-t\


 _"I1A 
[;'
L-:It:\'W
('/it:J\i
'>n ./; 
 · ./!: 
b 
o-f..Y _ / 
J / - 
,r
 / 

 
r.\O/// 
:, \Jto//)i::".1
 /\/}\(tJ 
'//"
 J/./ 
r.- -r 
 ':!r"..lJ \"": - ftJ.\ 
J 
V71t ,,:-,li!:;. UJ:F:; 
 ..;oS 
, '/ , L: I ;/t 

\ 
 0-' / /'\1; '" \/\ 0 -' , 
... }.., \ W \' /./ /\
 
 ,/: A\ 
./ 
.JU P 
J......
 
u 
 


198 


199 



/\ / j / ,//. 
,
"./' /. / ("1
 ""..J
 ,
t .j;)' ;"./' 
,:,
\0x.:\




 H cY
Y'J\ 
);a.
 
'
 
tpp s>
j;::
J


0\

lu

 
\;

 
" 
 //I/ Ji1 /'/. /"A '/
 
 .J , J ""//'/ 
,/ /.//{ 
. . · \ .. \ ... . \,..-J .. 
 .A
\\ . -:] .. ... \ 

!.J '-"""}.. \.-r /
 

lj
 

 
O
 
. J, 
lut
r)/J

iu\ J ",1/ 
_" ...../.. ......
tS/ 
,-r./ 
.J \.. / 

 
. ici /";


i
 


 
\l:
J \ 
:,':ff . .. /' ... 


219 Dari 'Aisyah l.a. katanya : 
"Rasulullah SA W. bersabda : "Sesungguhnya di antara umat-umat 
yang sebelum kamu ada beberapa orang yang memperoleh ilham. 
Kalau ada di antaranya daTi umat aku yang memperoleh ilham maka 
Umar bin Khattab adalah salah seorang di antaranya. " 


/1} (", 
. 
9S W/ 
 t
 \/ .7/-' 

J
//" 
\. - "Y. 


 V 
; /;! :J
 
 ". 
 
./ '\/;'./ \/
\./ 
")
cS'.J\-I\
 '"';
 YJ 


218. Dari Sa'ad bin Abu Waqqas r.a. katanya : 
"Umar meminta izin kepada Rasulullah SA Jv. (untuk masuk ke rumah 
beliau), sedang dekat Nabi ada beberapa orang kaum perempuan dari 
kaum Quraisy, mereka berbicara dengan Nab;' ban yak permintaan dan 
keras suara mereka. Setelah Umar meminta izin untuk masuk, mereka 
segera berdiri dan menurunkan takbir. Lalu Nabi mengizinkan Umar, 
sedang RasuluOah SA W. tertawa. Umar berkata : "Allah menjadikan 
engkau tertawa (sehingga kelihatan) gig; engkau, ya RasuIullah ," 
Rasulullah SA W. menjawab : "Aku he ran melihat keadaan perempuan- 
perempuan yang tadinya di dekatku, setelah mereka mendengar suara 
engkau mereka segera ke balik tabir." Kata Umar : "Engkaulah, ya 
Rasulullah lebih patut mereka segani." Kemudian Umar berkata 
(kepada perempuan-perempuan itu) : "Hai perempuan-perempuan 
yang menjadi musuh diri mereka sendiri ! Mengapa kamu segan kepada 
saya dan tidak segan kepada Rasulullah SA W. ?" Mereka menjawab : 
''Betul , Engkau lebih kasar dan lebih keras dari Rasulullah SA W. .. 
Lalu Rasulullah SAW. bersabda (kepada Umar) : "Demi Tuhan yang 
diriku dalam KuasaNya ! Setiap syeitan bertemu dengan engkau me- 
lalui suatu jalan pasti syeitan ftu akan menghindar menempuh jalan 
yang bukan jalan yang engkau lalui. " . 


220 Dari Ibnu Umar r.a. katanya : 
"Umar berkata : ''Sesuai pendapat saya dengan Tuhan dalam tiga hal : 
Tentang makam Ibrahim, hijab (tabu) dan tawanan perang Balar." 10). 


3. 
SMAN BIN 'AFF AN 


UMARSALAHSEORANGPENEIDMAILHAM 
, , I 
/
., \ .. / 
 / /'
'-:' r 
 
t" ///. J \
 
"C
 ...,/'/ 

) , 
- . b
 4»\u 
 

 
"".'
 - 
" 
\/ 
 ...'-' 
..J ..... v- 
"/
 ...,\j!j.\. '//"


\"/
 .(
\ '1d
\;"-:'

' 
 '/ 
 

. i..Y..;.oS"o" 

 

u" uf 
, ,r " /. :;;;- \ -',,,:;;;- .. 


USMANSEORANGYANGSANGATPEMALU 
(;. 
 
./. 

 ._L.
C .
/ £r.:J
 
 

 - '('(I 
/ 

.. 
 / 
.J 
/" /' '\
 /J/ Ji / 
t: t1..1'
 //: \.:...: \: .
, /,. ././. .0/ 


\


.J


\;
.i\u-' 


..J\;.;J:+O" 
..J (/:,"--:',*.\ /. \ 
/. 
 bl!?Pd

 :tUd
'-: E:. \ 
 ,
 
 
o 
 0; \:.-. ( 
 

."..-' 
 uJ\!,yoS" u.) ( t-J..,..,.. 
-1</-1. 
 to' / 
t\
 ///. rJi<' )/\
 '.../ / ----L 
 \/t 0) / //r: 

) 
""..:..J" 
\:<\.' 4.:


J '--. P
.J 
 
,
 
d 
I 
 1
 '
 f ' · -' h' 

..t 
\3

 
..j;; -1
 jZj\ 
\' /;/" r J 
 
 (/7.'
 
 vr

 
/ / P ,,{. o/t "t "'\
 --:'\/1/:. "", / / 
 / . :jj, " (
-! i
 / 
\ ,,
 ..
 -
\) \ UW 
L:j 
 
-,'" . O
c..P".) 

v;,,(.5:-:- ..../ 
 
 

. ...... 
 
'..
 //' .J- 0 t .t,. 


su.\ A;...
 
/ 
 


10) 


Urnar berpendapat supaya rnakarn Ibrahim dijarakkan sedikit dari Ka'bah, supaya 
orang yang thawaf kelllmg Ka'bah tidak terganggu, supaya berbicara dengan 
isteri-ilteri Nabi hendaknya di balik tabu dan terhadap tawanan perang Badar 
jangan dibebaskan dengan tebusan. 


200 


201 



221 Dari 'Aisyah r.a. katanya : 
"Pernah Rasulullah SA W. tidur berbaring di mmah saya, terbuka kedua 
paha atau betisnya. Lalu datang Abu Bakar meminta izin masuk dan 
beliau izinkan, sedang beliau dalam keadaan sempa itu dan bercakap- 
cakap (dengan Abu Bakar). Kemudian datang Vmar meminta izin 
masuk dan beliau izinkan. sedang beliau dalam keadaan sempa itu juga 
dan bercakap-cakap (dengan Umar). 
emudian datang pula Usman 
meminta izin masuk. Lalu Rasulullah SA W.. duduk dan membetulkan 
pakaiannya. Setelah Usman pergi, 'Aisyah bertanya : "Datang Abu 
Bakar, engkau tidak bergerak (untuk menerima kedatangannya) dan 
tidak acuh Datang Umar engkau tidak bergerak (untuk menerima 
kedatangannya) dan tidak acuh Kemudian datang Usman, lalu engkau 
duduk dan membetulkan pakaian engkau." Nabi menjawab : Mengapa 
aku tidak akan malu kepada seseorang yang malaikat malu kepada- 
nya. .. 


tetap dalam keadaan sempa itu, lalu Abu Bakar menyampaika
 mak- 
sudnya, kemudian itu dia perg! Kemudian datang Umar mer:zmta su- 
paya diizinkan masuk dan beliau mengizinkannya, sedang belzau tetap 
dalam keadaan sempa itu, lalu Vmar menyampalkan maksudnya, 
kemudian itu dia pergi. Kemudian datang Usman memint
 
upay
 
diizinkan masuk, lalu Nabi duduk dan mengatakan kep
a 'Azsyah . 
"B
tulkanlah pakaian engkau /" Lalu Usman menyampalkan 


- 
nya, kemudian dia pergi. 'Aisyah mengatakan. kepm:a Nab,: Ya 
RasuIullah / Mengapa saya tidak meUhat engkau terkeJut karena keda- 
tangan Abu Bakar dan Umar sebag
imana engkau terkeJut karena lee- 
datangan Usman ?" Rasulullah SAJv. menjawab : "SesungKl!hnya 
Usman itu seorang yang pemalu. Sebab itu aku cemas kalau dla aku 
izinkan masuk ketika aku dalam keadaan sempa tadi, tentu dia tidak 
mau menyampaikan kepadaku maksudnya. " 


/// 
 J 0-'/ 1
/--: "t.: t.
 \
 /(
(, 
/t\::
 <' ,,\/0/. 

.

\LJt-"->u""U
 \..\w\ -.:-J'-' 
\S-
 - ""y 
.T""," .?'" - 
 .. / /' 
i]
-'/ 
/
:

 i

 
l" 9 

f'


'
:
 
;/ 
J

"./u" ....... U
 /' /' 
 
 

 o...' /-'/ -':f/ :i.(//
/ 
eo\: 

 \ {"t ...-: /.......
 \ {,f -' :/\/ ,'/t , t. 

 

 ...&-,

.)lf --"03 ( 4Jy,.aJ 

b.4....J 
 

- "J- ,.. /'-
 

 
 !a...:,' t.: r{ 
//!"'{ 
L: 
I '. /..
 J(J., 
'" .. ul(\S'u
 \,'-'.PA' \' ./... 

 7' 
':\,.::
 / //! \ 
! ..1//, / . 
 \ ' /< ...{,{ 
\'
 /' \ 
 --: ",/t 

W "'f'L4J '" 4:::-b.-
"

W # . ..> 
W 

r-\, . /_
. ../............ 

. "....... 
/
.Jt /tl /;.,/
/.J/ C/ 
\ /" .,( 
t
 
 { tr" 
 (\ '//(
 

t: 
o

&t?
J+".J
'-=!


...:J.J\ 
....
 
-'.. q 
...... I 
Ji ./ 
 ;1 f \ 
. :). 
 
 \ /
 ./ >\ -'/ :\/:.'!
 \r .,.. \ J\ '-'/ "\'
 
A.J 
 ,)\u 
t ,",
 
,

ul.(\S'o/ 
 
""'

H)\.t 
../ ...../ /;7' -.,.... . 
. 

 

':I 
i--}I1'4 
222. Dari 'Aisyah r.a. katanya : 
"Bahwa Abu Bakar meminta kepada RasuIullah SA W. supaya diboleh- 
kan rrzasuk, sedang beliau tidur di atas tempat tidurnya, memakai kain 
wol kepunyaan 'Aisyah dan mengizinkan Abu Bakar, sedang beliau 


USMAN MASUK SURGA DENGAN MENGALAMI COBAAN. 
c: \.. 
 . 
 
\
 .)/ 
J

 /
\
;j 
 - 


 


 cj ,,
J... _
 r > 

 ./ /. /, " / 
/;
:. t 
 . rI / (tf , 
./ J // ..J ,
,,/! a) /) / 
Il\
\:. 

\
\ /' \..
u.(.)'W.
'='
v.--'.;;

J/.. /...... 
c........ a .....- J .. 
 / 
iL 

"1 /J

 
.J\
t;j
 i1
 
#
/
.,c..
\j

 
/ . 

J v;;-:J'.. 
 " . 

 e. 
/ ""''' / .' / / J /) C '/ v.: ,/" /.1-'1/ 
/! /' 
 ./..{. j f-::- It /" 
 (!
. \ J \-;..- . \7\ / /...... \..,:, ub 
h
 L"
Ih..\l \;
't
J
wy

, 
J: 
 ' / /J/) t: ) //./ , 
! 

/t\ J/ "
"/J1'/ ,,


 J/) . J 
c, '....t, J 
 . (\" - ... \.. 
\,) 

 

 -S- 
 

 . 
 

 \" / . 
.
 ..r ' 
-y L. -" (! ,// 
// ,:,\./. 
. '/
 i
-:"
 J t/J\
 
\,
o

:;'\Jw
 

 .)U
 u 0r 
c.P'" . :,,;'/7. w '- ,:_ 
-I. 
 /, /. "" J ,) / /. / 
 
 /t\ -') .4,,// 
 l'
.:J J ,{\
 /r
'/ -' · 
(:."
 
...fu:, J \; :J\2J; J\;

A:>PJ
 Uow.<.J..'O
 
IS/, 
 / . /' . I 

t /f ,)t'
\ 1 ('/ 
:u\ 
.. u
 !{, 
\v- 


223. Dari Abu Musa AI Asy'ari r.a. katanya : 
"Pada suatu ketika. Rasulullah SAW. dalam sebuah kebun d
 kebun 
Ma1inah, bersandar dan menghunjamkan sebuah kayu yang dl tangan 


202 


203 



4. 'ALl BIN ABU THALm 


. 


"./' //, /. /t.) /' 9. / / J /'
 ,
., J
J/f 
i
 r 
 , J\ t1 J / 

:...

L'::",
\

J
o.k-
 
0)
\&u 4.U 
.J 

 v/
" . 
/ /' / . 
,... ..,7 '/ 
J '
. ", (/ ./ 
/f{: )
Jt ,-!/ 
 
 /\.F .J './ ?! \ 
W
'W . . 
AHJ
 
'u 
 
/..-:J" 

. 
 /
..J" / 

 \ )\ ..J/ ./l J /!':
 . \/IP II' t\/
, /
t\ // .--:
: 
( J .'" /t:
 ,/
 
4U\ 
J6J Wy.
:.J "'
 

./ _
.J.. "f';f 


J?,,/
/
t ,..J' {.", ..;t.
/ 
 ",:,'.J
f\ J. .;C\ 
 
O
)l
\)
y



;..-
QY'wU 
J 
.. / 
J1'.J///
 -{., -" .?//
/\"t
/' '
//t1{ /./",.
 /
 1# // ./ 

-lJA.U\

J
'.T &- 
r

 
JcS
 
/ / ". /.1:,
 \ / \ "./ II J /.,

 (/fl:\.....
 ,.{ j 
.I1 ,,/://)!t \/ 
 ,)/ 

..)\j;

 



\ 1.A..''fUJ\J2...' 
.JJ

::1 


( .) 0/\ //,
 / Z\i' 
 /!:
 
\/.. / r t \ /<' // .6/. ... / /
 

)

..:-.JYWJ/.. 4,U\
 /.. .

 
.)J

 
A J, '/ '

 / /../. // //t ,,/ /. // t1// 

 \;');


;iI\
';(,
b 


\t! 
\;j
 

/I 
 /..1J 
 LJ
/ J L \i; // 

t1:
\
f
 
\:: \ 
 " \ .... . 
· 
 

 .. -.J :J 
225. Dari Sa'ad bin Abu Waqqas r.a. katanya: 
"Mu'awiyah bin Abu Sofyan menyuruh Sa'ad (bin Abu Waqqas) dan 
menanyakan . "Apakah yang menjadi haJangan .bagi engkau untuk 
mencerca Abu Turab ('AU bin Abu Thalib) ?" Sa'ad menjawab : "Ada- 
pun yang saya ingat ada t;ga hal, diungkapkan oleh Rasulullah SA W. 
Sebab itu saya twak akan mencercanya. Kalau ada untuk saya satu 
saja di antaranya, itu lebih saya sukai dari memperoleh sejumlah bina- 
tang temak. Saya mendengar Rasulullah SA W. mengatakan kepada- 
nya, ketika beliau menyuruhnya supaya tinggal fdi Madinah) dalam 
beberapa kali peperangan, lalu 'AU meT}gatakan kepada Rasulullah : 
"Ya Rasulullah J Saya engkau suruh tinggal (twak ikut ke medan p
 
rang) bersama kaum perempuan dan kanak-kanak ?" Rasulullah SAW. 
mengatakan kepadanya : ''Apakah engkau twak merasa senang kalau 
engkau dengan aku serupa dengan kedudukan Hanm dengan Musa, 
tetapi twak ada Kenabian sesudah aku J" Dan saya juga mendengar 
beliau bersabda di hari perang Khaibar : "Sesungguhnya akan aku 
serahkan panji-panji kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah 


beliau antara air dan tanah, ketika itu datang seseorang meminta su- 
paya dibukakan pinta Lalu Nabi berkata : "Bukakanlah dan sampai- 
kanlah berita gembira kepadanya akan memperoleh surga J" Kebetul- 
an orang itu Abu Bakar. Lalu saya bukakan dan saya sampaikan kepa- 
danya berita gembira akan memperoleh surga. Kemudian datang pula 
seorang yang lain meminta supaya dibukakan pin
 lalunabi berkata : 
"Bukakanlah dan sampaikan kepadlznya berita gembira akan memper- 
oleh surga /" Lalu saya-pergi (membukakan pintu), kebetulan orang 
itu Vmar Lalu saya bukakan dan saya sampaikan kepadanya berita 
gembira akan memperoleh surga. Kemudi'an itu datang pula secrang 
laki-laki lain dan meminta supaya dibukakan pintu. Lalu Nabi SAW. 
duduk dan mengatakan : "Bukakanlah dan sampaikan kepadanya 
berita gembira akan memperoleh surga dengan cQbaan yang akan ter- 
jadi (pada dirinya) J" Saya pergi (membukakan pintu), kebetulan orang 
itu adalah USmiIn bin 'Affan. Saya bukakan pintu dan saya sampaikan 
kepadanya berita gembira akan mempero leh surga dan saya sampaikan 
, 
apa yang diUl:apkan oleh Nab! Usman mengUl:apkan : "Ya Allah, 
berilah kesabaran a/au AYah tempat meminta pertolongan. .. 


, AU DIUMP AMAKAN SEBAGAI HARUN BAGI MUSA 
':: -::
 \ .., /\ 
 
 \ )t · // 1'
 J A,<: If/ -1 .' 0/"/ 

 '--' 
 4U (.Jy-'..)u
 ,u

.Jd'o-'
OS- _ ""t 
="''' if""./ ,; 
,/."", 
./,,
,,)
/tt J'/. /'.1' ..:t.
/ 
.tSH
)
\ )1
Y'
0

 
224. Dari Sa 'ad bin Abu WaJqas r.a. katanya : 
"Rasulullah SA W. mengatakan kepada 'AU : "Engkau dengan aku 
serupa dengan kedudukan Harun dengan Musa, tetapi sesungguhnya 
twak ada Nabi sesudah aku. .. 


TIGA KEISTIMEW AAN 'ALl 
" · / / \/
-:" A/.}.../ \/.I/P
 ,j 'C (
//. 
 0/_/ 
J.. 

 0 
\

..
 
 1

'-'Jd\O:'

 -""6 
... ::--.. -
 
 ;.. .......,/ 
iJ

 \fJAf 
:.«
e\j
 
tJ\ C\ .
 

 ;\ 
;\ "; 
 
j
 
;.- .. 
. 


204 


205 



dan RasulNya, sedang Allah dan RasulNya cinta pula kepadanya." 
Lalu kami menant;..nantikannya. Kemudian Nabi berkata : "Panggil- 
lah 'Ali supaya datang kepadaku /" Dia dibawa (ke hadapan Nabi) 
dalam ketxlaan sakit mata, lalu kedua matanya diludahi oleh Nabi dan 
memberikan panji-panji kepadanya. Allah memben1can kemenangan 
di tangannya. Setelah turon ayat : "Maka katakanlah: "Marilah kita 
panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, " (A Ii I mran 61) Rasu- 
lullah SAJv. memanggil 'Ali, Fatimah, Hasan dan Husain dan beliau 
mengucapkan : "Ya Allah! Orang-orang inila
 keluargaku /" 


an supaya d ipanggil untuk jabatan pemegang panji-panji. Lalu Rasu- 
lullah SA W. memanggil 'A Ii bin Abi Thalib dan memben1can panji- 
panji itu kepadanya dan mengucapkan : "Berjalaniah dan jangan me- 
d . k '" 
lengong sampal Allah memberikan kemenangan l tangan eng, au . 
Lalu Ali berjalan, kemudian berhenti dan tidak melengong, dia mengu- 
capkan dengan suara yang agak keras :- "Ya Rasulullah / Dengan tujuan 
apa saya memerangi musuh ?" Nabi menjawab : "Perangilah mereka, 
sampai mereka mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa 
Muhammad itu Rasulullah / Kalau mereka telah melakukan hat yang 
demikian sesungguhnya mereka telah memelihlUa darah dan harta 
benda mereka terhadap kamu, kecuali menurot hukum, sedang per- 
hitungan mereka dipulangkan kepada Allah" 


'AU PEMEGANG P ANJI-P ANJI PERANG DAN 
MEMPEROLEH KEMENANGAN 
. J 
 \ 
f /./ /./ /. \.; 
 
 \ \qJ /{/
 \ /.././) "" , 0/ 
o

 )
r.iJ" ,
-r 
 
..);., 
:t"'-t U'- - 'fr1. 
,t(i ).,/)'/,,
 4P/.//\
J
 \ ,1_
/J-1'.I///
 \ {. -'
J//.. h f \OW\ 

1,WI'-1
.;osu
f:>
.p4)l t""!
.).J.uI 


J

 
-1'
(1 ' ",J. (./1// (/t 
 '/ U
 J /'
 · ,././1t\ "/
"\
 '/'/H; 
.JJ\t'fJ)\O\c-
v'\.('-'
.J ,\t 

 )/V I) 
 
..1/ ." .(\
/ \ (
 /\ 1 0 /-:' t\ 1 /t /'
\
 ____L:, 
 (, ".I/
/
 

- 
JJ,",J 



\.; 


\:r
 r-
 /
 
J j.; 
J:t' t / /// 'l( L
:}\:/t5 j '
 
 .I
 \ /c
/ /,., / 
:;j; 
..
.. ..f'uJJ (".. · ,#"J \.t ... 
 

 .. " 
\ .,
:
 
 / 
 / ."'
 J J!
 /6\1--\ih;


 
\ J '.J/( 

 
!J--r-:.
 /
 
 
 
./ 
J_&r- 
I ,'/"- 1"":-:: , '" /. 
.{\
 \ 
:/ ':< 
,,'. 
; \ 
\t WI \ /\ '.l/(
h ,:,\/J., \;"'\ ,\\,t :t, 


..w
.)\ .)

 u

u

 }./
/}u 
!. \ "1/ 'N
 \


\ 
'\ ("I/'" 

a 
.
 u'Srt. /':J
;," !Y

 / 
226. Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 
''Bahwa Rasulullah SA W. bersabda di hari perang Khawar : "Sesung- 
guhnya aku akan menyerahkan panji-panji ini (panji-panji perang
 
kepada seorang laid-laid yang mencintai Allah dan RasuLNya, nantl 
Allah akan memberikan kemenangan di tanga1V1Ya. " 'Umar bin Khat- 
tab berkata : "Saya tiada menginginkan jabatan. (memegang pimpinan) 
hanyalah di hari itu, lalu saya menampakkan diri, dengan pengharap- 


NABI MEMPERINGATKAN SUP A Y A BERPEGANG DENGAN KIT AB 
ALLAH DAN MEMEUHARA KELUARGA BEUAU 
t;" , < \:'. 
./ 
1u\J, ",J/ /
j
 h

f\U:
5:/ _ "(,(V 


 
,__r / 
r 
.J /..,,
 
 
//
/ /// .(1
 ' -:i-//
 \ / /./. "':'
 i\/ 

-:"/(

 ) .
 
 
y .
 
J--' ,.. ... 
!., 
 ¥" f:-:.M:.J 
 
 \....>-JrJ.;:; > 
., /,Jt.
//..t
, 
\ :a'Jy;. 
\\1'1 
tJ\(
\i\J;.,
 J \i
; 
L-.J

.. v 
J'
 
 
 1'".. ,. t 
/', c/O {# I J: //, 
 
 f / //, / · )?t
 
J'/
'\/ J\Jt\i:;
\G8t'J"t.,\

;

\;( 

 
v
:J..>.J-(J / ... /"/ . /
.J /"" \ ;/ 4- :.J. - ::,.- 
'. //
 / / 
 , / /'/\ / 
 //. ( 
.
 .."J. .
. \ / 
 \ t
C'" \ .,

{ 
H

J
\"':'





fU 



 

 .. 
 .. /
 "/ ,,;; /
 (

 ""-7'f ,/ '..... '''.J 
 /. 
 \ "/1 ::' \ /I\(Y! 
., 
 \ ....\ . 
 . \" \.J i 
 . 

 u\i 
 
 
'-"'
 

 
 
 ..s:::,y-'
 /
 -........ '}J 
" "",.;/ r / / /" /" ,.. 
./ 
 ./
 ,,
 \ 
.. \ . .il\ 
..
 
-w 
7" .. /' , 
'/1 
 
 b /e"1 trjJ

1.':\ .'// 

j
 

 

 /
 })_//_.
'-YJ .. 
,,
 j
 \/.-
 
/ 
 -1'
\ 
&/ 


 

J

 

 

 //.....UJP 
.J/ .... 
 'J ./ /".... 


206 


207 



t:ji / < · / {\\ / 
. ;.. jl/" 1/ ji · J J
.J .o// jt;' 
J;; 

 . tJ
 
 .. / ':.J t.SJ-' ,..JlA 'IY J . 

 ?' ;,., \ 
,,/.{ /j(
 t. 
 S fJ \ / 
 J ,(fi' --fr?1
 
· 
 -LJ
 ij rr

()(.) 
227. Dari Zaid bin Arkam r.a. katanya : 
"Rasulullah SA W beroiri dan berkhutbah di hadapan kami dekat 
suatu sumur air yang dinamakan Khum, antara Mekkah dan Madlnah 
Lalu belfau memuji dan menyanjung AOah memberikan pelojaran dan 
peringatan. Kemudian beliau mengucapkan : "Adapun kemudian dari 
itu ketahuilah, hai orang ban yak, sesungguhnya aku ini hanyalah 
seorang man usia yang sudah dekat datang Utusan Tuhanku (Malakul 
MautJ dan nanti akan kuperkenankan. Aku meninggalkan untuk kamu 
dua yang berharga, yang pertama Kitab ADah, di dalamnya bimbingan 
(pimpinan) dan cahaya terang. Sebab itu ambillah Kitab Allah dan ber- 
pegang teguhlah kepadanya !" Beliau menganjurkan (supaya berpegang 
teguh) dengan Kitab Allah-dan menumbuhkan keinginan (untuk meng- 
amalkannya). Kemudian beliau bersabda dan lagi keluarga dalam rumah 
tanggaku, aku ingatkan kepada kamu perintah Allah tentang keluarga 
rumah tanggaku, aku ingatkan kepada kamu perintah Allah tentang 
keluarga rumah tanggaku, aku ingatkan kepada kamu perin tah Allah 
tentang keluarga rumah tanggaku. .. 
Hushein menanyakan kepada Zaid : "Siapakah keluarga rumah tangga 
beliau, hai Zaid ? Bukankah isteri-isteri be6au termasuk keluarga ru- 
mah tangganya ?" Zaid menjawab : '1steri-isteri beliau termasuk ke- 
luarga romah tangganya. Bahkan keluarga rumah tangga beliau siapa 
yang tiada dibolehkan menerima sedekah sepeninggal beIiau. " Tanya: 
"Siapakah mereka itu ?" Zaid menjawab : '
lereka adalah keluarga 
'A Ii, keluarga 'Aqi£ keluarga larar dan keluarg
 'Abbas." Tanya: 
''Semua orang-orang itu tiada dibolehkan menerima sedekah ?" lawab : 
"Ya!" . 


208 


Scanned book (sbook) ini hanya untuk pelestarian buku 
dari kemusnahan. nILARANG MENGKOMERS
 
atau hidup anda mengalami ketidakbabagiaan 
dan ketidakberuntuDJan 
BBSC 


\ 


BAHAGIAN KE ENAM PULUH ENAM 
PARASAHABATTERKEMUKA 


SA'AD BIN ABI W AQQAS 
/ \ j / / /.. 
,,
 /.. / ,
o / 
:-
j j'J,
tS\
 ;:: 
\

\..;.J\i 
; \.t
- 
y
 
.. 
 ... / 7 
£.;J 
D/ C;, 
/'r

1°it\. -'}
/ 
f\.D a"
 
\,-,
 -4




,-,! 
 / .
 
;/ J-......J .., / 

 A -.J/\/ r
/4)0/ tJ / J /.
\/.} 
/ 
 l r' '///t\

 

\
.J



O:
 I
 

,--' A).) u
u'--' 
I ///.. / / tI/ / :',//"....,)" 
J 0 / 1/ r- 1/1 \),0// /8 
 \;a\;
 \
 


 jJ-\ 
..)r /' 
. 
 
) /
o
 
.A . (- 
. .....,..- ... 
 


228. Dari 'Aisyah r.3. katanya ; 
"Pada suatu malam, mata Rasulullah SA W. tiada mau tidur, karenanya. 
b Z . b rka ta' "HendaknlJa ada seorang lizki-laki yang shaleh dan 
e zau e. ',I' la .. ,.. 
antara sahabatku yang akan menjaga (mengawal) aku pada ma m Ull . 
Kemudian kami dengar bunyi senjata, lalu Rasulullah SA Jv. bertanya : 
" 'S ' k h't ?" lawabnlJa : Sa't¥l bin Abi Waqqas, ya Rasulullah ! 
lflpaa IU ',I' " a}, R 
Saya datang untuk mengawal engkau." Kata 'Aisy
h ':. 'L u asu- 
lullah SA W. tertidur sehingga saya dengar dengkur 
elzau. 
. // - "'" //\

 / . / ,/ 

 1'" <".J('-::', \ i
 

 
 "'"' 

\ ,....G)0\; 
os- _ \',,\ 

Qt1
 (J '" ...... ,- r /........ L.. ' 
l
// ,; D/
' \ /(:\

W1\i

i

1S
;Jj
 

J


\j 
j(J ... UJ-t-=-- -,..-:..r- \- - . 
I '// 
(. //,.,/{ 
 ' .//J 
 "J . .y::/ /\
/ 


 

L.
,-...
n'" 

 ""'J' )' \ '7 .:)J (J -
 
_ 
 
/ /J""'
;/L.: ...... - '" 
. 209 



/0,1 tt'1...1 1. //4,/)
 \ /.
":,:') / 

 / "-//. //..(':j \ )
 \/( 
 ,/ 
 
G:



J
J?'
 J.r\j



£J 
 c.
'--\
 , 
,/ 0/ 
",)'.I '" a. 
t( - 
 h '/1. :') 
 
.. 





9 /{tc/QY .. 
229 Dari Sa'ad (bin Abi Waqqas) katanya : 
"Pernah kami bersama Nabi SAW. enam orang, lalu kaum Musyrik 
mengatakan kepada Nabi SAW. : "Usirlah orang-orang ini supaya me- 
reka jangan beranl terhadap kami /" Yang; at!a ialah saya (Sa'a] bin 
Abi Waqqas), Ibnu Mas'ud, seorang laki-lald dari suku Huzail, 
Bilal dan dua orang lald-laki yang belum soya kenai 
nam£lnya. Maka timbullah dalam hati Rasulullah SA W. apa yang 
dikehendald Allah dan beliau mengatakan dalam hatinya, lalu Allah 
menwunkan ayat : "langanlah engkau usir orang-orang yang memuja 
Tuhannya di waktu pagi dan petang, mereka menghendaki wajah 
Allah" (AI An'am 52). 


. , /' 
 
 V\ ,//,\

 
 '4 \ 
!<)'/..l. 
\ /J../'l / 
\:/ .J
'J.! 
. ,,
\ 4Uh.J
ow 0 . .;:.,.)"
 P" 1.J 

J0
J 
./ ./ J - ./ V- . ... , 

1{j\'..":W;/'
{
\ 
l
 
 
.. .;
 ':.J. <3:/ 
J 
./ ... 
231 Dart Abu Hurairah r.a. katanya : 
"Bahwa Rasulullah SA W. berada di Hita' bersama Abu Bakar, Urmr. 
Usman, Al
 Thalhah dan Zubair. Lalu sebuah batu besar bergerak 
(hendak jatuh). Maka Rasulullah SA W. berkata : 'Tetaplah / Engkau 
perlu memelihara Nab
 orang yang sangat benar dan orang syahid." 


ABU 'UBAIDAH BIN JARRAH 


' : , {, \ / x::.:;' ..-1' ,7' 
 
 
 , J,,,.I -1,
 i\t /!'\:/ 
0"" \ 
\
U\ 4» 
.JJblJ\t
 
.. ",," 
../ CJ ../
 -;;-./'j / 
 
,,-/'.). / /./),,}-1 )

.()!
 
. ?Z.tl'\ 'x o
..Y. \ A..- ) \ i'=' \ 


ZUBAIR 
_
:

(O/ /6\ 

1u\'\ 0,)/ 
tj
 
\.w:. 0 
.O/ _ ,,
. 


 ,--rU'"' ,-r-./ 

. /./. 

. 
 
/A\
)'/'-;" \ / //
,: '/ ////}).)O 
' \ '/ //_: e".J//

)o 
\ \ / ...
:(: 
--1J w -t:>
 
 J.:w '" \i. 
 \"
:r 
.x.,., \! \f...L (
..r 

 '" 
) D/}:t\ '" \ /// 
(/ "'< 
O't

\ 
"
J :H
 -


\ - . 
 
230 Dari Jabir bin Abdullah r.a. katanya : 
"Rasulullah SA 
 menyero orang banyak (untuk berjuang) di hari 
perang Khandak (parit), lalu Zubair menyambut seman itu. Kemudian 
itu belzau menyeru orang banyak (sekali lagi), lalu Zubair menyambut 
seruan itu. Kemudian itu beliau menyero orang ban yak sekali lag
 
lalu Zubair menyambut seman itu. Karena itu Nabi SAW. bersabda: 
"Setiap Nabi ada .penolongnya yang setia dan penolongku iaIah Zu- 
bair. " 


232. Dari Anas r.a. katanya : 
"Rasulullah SA W. bersabda : "Sesungguhnya pada setiap umat ada 
orang yang sangat jujur dan bahwa orang yang sangat jujur di anta1fl 
kita, hai umat (Islam) ialah Abu 'Ubaidah bin larrah. " 


}/.I/ <:1,f ' //} \ / '\:/ , /(r
aL:, 
 (' '.J/
\"/'/) /'\:/ '('(\ 

J
J!
yA,
cJ ,-r- 4.U 
.Ju 

'-t
- 


/t'//(\
'W 
 
 \j' .1/"\ 
(,/. )\'
\

3


:/ _ "r'\*' 


 

.J

(,)
(J-. ... 
 
I 
, p /1/ 
, 
P)s::/\\

h
1J
C::\
\jJ\ :
 
: \
\ 

\<.r _/ ..
, 


 _./.:J - t;. . / 

:J' /" /./'/.J("" / ///. ,J 1 '\\//\ ".(/ 
..' , 
 {
 .' /\1/ 
.
\
o
,\
O""\.:.J 
'-'
 U 

 
233 Dari Huzaifah r.a. katanya : 
"[)atang beberapa penduduk Najran kepada Rasulullah. SA W. dan me- 
ngatakan : "Ya RasululZah / Utuslah untuk kami seorang laid-laid 
yang jujur /" Beliau menjawab : "Sesungguhnya aku akan mengutus 
untuk kamu seorang laki-lald yang sangat jujur, sebenamya jujur dan 
sebenamya jujur." Lalu orang banyak menanti-nanti, maka diutus 
oleh Nabi Abu 'Ubaidah bin la"ah. " 


210 


211 



HASAN (CUCU NABI) 

t;
\ 
 I 

{

.- Lf;:JJ@ 

J
 _ 
t 
../ ../ 

rv- 
 r-- ,.. ;/ 
.J

 1-. 
 /" eo/,/ 
'

.!J 


HASAN DAN HUSEIN 


 
.;1


\
 :':.

j
t

 - '(\"1. 
) /" / , .cJ / J/ 

 \ ( 1 
 ",1t ./
/ 
 ,/ -: '/ \ 
 / /('1.\ \ 
.. :(J.;.. 
J A,. \..u 
 
\ o
 .) 

-:-r- 
-::,.. 
236. Dari 'Ikrimah r.a. katanya: 
,"Sesungguhnya saya- memegarw tali keledai hijau kepunyaan Nabi 
SA W. yang dikendarai beliau bersama Hasan dan Husein, sehingga 
mengantarkan mereka masuk kamar Nabi SAW., yang seorang di ha- 
dapan Nabi dan yang seorang logi di belakang beliau " 


234. Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 
"Bahwa Rasulullah SA Jv. mendo 'akan Hasan : "Ya Allah ! Sesungguh- 
nya aku mencintainya (Hasan), sebab itu Engkau cintailah dia dan 
cintailah orang yang mencintainya /" 


/ .(.,
. 
 
 \j 0.)/ //) ,/
 J 
 t,/o/.) /1 \ :/ 
. .
w\J-
 4UIU


tII> \!


 O"-'(
O 
'--' ./ ., /;1' / 
 - ........,., .." 
/../,/,;:,/ ..-://
\
.{/ (
.'
 ./ 
o.)/\/1/)

/ !fh
 (/
'\ 
L- 
'-..f
 rt: .. 
'""J-'''
 . / 

 

 
.) / 04 ,/, U :G )
 t
r
 /
 11/ .) 
 //A ) 
 /{/. , /,\
.-:
 /,. \
 /\
 
... - . J'I . \ 6\.J\ ., ,.. I
 "' r a \ "'.. (.JW
\i 

 

 
 \>
 
 -"'./ 

 /' ... , 
.J.) // D {,/ \ ,//\/0/. ",/'/ t- /'/
\(.,
 / '!/ )

":'V /J, \ 
"'\ / - ..... ,.. ' ,\0..' \
. . 


 . .)) 
 


 cs&-
. . U '" . /' 0;.. 
 / / 
.) 
 /.,,,
 /. 
 
]\
 
\),'/h
\
// 
\//
£j..( 
4. .. 
 
\
l\l'- ,-
 /
 <dt-'...)CJ 
 
;p /
 
Jf::.J. .'/' "/'( 
- 
,..o
}J 
. >-"" . 'Y 



 g,t/) i' U



\ //
 
 
'li
 '
" 
 
""V 

J:.:v-- 
/.. ':.J ,--"'-- .. 
 

 
 
-t( (1':' 
\: 
 /, \( 
 /\/ .q)

 
/\
"J;_< 0 
J \ /\ '", //CI/'\ D
 

r.)\.9 

 \ooJc.b:--\,
,)u
/u:' c.

 
 

J (" '\ / 0 
\(
'


XJ
\i:
(f\J


 
:

, 
/--" 
 

 r -- .../../ -/.. / r 010/' 
, f::'
 D¥
(!
 

r-'r
 


235. Dari Abu Hurairah r.3. katanya : 
"Saya berangkat bersama Rasulullah SA W. pada suatu waktu di siang 
hari, beliau tidak mengucapkan apa-apa kepada saya dan saya tidak 
mengucapkan pula apa-apa kepada beliau, sehingga sampai ke pasar 
kaum Bani Qainuqa 
 Kemudian belitzu pergi sehingga sampai ke tempat 
Fatimah, lalu beliau bertanya : "Adakah di situ kanak-kanak, adakah 
di situ kanak-kanak ?" Maksud beliau ialah Hasan. Kami menduga, 
bahwa Hasan dilarang keluar oleh ibunya untuk dimandikannya dan 
diberi kalong Tidak lama kemudian dia datang berlari sehingga ber- 
peluk-pelukan antara keduanya (Nabi dan Hasan). Kemudian Nabi 
mendo'a: "Ya Allah! Sesungguhnya aku mencintai dia (Hasan). 
Sebab itu engkau dntailah dia dan cintailah siapa yang mencintainya!" 


237. Dari 'Aisyah r.a. katanya : 
"Pada suatu pagi Nabi SA Jv. berangkat dan memakai kain wol yang 
mempunyai gambar gendaraan, dari bulu yang berwarna hitam Lalu 
datang Hasan bin Ali dan disuruhnya masuk ke dalam kain itu, kemu- 
dian datang Husein dan masuk pula bersama Hasan, kemudian datang 
Fatimah dan disuruh pula masuk, kemudian datang 'AU dan disuruh 
pula masuk. Kemudian itu Nabi mengucapkan : "Sesungguhnya Allah .. 
menghendaki supaya menghilangkan kotoran dari kamu, hai isi rumah 
(Nab i) dan mensudkan kamu sampai sempuma suci " 


ZAID BIN HARITSAH (ANAK ANGKAT NABI) 
/ %.-:

 ..
 \/<,/o-':O)"
 \
\/ /tt
 
 \ 0/." _\

/ 
,
 


..)1)

b.

jY
 ,\,.oo'-'jJ) 
':;':'p 0S-- 

 /0 ) /
f //" ,/.t,'.J '.J".J ' 
 'l \ q 1.: 
 / {,.// 
4U\

\
,...;..l,) } ".>
.)\ U 


 
"/ -." _7'-., ./,...... /\ 
 / 11' 


212 


213 



238 Dari Salim bin Abdullah r.a. katanya : 
"Dahulu pernah komi memanggilkan Zaid bin Haritsah dengan Zav 
bin Muhammad, sampai turun ayat Al Qur-an : "Panggillah mereka 
menurut (nama) bapa mereka ltu lebih betul pada sisi Allah. .. (AI 
Ahzab 5). 


ABDULLAH BIN JA'FAR 
-' 
 '.t , o/
,:,, \ ",1.( 11/ -'" '... 
O/ i
 /,
 t
/\.J ", \ . D 
 \ ,,/ 
/ Y 
).J



i
\J:>

uu(JG
d 

¥
... 
.. 
/' ° / . ./ 'G - .. ../. -;, ././ 

 {( /a:i ,,/
 
,
 ,
/ 
{# \ / 
(t \ /(:" \ 
 
 (\ ')/ e-:t 
 \ 
. · 
..7 
 J\to;'=""0:'


 t \ T P u.r--'..J... .1..... 
240 Dari Abdullah bin Abi Mulalc.ah r.a. katanya : 
"Abdullah bin la1ar mengatakan kepada Ibnu Zubair : "Adakah 
engkau masih ingat ketika kita bertemu dengan Rasulullah SA W. yaitu 


saya, engkau dan Ibnu Abbas (Ibnu Zubair) dan Ibnu Abbas ?" Dia 
menjawab : "Ya (masih ingat) ! Beliau membawa kami (Abdullah bin 
Ja1ardan Ibnu Abbas) dan meninggalkan engkau (Ibnu Zubair). " 
,/ ::1
 ; /" / 
: 
 
 , J\ "J / /''l,,\\;
' 
 0/ ". I' 
 \ ,/ 
 / \ 
#

\+'\.)),T 
 
")IJ'6U\J
I.J!/
 piY' _
i 
D / //"/ <.P /// o ."-,\ ,/ J/. //" / /J
\/1'
 "/ "/t , ,/" " 
° 
\)

_...
.. Jj
)u\i

'
 
1:
<.t'. :. /", 

cf-'
r7 
 /h""7 <.}"'. /0/ 
/ . ///At:///
/o:
y
"-'t
/.,
 
.
_
./ //"i

/'
." //i / 
 
:d
.r: L.
.).Jj
.>.A\
:.\\tJ\i .. 
;) G 
\,; - \J.>.
 
 - 

 _./ / I.J / f.S'o;..... ;-
( 
241 Dari Abdullah bin Ja'far ro3. katanya : 
"Pernah Rasululkzh SA W apabikz beliau telah kembali dari suatu per- 
jalanan, disongsong oleh kanak-kanak keluarga rumah tangga beliau. 
Sesungguhnya beliau kembali dari suatu perjalanan, lalu saya lebih 
dahulu datang kf dekat beliau, maka beliau membawa saya duduk di 
hadapan beliau. Kemudian dibawa salah seorang dari dua orang anak 
Fatimah, lalu belfau dudukkan di belakang beUau (di atas kendar(J£ln). 
Kami masuk Madinah tiga orang di atas seekor binatang kendar(J£ln. .. 

/
, ' . \ 
 
 
 .J, .)/ .-</f t \ /t'
 ,It ,/.. 
 \ '/ '/ 
..('.J
.1 
\()
..J
.1.J u"'


 
4..Y - 
t
 

.J.. ,/ ':J... "/ P / . / . 
,!, / .NIt .J.../.J
.jh 0/ .:\ ///-(: 
. 
\. 'J-.\

..b.\ J 
..b.
l'" '" 
0; V1 /-." . ",:V--' 
" 
242. Dari Abdullah bin Ja'far r.a. katanya : 
"Rasulullah SA W. memboncengkan saya berkendar(J£ln di belakang 
belfau pada SUlltu hari, lalu menceritakan kepada saya suatu berita 
secara rahasia, yang tiada saya ceritakan kepada seorangpun di antara 
orang banyak." 


USAMAH BIN ZAID 
,/)t 
 " ///A/ r'
 
 
 \ J,oJ/{ //J,'l.///) D \ / 't,I
D. 
- 
\ '" \ 
 
 u 
J....oj--,," i..>:" - , , \ 
AJt / _ I?:.J ° ,/
..) . 
J- ':t? "/ 
. 

 
 

 r 
r\(1)//

/D,. "6\ S
 ;;
D 
1-\ v)u 
 
.J r // t? W ?_
v: 
,/ . 
\
. \
1 /,
" 1 )
'''/.J.''
'' ".1_ /0 . /;;
;;1 "!.J1
-<:1
< ". /"\ 

D\S0};.u\\-=



\ 
?\
.. r..w

 
.J/ all ,
t \ "'//.
'\\'() 1,/
\ ,
'\ ...
s\
/\<
!("'/"jJ 
.o
cll
w 
\&;
UV
}o--'w 

u tW.9?// 
239 Dari Ibnu Umar r.a. katanya : 
"Rasulullah SA W. mengirim pasukan dan mengangkat pemimpinnya 
(komandan) Usamah bin Zaid dan orang banyak mencela pengangkat- 
annya menjadi komandan pa
kan. Sebab itu Rasulullah SA w.. berdiri 
dan menguc,!pkan : "Kalau kamu mencela pengangkatan Usamah 
menjadi komandan, sesungguhnya kamu dahulu telah mencela pengang- 
katan bapanya (Zaid) menjadi komandan. Demi Allah, sesungguhnya 
dia pantas untuk memegang komando. Sesungguhnya dla termasuk 
orang-orang yang lebih aku cintai dmz sesungguhnya ini (Usamah) 
termasuk orang yang lebih aku cintai sesudahnya. .. 


214 


UMMU SULAIM DAN ABU THALHAH 
tJ2 ... 
.j 
 o

 
/, \ 

 
 ) Ji \ I' 4/1
 
t 9 0 \ 
 \ / /,\
 /" , " / 
'lJ
 J It) c.::..Jw ,. 


)
 v\...o",,\t
 '-Y - ,!.
 
:..T7" _ \/./ ,:-,/ . "4? 
./ // 
 n Us / U '/o 0/-'// / U //. J /.\,:::.I')'" J, (/
 \ / 
 !J.
 \ 
 / · \ 
 '1 (1 \ 
-\.!-....:. \..
. 
A:,k-\
 - .. 
\,)

 

. ./... /
v-A'. . ..... (J 
/./.
 . 
\ (_/
/--: :,\'. /.o{. /1' 
 /tA/ / / o,,-:t \ ).-( 
/
 /
 '{ ,\'
< / 
 / 
,-;L'-,,
.)

Of.\.-
 
 "'-""" 
\ rulA.'

J 
215 



Jjj"

 
t'\ 

 
 .:J
 \b 
(..1 t} ,;.; 
I'::
 e; 
/. ,( 
/I\
.(, h,C') ..J/ ./,/0 
t .)D ,/ \ Yi1
 .//./, 'J(/ ,/ 

lt
(;)J



\ ,





\


- 
/",/ 
:.' 
 "\ 'N/e ; .0.IJ
, 
 / 
 7/ J /.'.:"/ / 
"-:1\
 {I
" \ 
..... It' I.t '
.k.\ 
 ..' ......... \:t 
,'..o....! U\.t
 

 
/
#.- ( 
 :;.',,?,Y 
 _ r/ . 
\/.Jfi
)
 \ -::V\/ 
 
 \)\".)/,\\,
<_ 
r
/J//
'i
 
 1, ri'.)/ ':\ 

 
 .!.J-:l:',- . /
 
..)U
 u
 

\J\_ r 
 

 
, \

 " J
 
j 
/ -
 "/ 

,
 / .) // / / (/ . 
 
 \.)\ 
// 

R: "
 
/:
 1\
 
u"-=='J 

J
cJ. 
 
..JC,)
u\J u
 
- 
 "/ 
..(":,
/ Dt/

I.)t'\/
.J\
...
 (/P ":":(,/!.\
\
 
,)tP)/ 

?J0
J..tGJ
"t'"'
]




\ 
/\-r p
J 
/A\
 
 
.J, I.J/ 
 (
/

 'J
(

 //:' 
 < \/(,P\\

/{--: 
-"''',--r 
\
..) .!J

 -r:--
 

,...
 

1;

f;;O
 
\';; 

.J .d
 
;I
 

"," (/. \ \/ 
 .J"-')")'.lC. J \
 /'!I/ J '/<:' \ t/ 1(/ , f \ J // ,-:.' 111/ \ / 

l> 
 jI-'0.uU lJf$-'u: ..... t 
 »QJc>;) 
/
UO-
:J 
..
-.. \ 
 ;..r 
 . /J 
t:.
.' 
 (11\///;/ i
 I!ilt \.; ;#.r J,J::.::t 
\
I
 
)' 
Lr' '1{.
J (,) "/ /' is,, / 
.t'
. 1
 /.J

 
/j// , )) .I/..(t .I--:/"/f/lJ. , ,
/,,
,Po\i{ :.//,/( 

")I.#' 
J..l;) 
J- 

) o-..-J \ 
 
 
 
 L4.' \.A...Y"" 
YJ..J 
, 

 --\ 
',-r 
 
---1
 

\-\'!/J\
 :'" 
A
 

I //'/'\Bt 
,---- / 
.J I /_/ 
 
tfj? 
 '::
;;::f,
j
 ;


 


 \,
. 
","p/. ../"/ 
 
 
 .)/' /// ./. J-!. ' < /
 .J 
 / J /.'
 P /P " 
;;-
:-eO-
 4»\ll........,'\&.
.O 





J b 

v......
/ 
 oJ J/
I:;..' J /"/:.;' .. / 

 L. ////. 
 
\ . \f /// 
, , / /"./ " . lf5 /.

- /, :\ \ 
/... ... \ T:. -' \ 
 ... .),;" 
.; - 
 Yl,j
...A.J. 

 
 c<. c.s->
 / _/ 
_. 
 . /'tI'" , 



?j

 \:t'2i
 Jt

1»
j
j

 
1 \ / ,,/ -' ,..:// 
. . AI,) 
O
. 
,/ . -/ 


243. Dari Anas r.a. katanya : 
'Meninggal seorang anak laki-laki Abu Thalhah, wunya Ummu Sulalm. 
Lalu Ummu Sulaim mengatakan kepada keluarganya : ''Janganlah kamu 
ceritakan kepada Abu Thalhah tentang anaknya (yang meninggal) 
melainkan saya sendiri yang akan menceritakan kepadanya." Maka 
datanglah Abu Thalhah, lalu oleh Ummu Sulaim dihidangkan makanan 
millam, lalu dia makan dan mmum. Kemudian Ummu Sulaim bersikap 
mams kepadanya melebihi sikapnya di masa yang lalu, sampai Abu 
Thalhah bersetuhuh dengan isterinya ilu. Setelah Ummu Sulaim melihat 
suaminya sudah makan kenyang dan telah campur dengan dia, diucap- 
kannya : "Hai Abu Thalhah I Bogaimana pendapat engkau, kalau be- 
berapa orang meminjam barang pinjaman kepunyaan keluarga rumah 
tangga orang lain, lalu orang itu meminta supaya barang pinjaman itu 
dikembalikan, bolehkah mereka enggan memberikannya ?" Abu Thal- 
hah menjawab . "Tidak I" Kata isterinya: "Maka perhitungkanlah 
begitu dengan anak engkau I" Lalu Abu Thalhah marah dan menga- 
takan : "Engkau biarkan saya sampai berlumar kotoran, kemudian 
baru engkau beritakan kepada saya tentang anak saya." Lalu Abu 
Thalhah berangkat sehingga sampai kepada Rasulullah SA J1I. dan men- 
ceritakan apa yang telah terjadi. Rasulullah SAW. mengucapkan : "Kira- 
nya Allah memberikan keberkatan keP.ada engkau keduanya berkenaan 
dengan malam yang telah liwat itu. " 
Maka hamillah Ummu Sulaim dan Rasulullah SA W. dalam perjalanan 
ikut bersama beliau Rl2sulullah SA W. apabila twa di Madinah dari 
perjalanan tidak masuk Madinah di waktu malam. Maka setelah mereka 
dekat Madinah, Ummu Sulaim merasakan sakit hendak melahirkan 
anak, menyebabkan Abu Thalhah terpaksa berhenti, sedang Rasu- 
lullah SA W terus berjalan. Abu Thalhah mendo'a : "Sesungguhnya 
Engkau, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat menyukai berangkat 
bersama Rasul Engkau apabila beliau berangkat dan masuk (Mtxlinah) 
bersama beliau ketika beliau masuk. Sesungguhnya saya telah terhalang 
disebabkan apa yang Engkau Zihat. .. Ummu Sulaim berkata: "Hai Abu 
Thalhah! Saya tidak merasa lagi apa yang tadinya saya rasakan (sakit 


216 


217 



hendak melahirkan). Berangkatlahl" Lalu kami berangkat. Ummu 
Sulaim merasakan kembali sakit hendak melahirkan setelah tiba di 
Mtrlinah dan.melahirkan seorang anak laki-laki. (Kata Anas) : Lalu Ibu 
saya (Ummu Sulaim) mengatakan: "Hai Anasl Belum boleh menyusu- 
kannya seorangpun, sebelum engkau bawa di waktu pagi kepada Rasul- 
lullah SA W. " 
Di pagi hari anak itu saya bawa dan pergi kepada Rasulullah SA W. 
Saya bertemu dengan beliau membawa alat pemberi tanda bznatang 
ternak. Setelah melihat saya, beliau berkata : "Bo1eh jadi Ummu Su- 
laim telah melahirka
 anak." Saya menjilWab : "Ya I" Lalu beliau 
meletakkan alat pemberi tanda binatang itu Anak itu saya bdwa ke- 
pada beliau dan saya letakkan di haribaan beliau. Kemudian beliau 
menyuruh mengambil sejenis korma, dari karma Madinah. Lalu beliau 
letakkan di mulutnya sampai hancur, kemudian beliau masukkan ke 
mulut anak itu Maka ko1111/l yang telah hancur itu diisap oleh anak 
tadl Kemudian beliau mengatakan : "Perhatikanlah sukanya kaum 
Anshar makan tamar. .. Lalu Nabi menyapu muka anak itu dan diberi- 
nya nama Abdullah 


kan manfa 'atnya hanyalah bahwa setiap saya bersuci dengan sempu,.. 
na di waktu malam atau siang, sesudah bersuci itu saya tetap menge,.. 
jakan sembahyang seberapa yang dituliskan Allah dapat saya kerja- 
kan. " 


ABDULLAH BIN MAS'UD 
"" // 0/ ) /. /0/1 :# /. / 
 
 J.. /.1.1' -) ,,!,//\'
'\ 'l\
 
 \ ,,/,,/ 
\ /\ -:;. \ 
 L. -'
\ ' 4..») \ oJ.ba, 

w uU.u) ¥ '-Y _ r 
o 
'J"-O;:'J -T - 
/ _.. _ // '" '" 
\ :t
:: \ ",
 
 \/I' \
 \ \)\ ;\'<"\/\':'::\
{\ li
\
(t
 geu\2 \
 \ 

 ,->"=';. 
J
 J'yAJ,).... ..7L ..... '" 
J /" 
 \
 )/ ,
,
 
 tI. °1 \ .1.., ))
 \ / \ "! / tI/.\/r
 \
: \"
 /\/ 
{':4Jj 
,
uli.
 
4).\

!J
 ( ;.,.-o!J 
/
/ oJ "/ .." . 
o .J ' "'iLI
 
.. .... \ 
.

 


BILAL 
/ /" / / / tI . 1 ) "-' /. / /.. / 11/) /t,,/ 

 o\:uJ\.9


Y.d
fi\
J\;J\; 

d;
 - 
!t 
",/
 ) 0 / ...r:1 /"/ 
 / D....i . 
t 11 
/.1 
 //, tI
 
"aI/-1
 
;u.:]\
 - \5
 
)\
b...w." J,.J.
JU
..b-u
 
.. ..... 
,. 
 "7 '" P . /':;/"" ./ 
, 
t..'l 


\' 
 


 
J)iJ\;' ii\ ;.tX
 :0
 
 

,j Y' -!:- 
 .... 'l / -".. .. ... - 
/_ " 
, \ /

 I iLl \.. "/r- / . \
,_ (0-'1 

 j 
{.11 J 


.
 
 

J-4-\f




l.AU
 . )
\
 

 
.-&\[I-.J
\
#\

 
244. Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 
"Rasulullah SA W. mengatakan kepada Bilal sesudah sembahyang 
Subuh : "Hai Bilal 1 Ceritakanlah kepadaku amal yang engkau kerja- 
kan di masa Islam, yang lebih engkau harapkan manfa 'atnya, karena 
aku mendengar desir bunyi terompa engkau dalam surga I" Bilal menja- 
wab : "A mal yang saya kerjakan di masa I slam yang leb ih saya harap- 


245. Dari AbdulJah (bin Mas'ud) katanya : 
"Setelah turun ayat ini : "nadalah berdosa orang-orang yang beriman 
dan mengerjakalJ perbuatan baik, karena makanan yang telah mereka 
.makan dahulu,. apabila mereka bertaqwa, beriman dan mengerjakan 
perbuatan baik. kemudian mereka bertaqwa dan beriman, se
ali lagi 
mereka bertaqwa dan membuat kebaikan. Dan Allah menyukalorang- 
orang yang memhuat kebaikan." (Surat Al Maidah ayat 93), Rasu- 
lullah SA W. mengatakan kepada saya : "Dikatakan kepadaku, bahwa 
engkau termasuk di antara mereka. " 

iG\
)!
; k:;,\
 


rts)
j

I

 -rZ"l 
\! / )h " ' /) \ .9//J 
 
\{'/ 
'''-f\h: f /.'S \ (.1
' \ - -,/' \ 0 -,// 
,
.":,,,/ 
u

 I
L\-\) 
J
2h,,-, / ' u\ )/
 
\..eJ..:...J..r
 
/' "';r - ..;-- :/ .. 
. .y 
 
 
1\ 
 
iu\ 
246. Dari Abdullah (bin Mas'ud) katanya : 
"Demi Tuhan yang tinda Tuhan selainNYa 1 Setiap surat dalam Kitab 
Allah (Qur-an), saya mengetahui di mana tunmnya dan setiap ay,at 
yang ditunmkan, saya mengetahui berkenaan dengan apa ayat ltu 
diturunkan Kalau seandainya saya mengetahui ada seseorang yang 


218 


219 



lebih mengetahui tentang Kitab Allah lebih daTi saya yang bisa dica- 
pai dengan mengendarai onto, niscaya saya akan naik kendaraan menuju 
ke situ. " 


SA'AD BIN MU'AZ 
, ,,/ 
 '/ ,,,
, \ ,),.'/
t'\ 
 
,}".)/ -2 \
"\
 ,/
/ 



 
.Y 


..> AA'u
J IUU
J-"
US' _YO. 
"/'. ,. r- '" "/ ..,-. ..... ':J"' 
...... 
. r / J 
.

 
.# 



 .,\,,
JW'
 !.
" \

 1
\".)//\\
 /'
'G -/." 
\ "/
/ 'J 

u
 .:J
.....,-,-- j)j 
u\b -2J 'J
":J'!
 ,¥IY' - rz: 
//.),,}\/,7/ D
""P/
<f'/..J A , ),,/ 
 \ / D,), D \ -'//"' \ 
. \'-'. :
l"v 
t,.Jd \ 4..A.>

 8.0 
Q 3
/"""..A
.J 

 
 
 

.;,} _ ;.- 
 ..... -'-?,/ '-r.. y/
 . 
247. Dari Abdullah bin 'Amro l.a. katanya : 
"Rasulullah SA W bersabda : "Tuntutlah pembacaan Qur-an daTi em- 
pat orang, daTi Ibnu Mas'ud, Salim Maula Abu Huzaifah, Ubayya bin 
Ka'ab dan Mu QZ bin IQbal /" 


250. Dan Jabir r.a. katanya : 
"RasuIuIlah SAW. bersabda "Bergoncang 
rasy karena menmggal- 
nya Sa'ad bin Mu'az. " 


UBAYYA BIN KA'AB 
( ,: ?;;i ! /q 
 
 I J " J/ ,,/ /\
 /'\
\ \ "/ i\':::' /(f\"
 

 
-' ,--' jJJ 



u
 
u"'
 iY-'<zA 
,,/">1/ ,( )",) ,,// 'U".)/}f/ // .J'.)I/..J \/

f. 
..
j..f\ 

. 
. 
;, 
\ \"-'. :;\AA 
)\ 
:;f'- .
 1>...... t.X ...
J. r..:r! ... 

 
 
248. Dan Anas r.a. katanya : 
'Yang mengumpulkan (menghafal seluruhnya) Qur-an di masa Ra- 
sulullah SA W. ada empat orang, semuanya dari kaum Anshar : Mu 'az 
bin labal, Ubayya bin Ka 'ab, Zaid bin Tsabit dan Abu Zaid. " 



 l 
\ N"/. "/J
 
 
\ \"J')

.\


tj\
 _ YO' 
. 
..;:.r / 
/ ..." . ;7 
, 
' \
A " 6/)D (:"\ .) ..'\" /')/,,".... J "'\

 Q ." , < 
 '//""/ 
 
 
 '/"" 
.) 1'

\-.)\....I.o.a.(.rU""'V-,J\ w 
w :J 
; 
./ <>1 " ...../ '" _/v" 
 -/ / ., " - 

-':(// \ 
." ?D
 -.
 /r \ . 
.




;- 


251. Dari Bara' r.a. katanya : 
"Dihadiahkan kepada RasuluOah SA W. pakaian yang terbuat dari 
sutera, lalu sahabat-sahabat merabanya dan kagum karena halusnya. 
Sebab itu Rasulullah SA Jv. mengatakan : "M engapa kamu kagum 
karena halusnya pakaian ini, sedang sapu tangan Sa'cd bin Mu 'az dalam 
surga lebih baik dan lebih halus (lembut) dari ini .. 



1
\t,
D 

.tut'J 0.)/ J
J


' c\ «,
/ _ yz\ 
-;? '/ ':? 
...... ,I,' /
.J ,?..... y-? 
 ;y- 
. 
j

j(

J
1"

\
p 


I:
 \
\ 
249 Dari Anas bin Malik r.a. katanya : 
"Rasulullah SA W. mengatakan kepada Ubayya bin Ka'ab : "Sesung- 
guhnya Allah menyuruh aku membacakan Qur-an kepada engkau, 
yaitu lam yakunillazina kafaru (Surat Al Bayyinaht" Ubayya ber- 
tanya : "Menyambut nama saya ?" Beliau menjawab : "Ya I" Lalu 
Ubayya menangis. " 


/,// ,)".), 9",,/ J 
 l \
 ) 
 / ,,;, 11/. _ ,u/ " <"' \ "/ 
I'\
"'''''''.x.-,..... 
 4..U 
jJb\ ()"'
\..e

 i.J" - "0"'\ 
- 
.,"J? V"/.. 
 ./" 
 /." 

o
Gt\o
 \:; J 
-: 


jtt


\ ./,;;,J \
/!/ 
/ J:" ,......"...;,? 
 . 
 ", y "7 cSt:' 

 /" 
, 
l 0 ,/ '''' A:2. \ ' \/J ' 
. /,. \ 
I .1 '\.aA . 
.


.....

 y: 


252 Dari Anas bin Malik r.a. katanya : 
"Dihadiahkan orang sehelai jubah kepada Rasulullah SA W terbuat 
dari sutera halus, sedang beliau pernah melarang memakai sutera. 
Maka kagumlah orang banyak melihatnya. Lalu Rasulullah SA W. ber- 
sabda : Demi Tuhan yang diri Muhammad daJam kuasa-Nya 1 Sesung- 
guhnya sapu tangan Sa 'cd bin Mu QZ dalam surga lebih elok dari ini " 


220 


.
 


221 



ABU DUJANAH 


tangisi, para malaikat tetap melindungi dengan sayapnya sampai jena- 
zahnya kamu angkat. " . 


\'
, :' J.
 '../" / "\\ 
-< -'.JJ /o/ r: ,"<:< /1 ....L 
 \ '" ,,-';I' {..1 /!' 0/ 

..)O.
u,..v

\\J!... 
\_--r- 
 
..J6\
\.y - ,"0,," 
,//.(,,
 /. (
. ,,/ JJ. J ,/,//. 
,
 ,
 , 1./, J,'.) / ,,) 
 \ /.' J",O'. ."..-. 


 
,.6':b0b La :;
oJ,.;...uuJJu(; 
\v" 
U
''-'t .)..1\\ . 
\ . 
:.-... 
, - /' -, !- 
.. . 

 .)<//
! '\'
 "'/,)),) '<: , //,/-' o)
 
 / // -'" 
 ""'.:i\-::
-' 
 "/' \ 

 ... .' o
\i(J\!
o'..b.\
 ljD-:)
\C '. 

UW ... 
/ v // :.- .' ':.f>
 r 
.<
 _ r\(
 


r 


JULAIBIB 
.('
,

 _"1/)
 \ /<
t')i #:/. -: \7 
 " 
\ 
 , 
 

/ t ,,/ 

w 

 f-\.!\,;


 ;.i>&, 
\u o..)...r:'
\us. - "(00 
... . -
 
 
/D) ,/ ,/ 1,

J
(,
/r?<\
/rf'(,-! D// \ '-'\' ,; //' \ ' /"-' 
/.. '/ ,/"_,"t 

 

 u\i f' \j
-, uyU-, 
fl
 
I,j.
 
 0J

 
.....
)..... 

 · £:I
;i

 -'\
;:; 
j\tf
%

";t

?


 


j\
Pi:< 
 \j 

/;:U: 
 (:.
"/
 -:J,\ 
l'iIj
 
? ,..' f,?J .:J' ./...... . ...;,........ 
 
.)p !
 ,,/ /./
 i.{:: 1"/' / //,/( 
 
 "h \ i-:' ) 
 "A//
) " (\B /.// ,/ 
(> ... "
J.:;uw


 
J
o ..... 
 ",,,.xi 
/. ( . ..... ..":..T ,.. \ 

,,
 /, /,,/\ ,,/ \ / )\
 J /
/< 1,
.)
 (
 \ '/ ": \'",) 
 '1
\/ 
 \-:'> 
).....



L..,..,

-" u\l 
u!J
 
 
\J..J
 
 
.C:P
 
 " /o"
 j / .J/:J/!{ j
 
 
\
t::, 
c?..J.. 
:;.I:'./ 
.J.J 
 .. . ./ 
L:'- ./ :..- 
255. Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 
"Bahwa Nabi SA W. dalam suatu peperangan, Allah memberikan ram- 
pasan perang kepada beliau Kemudian beliau bertanya kepada saha- 
bat-sahabatnya : "Adakah seseorang di antara kamu yang hilang ?.. 
Mereka menjawab : "Ya, ada ! $i Anu, si Anu dan si Anu. " Sekali 
lagi beliau bertanya : "Adakah salah seorang di antara kamu yang 
hilang ?" Mereka menjawab : "Ya, adiz 1 Si Anu, si Anu dan si Anu." 
Sekali beliau bertanya : Adakah salah seorang di. antara kamu yang 
hilang ?" Mereka menjawab : "TtJak ada ," Beliau berkata : 
'Tetapi 
aku tidak bertemu dengan lulaibib, sebab itu carilah dia I" Lalu dicari 
di antara orang yang mati terbunuh Maka kedapatanlah dia dekat 
tujuh orang yang telah dibunuh oleh lulaibib, kemudian dia dibu- 
nuhlah musuh. Na"bi datang (untuk melihatnya) dan beliau berdiri di 
dekatnya, mengucapkan : 'Via telah membunuh tujuh orang, kemudi- 
an dia dibunuh oleh musuh Orang ini sama dengan aku dan aku sarna 
dengan dia. Orang ini sama dengan aku dan aku sama dengan dia. " 
Lalu Nabi meletakkan lulaibib di atas kedua lengan beliau hanyalah 


253. Dari Anas, katanya : 
"Bahwa Rasulullah SA W. mengambil sebilah pedang di hari perang 
Uhud dan mengucapkan . "Siapakah yang akan mengambil pedang 
ini ?.. Lalu mereka mengembangkan tangannya dan setiap orang di 
antara mereka mengatakan : "Saya, saya , Nabi berkata : "Siapakah 
yang akan mengambil pedang itu dengan menunaikan kewajibannya ?" 
Orang ban yak tertegun. Lalu Simak bin Kharasyah Abu Dujanah 
menjawab : "Saya akan mengambilnya dengan memenuhi kewajiban- 
nya. " Maka diambilnya dan dengan pedang itu dibelahnya kepala kaum 
Musyrik. " 


ABDULLAH (BAPA JABIR) 
, / / !]J 
 \ /"a
S(
 )Jt , /,/ -1 \ /0 /t \ '\(
 l \ '/ , 
 o/ 
us-
 .. .. 1\ - ..b- 
.J.-1 
 ub4U J....s.. . yot 
. / . 
 \.J;
. - "/ "/. 
-r'l . - 
-'

 

 j

y:'

 
..L L rJ "J// '('/! /
 6
/ ,,/ 
./ .:J /'r=' 

 
J

 .:J
}J*J 

W.\JSt:0$
o\

1urj ".)/j\Z
 ,,/ 

 
" ./..../. 
 /.../' . ,-.- / 
..) / _ /'..J...ftS' ,. 
· ./'-'-!.'{/011/ 
 /<"""J 
 J", 
 
o
... - 
 . 
.. :.T"" --v (S'!> / /'. ;.. ./ 
254. Dari Jabir bin Abdullah r.a. katanya : 
"Bapa saya mendapat coboon (syahid) di hari perang Uhud. Lalu 
saya membuka kain yang menutupi mukanya dan saya menangis dan 
mereka (keluarga) melarang saya, sedang Rasulullah SA W. tidak mela- 
rang. luga Fatimah binti 'Amru (saudara Abdullah) menangisinya. 
LaJu Rasulullah SA W. bersabda : "Engkau tangisi atau tidak engkau 


222 


223 


. 



JARIR BIN ABDULLAH 
"V.-:.'10h \ 
:-' 
 
 \ 
 J ol '///'/"t\
 
\ 0/.' 0/"/ 
)J 
 J..:,..4 
 
...) 
L. (J lJ 
 "'w'(j' Y £(Y - "'01. 

. . /. ......"...-...... 
./\pt . ) / 
..t ')\L-\' 
,. /' / .J 


lalu saya ceritakan hal ftu kepada Rasulullah SA W. Beliau memukuI- 
kan tangannya ke dada saya dan mendo il : "Ya Allah 1 Tetapkanlah 
dia (di atas kenderaan) dan jadikanlah dia seorang yang memimpin 
dan dipimpin I" larir berangkat dan dibakamya rumah berhala itu 
dengan api Kemudian larir menyuruh seorang laki-lald untuk mene- 
mui Rasulullah SA W. menyampaikan berita gembira tentang itu kepada 
be/iau, laki-laki itu digelarkan Abu Arthata dari suku kami" Maka 
datanglah dia kepada Rasulullah SA W. dan mengatakan kepada beliau : 
"Saya belum datang menemui engkau sebelum rumah berhala itu kami 
tinggalkan bagai onta yang dilumar dengan ter (hangus menjadi bara). .. 
Lalu RasuIuUah SA W. mendo ilkan keberkatan berkenaan dengan 
kuda suku Ahmas (suku larir) dan orang-orangnya (yang mengenda- 
rai kuda), sampai lima kali " 


yang mengangkatnya kedua lengan Nabi sendiri Lalu digali kubumya 
dan dibaringkan dalam kuburnya, tldak tersebut memandikannya. 


256 Dari Jarir bin Abdullah r.a. katanya : 
"Sejak saya memeluk agama Islam, belum pernah Rasulullah SA W. 
menegah saya (untuk masuk ke rumo.h beliau) dan setiap melihat saya, 
beliau tersenyum. .. 


JARIR BIN ABDULLAH AL BAJILI 
.j
 / '.J t, 0 I 
) I) ° /\,; 
 4.UO 0..... / JJ
 j
 oil \ --:'\.&\
-" ° / 
/ _ ":OV 

J:'".. /
...) -, 
 "" ". 
..Y
'-Y 
/ '/' y /. /- / 

 ,!
/,.
\
(./.{/, \ ':h/'i '''
 ''lf

::.l -'/- / 
./ .' '" 
 
'--'
 u'-' 
l.(IJ 
1..f'
u\L 
 ..d ,- \s-\>,)
 '_..JI;.
 
-/ -.... ,/ 
 -. / ..... .....

 

 'J '.J ;J 
\,I..J O 
 . / 
 /' IQ; / ).J

.('.J '0 ,0(- \ / /' ".< 

 
.)
 J.,;' 
\)...::;,.)4t l!
\...o' . 
" 
 / / ".. . 1J'-r'
 / .....


 



 ./



\ 
 
 \j

 1:.. .


/

 
 
-
_/ .
...... 
 
.. .
\-
 


)
"}
 

L,
\ ,0): J
o / 
.{ 8L\/:
/
 
 
 
..
 .:),--..... 
.J 

 .(
 /Lp
 

 


 :.r-
;- t'
j

/
'
5
 lt
D;J
\ 
..
\.../ /"( \/\
 / //0/, \ "
 -l
 
 lu\
 0.1/ 
"
 

/\ 
; C?

 .':jJ
 
 / 
J 
 .
 
/ 
257. Dari Jam bin Abdullah AI Bajili r.a. katanya : 
"Rasulullah SA W. mengatakan kepada saya : "Hai larir / Maukah 
engkau menenteramkan perasaanku berkenaan dengan Zul Khalasah, 
sebuah rumah (berhala) suku Khas'am yang dinamakan dengan Ka'- 
bah Yamaniah ? It Lalu saya berangkat bersama seratus lima puIuh 
pasukan berkuda Saya tidak bisa tetap duduk mengendarai kuda, 


ffiNU ABBAS 



 /. p.
 / Ji ) ° 
//" /

; \ -;:1 \ ___
1, \ ."".. I
/. "\./ v " 
l<'--' '
J

J'''
 
 \
 

\o:

 if - ,0 
" .",,,- tit /./ ,,/;, -'. '\<! \ <" /< / '/ 11
 //
 
..A .. -6. \ Jr; w.' \ 
 
 fA-4P t 0A u'-' 7;f 

. 
. u-: l.-" ../ \.:: 
258. Dari Ibnu Abbas r.a. katanya : 
"Bahwa Nabi SA W. masuk kakus, lalu saya letakkan untuk beliau air 
untuk berwuduk. Setelah beliau keluar (dari kakus), beliau bertanya : 
"Siapakah yang meletakkan ini ?" Saya menjawab : "Ibnu Abbas /" 
Beliau mendo il : "Ya Allah 1 Berilah dia pengertian (pengetahuan) }" 


IBNU UMAR 
9,7/ /It/ _/tl/ 
 \ l


 /. 1't'l \
/,"\ . .1_ "//
 \.; 
 /) "\/ 

b-o
J
/ /
*

VL...J, 

.:;u 

 "f- "(0' 
.)_/
") 
<,,/.
/.. 
 / 
/ 
/)
 //
 i\"
 ,9,,\\ 
/\l
\

/F\:' )')'\ 
.A _A_ A....>..

 
,A.>-,.,,
 u


u...,)\.P},/
 
J..,..J.. 

 .. "/ . , .., 


. 
,/ 
 
\
,
/, 


\\j


\
 
/4-" .:J/ .
:J \ -, 
 \
' r" 
259. Dari Ibnu Umar r.a. katanya : 
"Saya bermimpi dalam tidur di tangan saya sepotong kal1l sutera. 
Setiap tempat yang saya kehendaki di surga, sutera itu terbang ke 


224 


225 



sana. Lalu saya ceritakan mimpi itu kepada Hafshah (isteri Nabi) 
dan oleh Hafshllh diceritakannya kepada Nabi SA W. Nabi SA W. ber- 
kata: ':4ku berpendapat bahwa Abdullah (lbnu Vmar) seorang lald- 
laki yang shaleh " 
\ /'" 
} ' \ 
 \ 
 
 \J -,)/ ..(// . J\,'
\ \ . U /A\
 //J .. \. / 
\......J J,,) <S 
 \ 
 .....,-.- 4U 
.J 
 ':=>"
..r' u" -!.) \t 
 Y=' if .. ,,1. . 
.j




\:>J;

r
\ 

 r/J»\
.s

 
-: -t". 
L 
 I J ';/ '//1/ _ 0/,\. ,7tl


/e



 
--:! lr' ,-r- /
 
..)¥'

 
 r 
 .tr" . 
 
/ / - - 
 / / 
 / "« t..1. .1//" "//f -0.10
- 
\ . 
Q I
\ ' 
 \\'"' 
 
\;
 0\)\ 

).; . \,).;...\

\(.
\
 

...fW ..... t J '-J 
 :..- . 
 "", f'1 
/:.- '/' - ." r 
\
\ / 
 \., 
'.I/S \ Jt.
1 
:i ..I!.'.//.
 ; \
L '.
(\ : t\ -t.
<': 
'': 

CJ\
4.U y"'Y 
\... . 
v-"'»L>'..I\J 
 ,)

 'j

 
 
"!."j \ J A

\-:,
/ J{ J 
 \fJ\:' 1u

.J/\ \£j\:, 

;"J.ll 

\
 
.J"
,, :.-
..) vA";..
 
tp\..J

ju\

 J
 ;.

: 
 
 
! ,:',1,... 
, l-
'\-:' 

\?
lu\

\\ /". 
 

 
;/ _ :t'/ . ":T' 
\--' 
260. Oari Ibnu Umar r.a. katanya : 
''Seseorang di masa hidup Rasulullah SA W. apabila dia bermimpi, 
diceritakannya mimpi itu kepada Rasulullah SA W. Sebab itu, saya 
ingin pula bermimpi lalu saya ceritakan pula kepada Rasulullah SA W 
Saya ketika itu seorang pemuda yang masih hidup membujang (belum 
kawin) dan saya tidur di mesjid di masa hidup Rasulullah SA W. Saya 
bermimpi waktu tidur, dua orang malaikat memegang saya, lalu diba- 
wanya ke neraka, kebetulan bangunannya seperti bangunan telaga 
mempunyai dua tiang (untuk menyangkutkan timba) dan kebetulan 
di situ beberapa orang yang saya kenai. Lalu saya mengucapkan : ':4ku 
berlindung kepada Allah (supaya terhindar) dari neraka, aku berlin- 
dung kepada Allah (supaya terhindar) dari neraka dan aku berlindung 
kepada Allah (supaya terhindar) dari neraka /" Lalu kedua malaikat 
itu ditemui oleh seorang malaikat (yang lain) dan mengatakan kepada 
saya : "Tidak usah engkau cemas /.. Saya ceritakan mimpi itu kepada 


Hafshah dan oleh Hafshllh diceritakannya kepada Rasulullah SA W. 
Lalu Nabi SA W berkata : "Abdullah (Ibnu llmar) adalah orang yang 
paling baik, seandainya dia mengerjakan sembahyang di waktu malam. ,. 


ANAS BIN MALIK 
.:\\i (/)
/ '
"tf\
\ /:C (:J
 

\
.1j
u$\;; _ "1.\ 
'? f
r!.''-

 
 
 - \-
 " ? 
,. \
 ,/ "'J.- 
\ / /< "\\'
"
t/
 \ 
 ".) \ j
 '.I
 
 \ /\ '.1/\/ 1\ 
/\(
 

\


Q7'I
l&oj.;u\56J
 f.1 .. .}:y>-
 uJ-'J

 
w 
-+" / """'?'" /' 
 " L 
I 
· .l
 
 t 
]// 
 
:;$
 \j

 .l...J


 
..8 
u J..JJ '/ /y'- 
261. Oari Anas r.a. katanya : 
''Nabi SA W. masuk ke rumah kami, sedang di rumah itu hanya saya, 
ibu saya dan llmmu Haram bibi saya. Lalu ibu saya mengatakan : 
"Ya Rasulullah / Pelayan engkau yang kecil itu (Anas) do"akanlah 
dia kepada Allah /" Lalu beliau mendo 'akan saya supaya memperoleh 
segala kebaikan, sedang do 'a beliau yang terakhir, beliau mengucap- 
kan : "Ya Allah / Banyakkanlah hartanya dan anaknya dan berilah 
keberkatan dalam hal itu /" . 
;'{ //
i'
 ,/f .1 \ // :";""( ((t \ / 
 l \ )t ';I/1'l //j , /t\- /:'1\:/ 
(--'u\! 

 
. \ \j.!J ,-.- /
 
..)':fS'c.:J u\t
 
 - r1." 

jL:/

 
2J
 

 

l 1

\j£


J\ .{//< 
 
. :.- c..-t 
 - 
. 

... 
1, ("'/l" 
\\

 r;. /
 \ ;I'
 J.J / 1/ I / 
/t\
 - / ,/ t 
 
 .J, D) / ./. / 
." 
)
G . 

'-

....)\;

 4U'u 

 

./ 
,. . ;'../ ./ 
 :/ . 
\ //, 
 
 \J ."/ '" 
. Lb.\ ,T ./
 
..J.:r::: 


262. Oari Anas r.a. katanya : 
"Rasulullah SA W. datang kepada saya, ketika itu saya sedang bermain- 
main dengan anak-anak (yang lain). Lalu beliau memberi salam kepada 
kami dan menyuruh saya untuk suatu keperluan. Karena itu saya ter- 
lambat kembali kepada ibu saya. Setelah saya kembali, ibu bertanya : 
"Mengapa engkau terlambat 1" Saya menjawab : "Rasulullah SA Jv. 
menyuruh saya pergi untuk suatu keperluan /" /bu bertanya : "Ke- 
perluan apa ?" Saya menjawab : "Sesungguhnya itu rahasia /" Ibu 


226 


227 



berkata : ''Jangan engkau ceritakan rahasia Rasulullah SA W. kepada 
siapapun ," 


ABDULLAH BIN SALAM 
/ . )/. , 
p \ . 
\ :.'/ It J 'J." 

(, '.J/ 
 · / r:/.I'
 .. / 0/ 
. 
 



,nr '" 

 J\J

.. 'f1.'f 
/. / , I ,)/" 
. 


\



! 


--:',t! 
 '
/ "tIt ..
/f \ \
 
 ./
 //,/",/, J ".....' 
 

 /.,
 ,/' 

) 
u\)
 
'-'.JJ>
\uL,:.>
\\,,\ .. JI.J
\ 
/' ./." 
. ."
t\. A1{t"; \ \/{,,\,.J.J'......
..J/ ': \ 
/ 
 
{i-::#/ 

.J:¥ J 


la
1 

 

 \'-)cJt;
L
 
./ 
 /' :;.-' /';.., I.f" 
J ,) '''//\
' J /,,/ c..
...S
 J /.,
 , <' <,..( ,,/. \/. /.-: 
 /{. 

l>J

\ .. - 

0-"
J
J
 - o
\ 
-;-J::f\C'

j
 


 
,,




L//: 
J:t;'..
\. 

 
(/ ;''' 6;. 

v'
"",
 " 
 

\ \
j:/.
 .J 0 / AI
</
 
'./" u
 - .. L'" _' ..
:, 


 
)! fj:) 
. \ l'
 
\f 0 //j. 
 
 
t \ ) u:,
 /,,:::- .J ,,/,,-'5 
/ 

 \\.0 OW f.1 ...."4 
 
\.tJ\t 
\ .. 
/... 
 ,. 
 fill . f.S">" 
,
 [.1: 
\
J:.I\e1 



\ 

\J.t
 cl).



r
, 
.J

:i /c. \

/
.\\),.
/ /)
 
\
( · ' f\u
t:/,
 /.-: 
 \."
 :/ 

J/-r 

 .. 

 =-- 

 "../",
 
/A \ 


1 / 
 o,-f..!./"J / /.
/. 
 ?J\ / ...1' ,..r \ ')..)//-'
.J 
 J/ \ 
1/ 
----U LYOJJ l'.
 ') \ 
 
t 
-' 
 \
 
 r;
 
 
 w, ,) t:.
 
r e;.. V- ":"IL- (
-'II 
. S/
 
/ \< 't::
 
::r: 
,;, '" 


263. Dari Sa'ad r.a. katanya : 
"Saya tiada pernah mendengar Rasulullah SAW. menyebut seorang 
yang masih hidup dan berjalan, bahwa orang itu akan masuk surga, 
selain dari Abdullah bin Salam" 



li:C

' 

 
 

 
 
 "')A.D.{. /:./(:/ 
"'....... ........... 
9 "'..... . 'vJ' 


;.,s- - "1.i 
l
 
 
'J
 

 j
 
_. 
\J.//.)/ -;;o/(\? // 
 '-:: {/"=/ 
-" (r / - . \
 i>:" ¥
-'


'17.J 
j\ 


r;v\ \ .:'\: ,,)/ /\ (."/-. i

/:/.J "
t\ J 
\
1
 J /.
 
 

.. . 
 

..:)

(,) ":.?uA
 l:(U 
/ L
-:
 / 

 ,
 -'--!.' 
< j l
 '" / '// 
 / /. .
«'J"'//.
f ' , - P I' / / , 


 
 .. I.J
 
d:-J' r....... '=" 

) 
\ ,r.. ,:..- -'\;",.. 


 0;.. .,"''''.U . '" 

(,) JWM 



 J /.
 ,,:, 
t' .0",\ / )... .: .'t 
 ,: t:' /\(.:)1. 
/ / :' / 
{ - :" /" 
 /..):/:1 
. 
cJJ 

;:, b(.)b

,)r

\

u\ 
/\ \ /{ :h.-1 \ )
 / ,/ 
."- ,It 
{, 
 '.) o-!./ / 
 
 ' \ ..) " / J i,.) i-:'; J 'C /'1/" t 


u 


W
. J
 
4.)'" '" \.i. ,\. \\, 

 
 / 
o-:.. 
,,,
., 
 /. (t \ )
 \J l
 . /6: --:..J;r,-'t \ //" ':\1, " 
 ./ / x:Y.. ,,/
. )/ 

 \i .t.» \i 
 
 \ 
 
 b t.a
 \ . . . . \ \ .... I . \ ,u 
/' . 7" . 
.. ..... . 
 

 
- 
\
9



t;i
b 
/At
J // ,) . /(1: \
 / ///e,.J i,
 9. J/ (1' t2 "//; \ r. fI
 II' 
-Ub
 L" 
 
 \ b
...\...JJo..b,-.:;J(,)w
 
\,';h\2Jht 
 . \ 
/- . ,-;/ 'Or:; 7 1 
" ....
!-- 
u
\f1r (

\
.
 
b
Jj
(\


:C\;'J
:"
(/ 
.(\i 
,. 
'f 
 "'f':/ -" p"7 / ......os- 
> \,,
 
l-J({;

J\f{
)-

l.d
 . 
 /
! '. )
(/ \;
j\,;'J
\ 
. ,. 
 
 
 
 
 /," 


264. Dari Kharasyah bin Our r.a. katanya : 
"Saya pernah duduk dalam satu kumpulan di mesjid Madfnah, di situ 
ada seorang tua yang elok rupanya yaitu Abdullah bin Salam Dia 
bercaka,rcakap dengan mereka percakapan yang baik. Setelah dia 
berdiri (pergi), beberapa orang mengatakan : "Siapa yang ingin meUhat 
seorang laki-laki yang menjadi isi surga, lihatlah orang itu }" Lalu saya 
mengatakan (da/am hati): "Demi Allah! Sesungguhnya dia akan saya 
ikutL supaya saya mengetahui tempat tingga/nya. Lalu saya ikuti 
dan dia terus berjalan hampir keluar dari ktJta Madinah, kemudian 
dia masuk ke rumahnya. 
"Lalu saya meminta izin kepadanya (untuk masuk rumah) dan saya 
diizinkannya masuk. Dia bertanya : "Apakah tujuan engkau, anak 
saudaraku ?" Saya menjawab : "Saya mendengar orang banyak menye- 
but tentang engkau setelah engkau berdiri (pergi) "Siapa yang ingin 
(suka) hendak meUhat seoranglaki-laki isi surga, hendaklah dilihatnya 


228 


229 



orang itu /" Lalu saya tertarik hendak berada bersama engkau." Dia 
berkata .- "Allah lebih tahu tentang orang yang menjadi isi surga. 
Nantz akan saya ceritakan kepada engkau, apa sebabnya mereka mengu- 
capkan begitu. " 
"Sesungguhnya saya, ketika sedang tidur, ketika itu datang kepada 
saya seorang laki-laki dan mengatakan : "Bangunlah (berdirilah). 
Lalu dipegangnya tangan saya dan saya berjalan bersama dengan dla. 
Kebetulan (saya bertemu) dengan sebu.'lh jalan raya di sebelah kiri 
saya. Dan saya bermaksud hendak menempuh jalan itu, lalu dikata- 
kannya kepada saya: "langan engkau ambil jalan itu, karena jalan itu 
adalah jalan kaum kiri (orang jahat). " K ebetulan ada lagi sebuah jalan 
raya di sebelah kanan saya, lalu dlo mengatakan kepada saya: "Ber- 
jalanlah di sini /" Dibawanya saya ke sebuah bukit dan mengatakan .- 
"Naiklah (ke bukit ini) /" Maka terjadilah apabila saya bermaksud 
hendak naik, saya jatuh di atas panggul saya Sampailah saya berusahtl 
beberapa kali. Kemudian dlo berjalan bersama saya sampai membawa 
saya kepada suatu tiang, puncaknya menjulang tinggi dan pangkalnya 
terhunjam ke bumi, di ujungnya (puncaknya) ada sebuah lingkaran 
(gelung). Lalu dia mengatakan kepada saya . "Naiklah sampai ke 
atasnya /" Saya menjawab : "Bagaimana soya bisa menaikinya, sedang 
puncaknya menjulang tinggi ?.. Lalu dipegangnya tangan saya dan 
dilemparkannya (ke atas), kebetulan saya bergantung pada lingkaran 
tadi. Kemudian tiang itu dipukulnya sampai rebah, sedang saya tetap 
bergantung pada lingkaran itu. " 
"Sehingga di waktu pagi, saya datang kepada Nabi SA W. dan mence- 
ritakan mimpi itu kepada beliau. Kata beliau: "Adapun jalan yang 
engkau lihat di sebelah kiri engkau, itulah jalan kaum kiri (orang 
jahat), sedang jalan yang engkau lihat sebelah kanan engkau, itu adalah 
jalan kaum kanan (orang baik). Adapun buldt. itulah tempat orang- 
orang syahid (syuhada) dan engkau tidak akan memperolehnya. 
Adapun dang, itulah tlong Islam. Adapun tali tempat bergantung, itulah 
tali Islam. Engkau akan tetap berpegang dengan tali itu sampai engkau 
mati. " 


/A'

/ ,,,) ' J /. \ -<(.f
 ./\
l '//) ,/ " .....) "!' 
:
'/'( i\'
< t"" 
-!.) W 0 
 

 \ .::.;A;J,'; J . 
a&
 
..J J..l..J \ .., ,J.; u W "VJ\ 
J';' V--,.!- , .....:r- / .." ./.. f 
)J..
 \ 'J)' .( , 

 \ .1 111 /" /' \ J\ '!,/ 
..L, 
 \ /t D) / /., / '/ 
 
,J J!;'" 
o:
 -e..r;..0J; fV'
 

 
\-.- 
 Cb-'v'
\
\<!J
\ 
, / 
. 

( 
\; 


265. Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 
"Bahwa llmar bertemu dengan Hassan (bin Tsabit) ketika itu Hassan 
sedang membacakan sya'imya dalam mesjid. Lalu Umar memandang- 
nya dengan sudut mata (tanda kurang senang). Lalu Hassan berkata : 
"Sesungguhnya saya pernah membacakan sya'ir, sedang di situ ada 
orang yang lebih baik dari'engkau. .. K emudian Umar melengong kepada 
Abu Hurairah dan mengatakan : "Saya meminta kepada engkau dengan 
nama Allah / Adakah engkau mendengar Rasulullah SAW. mengatakan 
(kepada Hassan) "lawabkanlah untuk aku / Ya Allah / Tolonglah 
dla dengan roh suci I" Abu Hurairah menjawab : "Ya Allah 1 Ada /" 


HASAN BIN TSABIT 


ABU HURAIRAH DAN IBUNY A 

D/\/
 ,v/-:i
.,) / / «" 
 1 .!i ,,),/, J 
)

 -:::' h/.) /'\ .,/ 

 
-"'
 

d (;...J'\,..o.M t \
t

,), 
:;
,YJ
 

d:;. 
 - '11."l 
" 
 
4(' \ / 
 1 \ 
 ',j / 
 ,,
"':" }/:1\/ .-L, 
 \ IL",j.
' . 
//{\
 


'\j
\-.
 /
 
.J
\J O?'
,_
 P
.J;--
ij 
.
 "/'1
 _':j(-:'//'-:

)'


 ,1...t'\i, "]I,,),, f\

.JA 
(\.,)/, 

bp:-\'fyj.,
,-"!e,,
l c.:J>

;) 

t;.u 
.J_ 
t ; ;U \ 
 
 "'\0.1/ "\\
 
"'/} -'1 \ 1i / '/':' \ /
 \ J .,-::,)/
 \ \ / ./(
 
,-r- /cU)'
.J(Jw 
jb'-t r 'f J;:u 4.U e a 0;\\..0 " _7 
.J " '-:.J" '
1(. 
 
 \ 111/ /,,/ \ 
 t/ 0)) ,,,,,/. //,,/.) .....1.)' \ c \ 
... .... l(.., 4.U'" J.J -:. '" - _
.. \111 
 



 -" 
9f /

v--

cJ,.r,- 
//e/J{il/ :\
,/,- 
/t\
-: /.j// /. / _!.. " ./ //., Y\/
/J , /\-: '/' \ /\ \ 
... \)'U


w...».:.. - \
 . '=' . 
 \-tJ \.:f 


. .. c:t 
 ;.0 u.
 
\ --:; . , 
'('

/ 
 / 
 '/., .
 <,j /
 1 /
:'

'
/. 1l "-!
< 
.
' // 

\.4;0" :J 

 
 
 \tJ

 \

J 
Jt1 :." y 
J) "/f:/J
 )/,/t/J
 t'1"'
\ .(1"/"J/
-1 
/,,," (1,/
/tr::
J /t/(, /:::<
 
o¥
o\


\ }}A1t)U'¥\


\

\t
y
'
 
J--:', ,
 / / 
-
JJ 
231 


V /.{. "/,'. 
 ., III \ -'- .,J .1)/ ,
/ A
/""'/J{/!: \ C/o,,/ ..11 \ "/ 
. 
\J a. 

J

/JO"'"o 


 ;",s-_"(10 
.I...... ,/ ,/ ,/.. , /, .. 
 


230 



<.. o\
 \I
 
\ / 
 ('lt/J"//1
 
 
 \
 -,//, -' ''''''N/,\
 

 U
 .. '\\;\ 
\i A)) 
\ .. . 0" 

 
;-o. :!.J .. '!J 

,r 
/ 
 ///. .,/,,-, 4'. , ,// 
':::-/"/J
 \ /{/t'.\
 "
"/, \ 1 \ /\0,)/\/. 
cL..U\¥

'-i\r 
.a.J
.Y)
 



 
 
-->
 
)\\ .-)\/t1./
/,)
r
\)O;\ lu(r,)/(
j
\h: /\
/ U '::'( 
---..:J,
!.J 
 

,,
.).. 
u 
./ f.S"J
 
;/ , '" L - 



-:
\.
5.L

t'J°.)"j
j
d('''
/.)/
''. _o/'\o.\
 
'" ..:.- fr- ,-- -r / 

 010 

,J
..r "h " 

-:" . "/\\ 
:J\
 

'\2;)
J\
'/ (
/f/-' C\
) \
 

y r;r;:-"'" 
 :J...AY' /./ 
 :J 

. .....- 

//..ft \ . \ //j/ -'/0/,9 ")

 
. \') L- I) 

.,. <.r- 
..
 ...../ 

 >L. ",W.Y 
 


"Lalu saya kembali menemui Rasulullah. saya datang menemui beliau 
dan menangis karena sang at gembira. Saya mengatakan : "Ya Rasu- 
lullah ! Gembiralah, karena sesungguhnya Allah telah memperkenan- 
kan do'a engkau dan Dla telah memberi petunjuk kepada ibu Abu 
Hurairah. " Lalu bellau memuji Allah dan menyanjungNya, serla mengu- 
capkan perkataan yang baik. Saya berkata : "Ya Rasulullah ! Do 'a- 
kanlah kepada Allah supaya Allah mengurniakan perasaan kasih sayang 
kepada saya dan ibu saya terhadap hambaNya yang beriman dan me- 
numbuhkan perasaan kasih sayang mereka -kepada kami ," Lalu Rasu- 
lullah SA W. mendo'a : "Ya Allah , Tumbuhkanlah perasaan kasih sa- 
yang hamba Engkau yang kecil ini (maksudnya Abu Hurairah) dan 
ibunya terhadap hamba Engkau yang beriman dan tumbuhkanlah ka- 
sih sayang orang-orang yang beriman terhadap mereka !" Maka setiap 
orang beriman yang diciptakan Tuhan yang mendengar nama saya 
dan tidak pernah melihat saya, semuanya mencintai saya." 


266. Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 
"Pemah saya menyeru ibu saya untuk memeluk agama Islam dan dia 
seorang perempuan Musyrik (pemuja berhala). Saya menyeru dia 
(masuk Islam) pada suatu hari. Lalu dia memperdengarkan (mengu- 
capkan) kepada saya tentang Rasulullah SAW. dengan ucapan yang 
tidak menyenangkan hati saya. Saya datang kepada Rasulullah SA W. 
dan saya menangis, mengatakan : "Ya Rasulullah , Sesungguhnya saya 
telah menyeru (mengajak) ibu saya untuk memeluk agama Islam, 
tetapi dla enggan menerima ajakan saya. Lalu dia saya ajak (masuk 
Islam) pada hari ini, tetapi dia memperdengarkan (mengucapkan) 
kepada saya berkenaan dengan engkau apa yang tidak saya senangi 
Sebab itu, do 'akanlah kepada Allah supaya Dia menunjuki ibu Abu 
Hurairah ," Lalu Rasulullah SA W. mendo a : "Ya Allah! Berilah per- 
tunjuk ibu Abu Hurairah /" Saya berangkat dengan perasaan gembira 
karena do a Rasulullah SA W. Setelah saya datang (untuk menemui 
ibu) dan berada dekat pintu, kebetulan pintu terkunci (tertutup), 
lalu ibu soya mendengar desir tapak saya dan mengatakan : "'JUnggu 
sebentar, hai Abu Hurairah / Saya mendengar desau air. Setelah dia 
mandi, dia memakai bajunya dan dengan cepat memakai kudungnya, 
dibukanya pintu. Kemudlan ftu dla mengucapkan : "Hai Abu Hurai- 
rah ! Saya mengakui. bahwa tinda Tuhan selain Allah dan saya menga- 
kui, bahwa Muhammad itu hamba Allah dan Rasul-Nya. " 



I/' · /1,). II 
..i :'
 
:::
 i/ . (
 r!1 V.4 ')'\ J /.'
 
U}'
J\
 _""' '.J"... )1 

).P
().>'!J::>

 \t - 
1.V 
..1' 'I ,< if 
 · ('
\. ::; 
;..\ I 
; .
:.; 
 
:r' 1/:',\:, . (
 I 

->\.Y 

;, ...u '->::04r-' 


 
-.-J
j:J /\ o)
 \;\ ):
( \oJ

\ J/
\;' 
"1
....L,
\ 


,/ __:.J
 
¥ ./../..... \' / 
.lJ/'/

() :.' / , ..! 
 
/
J/'{ j:,
 ".
'
t\;o/ 
 
 \'\ 'J/ 

(J,b.





y ...., ; h.4...i,--.- 

..) 
".. {/
 
/ /.!\
!/') 
 k ///" J / / 

 . /:/ 
 / )
t< ,,/ /t 

f-"'

O:'..J I. \" ,
 
 
 

O,

) 
:/
 J...;' _ ... 

 
/. -'/ 
i'
" 
 '/' 
\t' /,/ J · /. (//.. · / /t \p ',)o///
 ." / 

'''..b- .. \
;.).:a.)
W 

 - -
Jc- 
;::;.s; .. ... / . ........ \S
 
 . \' ././ -;' 
,I'/'/' \ Q,,<' /
,,/\/ \/......-:)
 r:;(" -'" \
/J.j 
 / 
.. ',).,) W 
..b. \.4 


 
 \ ... \ c:" ()... \ )" 
. _ /-y ./;/ 
 :;;'... :J 
J 

' / 0/' '!.\ \ /... \(.-/(,( <
:o:'.\/(")
<.....
,,j
 
o ....\..o

<5

'"'7
 
l:J...rh"'0


\<.JJ. 
"7 
/,,} 
I 
 :t
f:I )
 r(
t
 ) \ .//.0.. \
,t 
. . 
\.. 4.»\" 
 t IQ-J\'- .o\':'..
 
..
 ":J ..../
 
 " "'/U7 ./ 
.If . ,f
/' ..... ')1 : // ,/ 4 \ / )
 \ /V
,, \ ,/ /" 
 l. "...... /'1 \ 
 \ 
.)L.Ji w 6y . 
 \:.)5J' 
 "J" \..0' .. 'J,) . 
... ,../uJ., ...

 
 
 U _
...... U;, 


232 


233 




 """" /./ \<.j \ /()/)
 \
 )fII
..{/ 
\ \ tt ' 
 .J. / 
 ".J.J.\/./ L/g 
 
""
r:

 r- .
 
 .J 
....)L.J ) \
 
 \J t.. 
. \ 


 / _".J;,. / .. J ./\"'''' , ... ...... -!J 

g 
/,,
/ 
.. 
)


-' 


LJ.:, 
I
/./'/ !/,,<.< /,//10 "/j 
 i"',, ) 
( \ /I
 \,'J\';" 
.. .... 
Q, 
 \.A...:..,.Jw ,-,t:..:)J\ .' \.. ... o

 
 

. . 
.. ......JY . ;/ 
.v:- 7" 
... 
-'1" ) / '
'
1
 
 \1 ' ) .//'/'r( /,/:
 \
 /, /./, /,-!
 
/ 
 .J/ 
U 

\; W' 
. 
 
..... - '\ 
\. ... 

.J/"l'" ./ /
 . "J>' 
... / ........ :J Y 
; 
0/'.0 ('r!(,: tJ\ 
/
,r J\. () 
\ /
 U\
\;' 

1u\ 


ttJ


 / . /':17"./
/.."", 
,
/ 

 
\\"/
()l'O/ .//
)
 
. ...... 
..)II;" 
...>.#: 
A 
;/ 

\
r.J"


 /",/::

 j
 
(. 

( -..L4rJ DJ
j
 
/ 
..) ... \.:t"
 .. / ... ,-.- ..... 
 
9 ,/' \ // r
 /' 
 'J . , / L / 
 / ,'l;
 /, Z, o/
. \
 :
C,. /' \ 
 
- \)... . j, . &,.-
. 
,.
...j 

 ... \....., 
u . :r O:!
 
 U O"'A) 
tr 7' i? <,;},. 
() 
 / i< ,4, " L 
/:!! , / 
 ,,' /((0) ,/ "/f( # " 0 "/
 
 /
/./ 
. 
\. \ · .. 
.. ... 
 . \ - .
 ,\ '..:_2- 

" ...... U
../ 
 /.)
 .)/
 /.../ 7/
 
/ 

/6tl

/ . 
 .):/,

'\"
/,
'H
' £)/ ./(!\
_ 
]
 
 

../ 
!J
,,'-Y )J 


 rJ

".
 -- 

1-1_
X

JWJ


\j


i 
 
At\
 //t iL .:L
/t
/\. ,


t\J
 ...(1\\



 
 "\ 

 ...
 _ IJ.:.J .. -
- 
 
 
 .'t" 
.
6
 '\
:'r
 
 9':;J j


 } '
 \
 
 \ 
'1 ./ / {,./ ) 
 \ "\ 

i 
 

 
..J

 Uy\; 

 , 

 /\/ tt. 

) // 111/ / \ 'J. :
:.{f \'

\ 
o .i n /{,\1' 


U "

\rJ
J(S""'
:J
)
 o::
 
_ 
l 
 (
 
-! :l!<t\ //\ '-'
\\ 
,,) 
) !/ l\! o)<

 \ 
/:"
jj'/ o":/,'
 
;.u 
-"U (':

..r 


 '""',.... ;;J
'" 
..... 
.'l' 

\ 
"-!. 
 - 1-( ./ 

 ( 
 - 
I / _'.1 ./
 (: b..-' (
 


tV


 ./.
 ,......... 
 
r
 
>\
 
/ / / 4 ( ,
 ' 
 
 
 
 ,// 
 ,// '-Z."

/. \"'-Jjf \.; /: , / ...
/,'( 
.

..w\ - _o--J,--- \
J
\
r-\ .!J


 
.
\ 
)'- '/ 


267. Dari Abu Hurairah r .a. katanya : 
"Sesungguhnya saudara-saudara soya kaum Anshar disibukkan oleh 
pekerjaan menanami tanah (pertanian), sedang saudara-saudara saya 
dari kaum Muhajirin ,dia disibukkan oleh jual beli di pasar (perniagaan), 
sedang soya selalu mengikuti Rasulullah SA w. dengan perot kenyang. 
Sebab itu saya dapat hIldir (dekat Nabi) apabila mereka tidak datang. 
Saya bisa menghafal (ingat) apabila mereka telah lupa. Sesungguhnya 
Rasulullah SA W. bersabda pada suatu hari : "Siapakah di antara kamu 
yang akan mengembangkan kainnya, lalu dia mengambil hadisku ini 
kemudian diletakkannya di dadanya, nanti dia tidak akan melupakan 
sesuatu yang telah didengamya barang sedikitpun." Lalu saya kem- 
bangkan kain saya, sampai beliau selesai mengucapkan hIldisnya, ke- 
mudian saya letakkan kain itu ke dada saya. Maka sesudah itu saya 
tidak melupakan sedikitpun apa yang diceritakan oleh beliau kepada 
saya. Kalau seandainya twak ada dua ayat yang ditunmkan Allah dalam 
I KitabNya, saya ttJak akan menceritakannya sedikitpun untuk selama- 
nya. 
Ayat itu ialah : 
"Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan keterangan-kete- 
rangan dan pimpinan yang telah Kami berikan, sesudah Kami jelaskan 
kepala manusia dalam Kitob, orang-orang itu dikutuki Allah dan di- 
kutuki oleh orang-orang yang turut mengutuki. " (Surat Al Baqarah 
ayat 159). 
"Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan Kitab yang ditu- 
runkan Allah, dan mereka mengambil untuk gantinya keuntungan 
yang sedikit, mereka hanya memakan api sepenuh perotnya dan mereka 
tidak diajak Allah berbicara di hari kiamat, tidak pula disucikan, dan 
mereka mendapat azab yang pedih." (Sur at Al Baqarah ayat 174). 


HATIB BIN BALTA'AH 
JiiIj
; \\lJt
 

t

/

 
 jli

 _ n" 

 
G ),)6.S \::lJI, 
\
D A
 e ;1
 
8""r
A 

__Y: \/_
\; . (/- :" ,,/ 

 
 '..J ../ r ........ U';.u
 E 
J.J 


234 


235 



268. Dari 'Ali r.3. katanya : 
"Kami disuruh oleh Rasulullah SA W., saya, Zubair dan Mikdad. Bellau 
berkata : "Pergilah kamu ke kebun Khakh (suatu tempat antara Mek- 
kah dan Madinah), karena di situ ada seorang perempuan dalam seke- 
dup. membawa sepucuk surat dan ambillah surat itu dari padanya ," 
Lalu kami berangkat dan kuda kami berlomba (berlari kencang), 
maka bertemulah kami d engan perempuan itu. Kami mengatakan ke- 
padanya : "K eluarkanlah sur at itu '" Dia menjawab : "Saya tidak 
ada membawa surat. " Lalu komi mengatakan : ''Hendakkzh engkau 
keluarkan surat itu atau buka pakaianmu ," Lalu surat itu dikeluar- 
kannya dari sanggulnya. Maka kami bawalah surat itu kepada Rasu- 
lullah SA W. kebetulan isinya: "Dari Hatib bin Balta 'ah kepada bebe- 
rapa orang kaum musyrik penduduk Mekkah, menceritakan kepada 
mereka beberapa perintah RasuIullah SA W 
"Karenanya Rasulullah SA W. bertanya : "Hai Hatih , Apakah ini ?" 
Dia menjawab : "langankzh engkau bertindak tergesa-gesa terhadap 
saya, ya Rasulullah , Sesungguhnya saya pemah berhubungati rapat 
dengan kaum Quraisy. Orang-orang Muhajirin yang ada bersama engkau, 
mereka mempunyai kerabat yang akan membela keluarga mereka. 
Sebab itu karena tidak mempunyai pertalian darah dengan mereka 
soya ingin untuk mengambil mereka menjadi kekuatan yang akan mem- 
bela kerabat soya. Saya memperbuat itu bukan karena kekafuan atau 
murtad dari agama saya dan tinda pukz menyukai kekafiran sesudqb 
memeluk agama Iskzm. "Sesudah itu Nabi berkata : "Benar perkata- 
annya. " Lalu Umar berkata: Biarkan saya, ya Rasulullah , untuk 
memenggalleher orang munafik ini ," Beliau berkata : "Sesungguhhnya 
dia telah ikut dalam perang Badar. Engkau tidak tahu, mudah-mudahan 
Allah memperhatikan (mengampuni) orang-orang yang turut dalam 
perang Badar." Nabi berkata lagi : "Buatlah apa yang kamu sukai , 
Sesungguhnya aku telah mema 'afkan kamu " 
"Kemudlan Allah 
zza Wajalla menurunkan ayat : 
'1/ai omng-orang yang beriman , langanlah kamu ambil musuh Aku 
dan musuh kamu menjadi pemimpin (teman akrab) ' Kamu tunjukkan 
kepada mereka kasih sayang, sedang mereka menyangkal kebenaran 
yang telah datang kepada kamu Mereka usir Rasul dan kamu, karena 
kamu beriman kepada Allah, Tuhan kamu Kalau kamu pergi berjuang 
di jalanKu dan mencari keridlaanKu, kamu nyatakan kasih sayangmu 


kepada mereka dengan rahasia, sedang A llalz tahu apa yang kamu sem- 
bunyikan dan apa yang kamu terangkan. Siapa di antara kamu yang 
mengerjakan itu, sesungguhnya dla telah tersesat dari jalan yang betul. " 

uratAlMummhanahayatlt 


ORANG YANG BERJANJI SETIAKEPADA NABI DI BAWAH 
POHON KAYO 
), 0,)/ {
, ./ / Q "" \ :" /-'.1) \ 0 /"
/ \ 
 \ 0/ . (/ 0/ 
"'to 

\
 '.\_

'" ....
 


..J!

_'rl'\ 

,-. . ." ;' " 
::;:- \ 
. / ...... 7........
 
/. j ph. 
 \ /....': ,
 \ /\ 1. 
 I/f
 t \ }l! "/...1!. / 
 / / 
 


\
\J. \

\

 "
)JU 

)
-4 

 .. · / , I . 
/t\
{,I/1 'I
 
 ' It 0'/\/ ,,/ 
 t\
\/

 \ O)/( 
)F
).,

W
v-f

 
J

 ...::...J\!


 
:o\(.'\"'
/\


\_ 
 
\
(
 
 //
/
\

j:; 


1\j


J
 

'j :'JjA' 0:/ 
 (Jo;:J
 \ ., :.- " 
. 6-(

 
../......v 


269. Dari Jabir bin Alxlullah r.a. katanya : 
"Ummu Mubasysyir menceritakan kepada saya, bahwa dla mendengar 
Nabi SA W. bersabda dekat Hafshah .- "Tiada akan masuk ke dalam 
neraka, insya Allah, seorangpun dari antara orang-orang yang d ekat 
pohon kayu, mereka mengadakan janji setia di bawah pohon itu." 
Hafshah berkata .- "Ya (masuk), ya Rasulullah ," Lalu dia dihardik 
(dicegah mengatakan begitu)' oleh Rasulullah SA Iv. Lalu Hafshah 
menyebut ayat : "Dan tioda seorangpun di antara kamu yang tidak 
masuk ke dalamnya (neraka). " (Maryam 71). Nabi SA W. menjawab : 
"Sesungguhnya Allah 
zza Wajalkz tekzh berfirman : "Kemudlan Kami 
selamatkan orang-orang yang bertaqwa dan Kami biarkan orang-orang 
yang bersalah itu berlutut di dalamnya (neraka). " 
(Maryam 72). 


ABU MUSA AL ASY' ARI 
( '/
\ 
o;
 9 t .\{ 
 
 
\ 



;:

 _ V.V. 

 
 .

J _" ", 
". , 
 , k 
(
/ /l\
< 5t \"O/"
.JI 
 
 (,'''-'/'
:'
'''l )/// ..:o
\L'
 
)\-1JW 
.?\
\T 
 
J
uJ

J;:":/ .;J 


236 


237 



) //
,:,,\.t\'
<'':.0/ --l 
rt".1/J
1'

 ...("//
J
/'( J ?!l 


)'AJJw
\----."
 
.J
(.)lAJ
j$.J 
... K 

 J " / , rJ) /'\,
1 / 
 
 \J\ I)" /("
\;" 1. 0/\: 
/ ;(
 
/ 
J 
a..A 
 
 
 
..) lJ':'"""' 
 IJj c.jS' 
 \ 
... .,,/ J;.- 

\ J 'J/\: ili
 
$\jJ\fJ t)\
/
\ 
 \j
u e:::j \ 

 
.J_ 0:..- .. 
 V 
 7. 

// ,.)/ all ,// 


 9

 j
 

\
rJ/

- 

." 

J.J;\:
 .. /_.....
 }o\ - -'''- 
..) :)r 
///" 
dt-:' / '//JVV-! /\/¥ 'J) /, 
\'::' 
\/ J! b'/ 
 ( J «
 '. 

\\,1;..\.t



.J

J
\&'.t'J
-
 ,B 
-
 "'" \ //
 
1/JJJ\-?;/{
 
 
(,\'J/ \
 /l\:' X<:; 

\
:Vu1
r\,.')W\--r- 
<dJ-'J
 
 
... A ./. / ,/ /\/
 / / ,/

, / 0/, 
v...-:,,/\ )
 (/'''f' 'A\;
b\' U
)"\l --'..\ 
..
\,P
'1r
 " 

..- / /-'
 
270. Dari Abu Musa r.a. katanya : 
"Pemah saya berada dekat Nabi SAW. ketika itu beliau berhenti di 
li'rano.h (no.ma tempat) antara Mekkah dan Madinah dan bersama 
dengan beliau Bilal Lalu datang kepada Rasulullah SA W. seorang Arab 
dusun dan mengatakan : "Mengapa tidak engkau penuhi janji engkau 
kepada saya, hai Muhammad?" Rasulullah SA W. menjawab : "Tunggu- 
lah berita gembira /" Lalu orang Arab dusun itu mengatakan : "Engkau 
telah acap kali mengucapkan kepada saya: "Tunggulah berita gembira/" 
Sesudah itu Rasulullah SAW. menoleh kepada Abu Musa dan Bilat 
bagai seorang yang marah, lalu mengatakan : "Sesungguhnya orang 
ini menolak untuk menerima berita gembira, sebab itu hendaklah eng- 
kau berdua menerimanya /" Keduanya menjawab : "Kami terima, 
ya Ra
lullah /" Kemudian Rasulullah SAW. menyuruh mengambil se- 
buah mangkuk yang berisi air, lalu beliau membasuh kedua tangan dan 
muka beliau dalam mangkuk itu dan meludahkan air ke dalamnya. 
Kemudian beliau berkata : "Minumlah sekedamya dan tuangkan ke- 
muka dan leher engkau keduanya dan tunggulah berita gembira /" 
Lalu keduanya mengambil mangkuk tadi dan memperbuat apa yang 
diperintahkan oleh Rasulullah SA W. kepada keduanya. Lalu Ummu 
Salamah menyerukan kepada keduanya dari balik tabir: "Tinggalkan 
sebagiannya untuk ibu kamu dari air yang ada dalam bejana kamu 
keduanya /" Maka disisakan oleh keduanya untuk Ummu Salamah 
sebagiannya. " 


J
 /t 
 /
( I/' 
 
 v\'J /,// /\\
 oil / {
Jt' /'J /"/ 


-'""'

 
'
.J""
(.)\t&"
)
y
\
 _ "'\1\ 
'7" ...../;/ 

j
'.
 \
l1\j


 
\ 
 
Sr'
/ 

///

 
't/ .)?-. ..-
 \f- 
... .A.
 "'. ...:.J
 - ...
.J
 
/. J //' ,./. I
 
 "It (1// I/ J; If ' \ / 
 L'.1 /
 o /'/ J 


 / ? J'... / 

 . . - \i 'u \) GJ':'''' . - - \ \ 1/1 \ 



..)- tJj 

../0J'
_ r
 · 

/o/ /I/"i /'/ ) 'f.'/ /J/./ o/. 0 I ,
, 0 / } 
 / , /. 
fr.1-
\..A)\ 

\ 

 '" - 
\i:'J.. \ ? \ 
 """':'\ 
./ -,,"..i. ..- 
. 
":'
 c.J!/ /. /
 
 
, - , .:;.. 
..

 
/' 


271. Dari Abu Musa AI Asy'ari r.a. katanya : 
"RasuIullah SA W. menyuruh mengambil air, lalu beliau berwudluk, 
kemudian mengangkat kedua tangannya, sehuzgga kelihatan putih 
ketiak beliau dan mendo'a : "Ya Allah / Ampunilah kiranya hamba 
yang kecil Abu 'Amir' Ya Allah! ladikanlah dia di hari ldamat di 
atas dari kebanyakan manusia ," Dan juga utztuk saya (Abu Musa) 
ya RasuluDah, mohonkanlah ampunan /" Lalu RasuluIlah SA W. men- 
do'a : "Ya Allah / Ampunilah dosa Abdullah bin Qais (Abu Musa) 
dan masukkanlah dia di hari ldamat ke tempat masuk yang mulia /" 


ABU SUFY AN 
-I.;') ,
..1/ ( \/
.1 
 /'/t \ <,o/.{.!/.j {oJ 1 0/'1.( '
tl
 r
'/ · / 



')Jc.) '" 
 
 7 'U.J
)
 u
i.I
<..>:'w.. ""'\
 _ Y\lY 
> ' ? .
. / 

\ 
4 J
'::
;JG 
' 

ft\
( 

j
 
..- \ ........ ..... 
 .. ,-,-- ,,
 

/v/ Jt
 0/< i\'
,/0 o1I"
 / (


 /..) 
 
/_, / );"JJ. /. J/ 

J 


uli
(J\,t

.J\W_ 
; 
 
\\



\ 

:Ls

l 
\1-
'\ 
/ . )...;
/ 

 o/
 j \
 
\'/.I
o/ ,
...\

 /.
 

 CJoj 


YJu \' IU
J;

f>-
 
, /J 
.. o//. 

 
'
\i, 

 ..........- ..- 


272. Dari Ibnu Abbas r.a. katanya : 
"Kaum Muslimin tiada memperhatlkan Abu Sufyan dan tidak mau 
duduk bersama dengan dia. Sebab itu dia mengatakan kepada Nabi 


238 


239 



PENOPANG PERAHU DARI HABSY AH 
,<,,/
/. ../
\\ .J'''' / 
 L \ \..J/ J'
/ t;L 
\'
 , '/ /' \ :/ 
l....?';:t¥

.JC . 
 9 Y .Jr:? . u"'
Yc; 
 - 
,,
 


1J{
(

'.1'JJ\

\\

/ { ,/., 
\J' \ 
/'(t\
\
' l? 

.i.'.j>'":J 
..i. 
 ;,J


 /- ."v:.-.0 
/


,
:
(
 
,:/l \' :. \
hd, (!, 
' 
(;/j

' 

 
J
 


/ . ;.0/. 
 - / - / .
 
\{

 
 

\Jo//
\9!'/ 


 J!

 
'( -J\1

 

 ., r,/ .fPJu/
 ./. 'J '7/ :/,,' 

:'; 8 ,'
 / J // \:

 C.\'/'.:'\,;


L\t
l( 
.. _/.. 


 
 / "'" 

 
/ /.f...,//,(/.//./
//,< /

..\.(. 
 
 \'t ')/'(!«
 J /.
 
rl.-Jl:,.J(r"\J
t' 
,-.- 
 
.J

 
/ /''/ /'-l\ 
 J // / <0/ 
\ 
 

 
 .o //':. :(./ / ,< //..!I 
t;..; I" U
J
 \ 
 ..L":'
 ]) ... 


u"" Jo,:
 
/ _./:-- :7./ -
"... . ... (L.. . 
 
d:"
'
/ 0\:' 9


j
')//
//


(
o/// 



 

 u 
r

/./ 'J
e 

 . " 'f':' :/:.. - /. 
J \ '/,::t ,/ 
.0 V ..... 6.'___'
 \
).:._
 
.. " >' .)' -,/ 
 ./
-= 
/ ! / /\ 
 \(

 / 
 oJ / / ./.1 


 
 f,j
 


 r 7 
<!J.J
 :.- 
/ / \ / '/'.. ). \/1-t \ "'\ 
 //\
 

,
.!/
/. , : 
"'
t 0< 

\A


 (,,:IJl


"'-""'
JO
!.)\-T 
\
 
all, /,!, ' , /
O J/J / J \

' //
 /'/O""./
 / 0._"_ /,
J".1 / (//" .'/t 

.\.(V'\.s'J
...roS' 

..u.c.
!J


»
1 


.. ) /_ 
 
 /' ..' -'

'_ // i , J/.1 /,\
 · /J J 
 't /(* \ 
/\.-:: . \ 


 \O

'
'-''''.

.
 GJ\;O
 
O-
 .. /..... 
 
 
--..
 ,,/ 
/' ... "/ - ,.. .... ' 

I 
 ') / ).,:.//W{-: o;;Jl:p-i
:: /J 

 ./-: 
"t:J
 
/ )


iJ:P. 7;' . 
 
 
O ////' Pf ..
J 
 /

.1/J\/
 .

/\?
,\
/ .
/ .. « 0 
 .1I 
 
.'

.: 
 
'.
-
 U 

 
 ..:....J"'J 

.-' 

"- ./.J 
....../ . :/ ;/ 

I 
j l · " · 
I I
 '

", CJ;.
 ')
:''' 
 

I 
/ ..
.J 
J 
 
 
 \' -:;. ./...
 \" -;.. "_ \-
 ...- 
t.'/
 
\ 
 .11/(!( ;.\ .)/ 2-" 
\ · iJ!'/ c11' . I;:::j \ 
I
 / 
!J//
.J / ':}" 
 /
" . 
" . 
" 
'.O
 .!l1'( / 
.L 
 \J '-'/ \ 
 V/
\ 
 / \1,/1, //":./,
/ 
..-5 
f t:".)
.J
 }.
 
 
 \..e,? 
 ($..!> ':!
 
 
 !J 
-'..' :'.:\/ / 'r" 
 ' 1/ J:
 ./ \ / 
 L \ 
 / / \ 
 It'.JJ;:1 // '. 
/ 
::-J.l\ 

:.>J\'} 

.J

!.J /
 




\""""J'-':J 
l,:::':;i" .. ,/ / 

 ,,/ /.J 0 ..1 (v 
. ' .:J> .,.U';' ]..J 
.. .,.. 


SAW. : 'Ya Nabi Allah / Tiga hal, berikanlah kepada saya /" Nabi 
menjawab : "Baiklah ," Kata Abu Sufyan : "Saya mempunyai anak 
perempuan yang paling elok dan paling cantikdari antara bangsa Arab, 
yaitu Ummu Habibah binti Abu Sufyan, saya kawinkan dengan eng- 
kau. " Nabi menjawab : "Baik/ah ," Kata Abu Sufyan : "Mu'awiyah 
engkau jadikan penulis wahyu dekat engkau. "Nabi menjawab : "Baik- 
lah ," Kata Abu Sufyan : "Saya engkau jadikan pemimpin pasukan 
supaya aku memeTangi orang-orang kafiT, sebagaimana dahulu saya 
pemah memerangi kaum Muslim in. " Nabi menjawab : "Baiklah ," 


....J
\
,
t
/// f\
\
/.( 

 r 
1t\


 

 u 
u./ foSV... 
 .. 

 ...
 7 
'/ /./2/ /'-./, \/'
/J1'/'
.6 
//l 
j 
.L 
C'// 

Jo






\-;r

 ... ,-
./;&
.; 
'::;.

\ /'/"
'/ ) o..I(A
:I/
<..


t,
..
/o ...
o. 
 j \ i.:' \ "
": \ 


\..-.,J&A\,)\
l>
I.:....H.'u\i 
 
 "'. II.. 
 
 
/.../.. J\,OII-J.... /
// _/ , .. 
· 'fi:f ..1/ )/.:. ./ 9'( \/
J,.II / \/ · · !\\< I ./ . .
t 

 . \)J r.'" ';;
 
 
JJ 
 lA 

 
;y,
...f... 
1 
 ../ 

\)t'--'/
ju
&t ,roo. \ 





\-.. 

 


273. Dafi Abu Musa f.a. katanya : 
"Telah sampai kepada kami beTita keberangkatan Rasulullah SA W. 
(daTi Mekkah ke Madinah), ketika itu kami berada di Yaman. Lalu 
kami berangkat hendak hijrah (pindah) ke tempat beliau. Saya dan 
dua orang kawan saya, sedang saya paling keell, yang seorang Abu 
Burdah dan seorang logi Abu Ruhmin. Kami naik perahu, maka perahu 
kami melemparkan kami ke negeri Negus yaitu Habsyah (Ethiopia). 
Lalu kami bertemu di situ dengan JaYar bin Abu Thalib dan kawan- 


240 


241 



kawannya bersama dengan dia. Kata Ja 'far : "Bahwa Rasulullah 
SA W. mengutus kami ke sini dan menyuroh kami tetap di sini Sebab 
itu tetapklh kamu di sini bersama kami " Lalu kami tinggal bersama- 
sama dengan dia sampai kawan-kawan kami datang semuanya. 
'rSetelah kami meninggalkan Habsyah dan sampai di Madinah) kami 
bertemu dengan Rasulullah SAW. ketika selesai menaklukkan Khawar. 
Beliau memherikan pembagian kepada kami, sedang beliau twa mem- 
berikan pembagian kepada siapapun yang tidak ikut dalam menakluk- 
kan Khaibar barang sedikitpun, selain dari siapa yang ikut bersama be- 
liau, kecuali untuk orang yang naik perahu 'bersama Ja 'far dan kawan- 
kawannya, beliau memherikan pembagian untuk mereka. Beberapa 
orang di antara orang banyak mengatakan kepada kami, yaitu penum- 
pang perahu : "Kami lebih dahulu hijrah dari kamu /" 
"Maka datanglah Asma bin Vmais, dia termasuk orang yang datang 
bersama kami (dari Habsyah), ziarah ke rumah Hafshah isteri Nabi 
SA W. Asma termasuk orang yang hijrah ke negeri Negus bersama orang- 
orang yang hijrah ke situ Kemudian Umar masuk ke romah Hafshah, 
sedang Asma berada dekat Hafshah Lalu Umar ketika melihat Asma, 
menanyakan: "Siapakah perempuan ini ?" Hafshah menjawab : "Asma 
binti Vmais /" Umar bertanya : '1ni orang dari Habsyah ? Ini orang 
dari laut ?" Asma menjawab : "Ya /" Lalu Umar berkata : "Kami Ie- 
bih dahulu hijrah dari kamu. Sebab itu kami lebih berhak terhadap 
Rasulullah SA W. dari kamu /" Maka marahlah Asma dan menguca[r 
kan : "Engkau salah, hai Umar / Jangan berkata begitu / Demi Allah 
kamu bersama Rasulullah SA W. . beliau memberi makanan kepada 
orang-orang yang lapar di antara kamu dan mengajar orang yang tidak 
tahu di antara kamu. sedang kami di kampung atau di Tlegeri yang 
jauh, orang-orang asing dan dibenci, yaitu di Habsyah. Itu dalam men- 
jalankan kewajiban kepada Allah dan RasuWya. Demi Allah saya tidak 
akan memakan makanan dun tidak meminum minuman sebelum saya 
ceritakan kepada RasuluRah SA W. apa yang engkau ucapkan itu. 
Kami pernah disakiti dan dicemaskan. Itu akan saya ceritakan kepada 
Rasulullah SA W. dan akan soya tanyakan kepada beliau. Demi Allah / 
Saya tidak akan berdusta, tidak akan memutar balikkan cerita dan 
tidak akan menambah lebih dari yang sebenamya. " 
"Setelah Nabi SAW. datang, Asma mengatakan : "Ya Nabi Allah / 
Sesungguhnya Umar mengatakan begini . . . dan begitu. " Lalu Rasu- 
lullah SA W. menjawab : "Tiada yang lebih berhak dari kamu terhadap 


aku. Dia dan kawan-kawannya hijrah satu kali, - sedang kamu penum- 
pang perahu,- hijrah dua kali " Kata Asma : "Sesungguhnya saya melihat 
Abu Musa dan orang-orang penumpang perahu datang kepada saya 
sambung bersambung, menanyakan kepada soya peristiwa ini. Twa- 
klh di dunia ini sesuatu yang lebih gembira mereka mendengamya 
da1'/: tioda yang lebih besar (berkesan) dalam jiwa mereka. Melebihi 
dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. berkenaan dengan 
mereka (penumpang perahu). " 


/ 
KAUM ANSHAR DAN ANAK CUCUNYA 


; 

 
;\
\ 

r'
J
J
fJ
:s
 - \'Vt 

D 
,-;
t ' ,( 
\ \

, / \ 

t \ 
. \ J) \ c.\...J 
\....> 
 J I) 

 o"'...;/ 


274. Dari laid bin Arkam f.a. katanya : 
"Rasulullah SA W. memo a : "Ya Allah / Ampunilah kiranya kaum 
Anshar, anak-anak kaum Anshar dan cucu kaum Anshar /" 
-/ = /.', 

 
G /

J
 
 
\r\
\
 - 
\/6 
U1"vS' 
 
 
.....'/ ."..,. 

 -o"'''/ r 
r -'
 \
\ 0\ 
/T ')::i 
 }\ \jiliYc1 
 
\
{/
 


 


. / ,/
, 

 / /' , 

1, \
t /II .//U .)--1 

\ tW\ \.... \ 
....

 
 \ 


275. Dari Anas katanya : 
"Bahwa Nabi SA W. melihat anak-anak dan orang-orang perempuan 
kembali dari jamuan perkawinan. Lalu Nabi SA W. tegak berdiri lurus- 
dan mengatakan : 'Ya Allah / Kamu (anak-anak kaum Anshar) ter- 
masuk orang-orang yang lebih aku cintai ! Ya Allah! kamu (anak- 
anak kaum Anshar) termasuk orang-orang yang lebih aku cintai /" 
:. 
 

 ,
\

r't-"
j
j
dt:'

'z,; _",,1- 

..f.J 0/,n r /
.J 
7 ...... ;/ 
_ / ,.1' /0 _
o 
 '.J./
r
 /:
{} /<'''

// /'

f
\/ ","0// 
,'. 
\
\. , . H
 :""\ bD 
'-:!1

L...J cJ

.J 

 .:.:r-- ,J \ 
 / v/. o"'- - "/ 
.. ,,_ .J 
'l .... 
... ,'...... o"'- " 


242 


243 



276. Dari Anas bin Malik r.a. katanya : 
"Rasulullah SA W. bersabda : "Sesungguhnya kaum Anshar itu keluar- 
ga terdekat dan sahabat akrabku Manusia itu ada yang banyak dan 
ada yang sedikit (amal baiknya). Sebab itu sambut baiklah orang- 
orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan ma 'ajkanlah orang- 
orang yang berbuat kesalahan di an tara "mereka. " 



 a:

 \er
 ./J / 
 
('''J//.//Y...//t}/-' /J,/ 

..r_r;;--

-'
p
..)Jl;J\j



 _"<VA 

tj ')/ "'

(\ 'J /(./
 \ ()\\
 \ 


 ,, \ ,J '/' , 
 l."'/.Jt /. ,,j" 
/ 
.Ju / uJ-'->..,..a.'U !,t'\JJ 


93
 - 
,
\ 
, / 
 "7' > " -,,/ 
. ':
\'{
 
,
/
i'i
 
\
'.J/\/'/
f r)\I
 /

tO erh,j/ 
oA,
 
 _ :.r!(U P U.>-'J
u..-,
\I
]\*,,

 

 -.1ti' 
 \'J 'J/(:/

 \'J,\
 /:1.' 01 \/
 )/
 A 
 1 A,}/ / 
( 
 
J..u-A


 

\



f'J\:tJ..U\
->
 
/ t -:::
9-=.£. \ )
' \ ,J 
7 .
{"i
 
 \i '}/ ,/ ,/
{ \ t1\
.c / \ /.! / 
\ . ..,_-
 :JJ3"
(U /
 

u.-r

o
\.....w
 


\j'.1 / 
 / :' /'
(. \:"
'\ '\'
.( \P


 -:::/I") /',1 0 " 
,---,-- / 
J


..) 
 
 u W " o
'::--"U:'
 
, "''' ..:'t/, , , / 0 r. J / If / I 

..;)\ r \ - \ 4...0"-;' T,
 ':t '\
 
 ... \ J ,J / /':.'l /. , 1:'''J'' / 

""'//':.T
U .

U \ -, /
 .....
J\..Yb3.:J"'
.)
 


\: /
 
5':;:'


::J\,&
ii
:

I'j

t, 

 
\ j ',1/ 
' 
/\1
'J'/ '


 :"/o
/:t.:(
/) 
"\- . 
 
..)y cyo
. <.>:'
(s)-' 
&l
\V= 
278 Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 
"Rasulullah SA W. bersabda ketika itu beliau sedang berada dalam 
pert emu an besar kaum MusUmin : "Akan aku ceritakankah kepada 
kamu perkampungan kaum Anshar yang lebih baik ?" Mereka men- 
jawab : "Baiklah, ya Rasulullah ," Rasulullah SA W. berkata : "Bani 
Abdul Asyahali'" Sesudah itu siapa, ya Rasulullah?" Beliau menjawab: 
"Sesudah itu Bani Najar!" Mereka bertanya: "Sesudah itu siapa, 
ya Rasulullah?" Beliau menjawab: "Sesudah ituBanilHarisbin Khazraj!" 
"Mereka bertanya : "Sesudah itu siapa, Rasulullah?" Beliau men- 
jawab : "Sesudah itu Bani Sa'idah }" Mereka bertanya : "Sesudah itu, 
siapa ya Rasulullah?" Beliau menjawab: "Sesudah itu, setiap perkam- 
pungan Anshar baik ," Lalu berdiri Sa"od bin Vbadah dengan pera- 
saan marah dan mengatakan : 'Mengapa kami nomor empat, ketika 
Rasulullah SA W. menyebutkan nama perkampungan kaum Anshar ?.. 
Karena itu dia hendak membicarakannya dengan Rasulullah SA W. 
Lalu beberapa orang laki-laki dari antara kaumnya mengatakan : 
''Vuduklah , Apakah engkau tidak merasa senang, kalau Rasulullah 
SA W. menyebut nama perkampungan engkau dalam empat perkam- 
pungan yang beliau sebutkan ? Perkampungan yang beliau tinggalkan 
dan tidak disebut lebih banyak dari yang beliau sebutkan. " Lalu Sa'ad 
bin Ubadah tidak meneroskan hendak membicarakan dengan Rasu- 
lullah SA W 


PERKAMPUNGAN KAUM ANSHAR 
) / \

, ,, '.1 ) "/ , I 
. . \ ) \ · · 
 "\,,1'-' / 1'-;:: "e ,/.1) /
 '/ 

 J..... '.jJ;:)
 jJJ o
J --D'-' ub ..L....... \
 \ 
 _ YV'J 

.. ;, 
'i7_ 4 /::: 

'
"

 /:/J,.o:. d\
/
 _r

t\ '/ '-!"
l 
jtt 

 
o" :r:'(
..)?'" y:
 


).¥ 

..?
\ 
9"< \
1

 ' .) 
.
 --!, 1'Y!J.J3 
277. Dari Usaid r.a. katanya : /' 
"RasuluIlah SA W. bersabda : "Sesungguhnya perkampungan ka 
Anshar. yang pal
g baik ialah Bani Najar, sesudah itu Bani A
: 
Asyhal
 sesudah ltu Bani! Haris bin Khazraj, sesudah itu Bani Sa'idah 
dan setUlp perkampungan kaum Anshar oda baiknya. .. 


ABU 'UBAIDAH DAN ABU THALHAH 


/,
.// r1 \ O(././..1/. \ -:,/

\ \ ).4/,\
 /;J \ :/ 
l..;;\
Je
 y:o


 
\- - . 
 
\ u'"'o/' US' - YV\ 
:
 


279 Dari Anas r.a. katanya : 
"Nab; SAW. mengikatkan persaudaraan antara Abu 'Ubaidah bin Jar- 
rah dengan Abu Thalhah .. 


244 


245 



MENGIKATKAN PERSAUDARAAN QUREISY DAN ANSHAR 
\ /. \ 
, , \ / :.. o/l.-:"/ 
 _ L
 
 t/\ 0..1" /.....u / /\t
 </1 \ 0/ 




 1).:1
..r

j..U'

UiJ\cI-u

 
 - "'<A. 
- /. /,
 \., .., 
..
..u. 
\ 
..... -"" ::.-:/ 


, 
 L 
;//." .. / 0// (1 / O 
 .
 
\
"'
_..1 I
't \ :' I ::j , 
'..1

. 
 ... 
':' t \ 
\ \ ." 
\ .' \u
 
). 0J"!.. - 
 
» ,



 ..r 
 .. 
 . .( .....-/ 
o.J
 }/0.J1. -iJ
, .J /,-,< 
 111 
, ,/":I \ }. /\?/h , ." ,,/ ''' , / 
.

 
 
\
J!,
 
\

 
1J
 
t,O--06
 
282. Dari Abu Sa'id AI Khudri r.a. katanya : 
''Rdsulullah SAW. bersabda : ''Nanti akan datang suatu masa kepada 
111llnusia, dikirim di antara mereka pasukan perang, lalu mereka menga- 
takan : "Perhatikanlah ! Adakah kamu peroleh di antara kamu sese- 
orang di antara sahabat Nabi SAW. ?" Lalu diperoleh seorang lald- 
laki di antara mereka, maka karenanya mereka rremperoleh keme- 
nangan Kemudian dikirim pasukan perang yang kedua, lalu mereka 
mengatakan : "Adakah di antara mereka orang yang melihat sahabat 
Nabi SAW. ?" Maka karenanya mereka memperoleh kemenangan. 
Kemudian dikirim pasukan perang yang ketiga, lalu mereka mengata- 
kan : "Perhatikanlah, adakah kamu lihat di antara mereka orang yang 
melihat akan orang yang melihat sahabat Nabi SAW. ?" Kemudian 
ada pula pasukan perang yang keempat, lalu oda yang mengatakan : 
"Perhatikanlah, adakah kamu lihat di antara mereka seseorang yang 
melihat akan orang yang melihat salah seorang yang melihat sahabat 
Rasulullah SAW. ?" Maka diperolehlah seorang laki-laki dan karenanya 
mereka memperoleh kemenangan." 


280. Dari Anas r.a. katanya : 
"Rasulullah SA W. mengikatkan perjanjian (persaudaraan) antara kaum 
QUTaisy dan Anshar di rumah beliau di Modinah " 


NABI DAN SAHABA T 
\<'t.::, ,/{, \f

//J/")
-",,\ 
.
 
 (,0,,1/ /,\:::/\,

./oJ /t 
/ 


 

 A,:... \ 
 ,-"- f-U u.J-".Ju\.t u,",O
..J:'
\V" - ':!\\ 
/.../ , !. · / 
 \ 
I:' ,/.
,.fl:/), 
 '/ J /\t-!, / /\//... f 
#) "..J!j ./ / < 
-3 

 

o;.


\_W\J.1;.J'LA

\
\ 
-\

 
<-J/oJ\/ .:'
 \ !.1 (/.: , ///,, \ 
,
 

,£/// , \/.
) \ 
. 
Js.J;'\.A
 d\c!
 
:; ,)\J
;'
 

 
:/ 
 . 
:;..o > 
281. Dari Abu Burdah r.a. katanya : 
"Rasulullah SA W. bersabda : "Bintang-bintang itu pengaman langit, 
sebab itu apabila bintang-bintang telah pergi terjadilah apa yang telah 
diperingatkan untuk langit (kehancuran). Aku pengaman sahabat- 
sahabatku, sebab itu apabila aku telah perg
 terjadilah apa yang di- 
permgatkan kepoda sahabat-sahabatku (perselisihan). Sahabat-sahabat- 
ku p
gaman umatku, sebab itu apabila sahabat-sahabatku telah pergi 
terjadilah pada umatku apa yang diperingatkan untuk mereka (keka- 
cauan). " 


\
 '\ 1
 )/ 
 
 r\ -// J /.,
 i\.c 1/1 j!J \ · / /J.. / 

\.:....J 


 / 4»
.J ,
u

..) 

\0-' - "f\'< 
/' / ,/ 
 ./-"" " 

 
//

.
 -:0) /.. i
 \ (1..1{:.{./o.J,.
,,
 ! .::J /)
 -l /"..19.,/
 


\\ ::'/c.li

!1;a>'0f
" . \

u\.eJ 
d8, j

j \ 
 
.
 

 
 ::'J..1
-!
 ).-,,\
..1
 ____

\

 
/' . .-\'/.
 e='
 .
,-......
 
 

 .,:
 
 
 r[\ 


\

i
'I.:
 f;.) 
Z}X 
/\/ "
\ '\ ,,/ "\/CP/ 0 cp. --: '/-::,o\'-: \ ')t
iJ\ \:J
 
 t\

 : '
., 
'-:-'
 cS

foS:J

UJ..rIjol»

 (J ,. 4l:.J\ a . \ 


. ,,
,, \.; 
g.
 6\
/'\
lu\-'\") (
 J J

\._\':

 _"", 
l;-
u 
 "! \ ,/ ...;
..)
 " /. 
..1/ "/ C PI 
/\/
'-/)':"
":' /
{ 0):'1/<" j.".f. ')/-'1 /
'1(

 



\o.)r..)J.?\J'''
(rt
u:
\(rt..r=v;/ ( 
) //,//
.. JJo ) J"n 
.



-:)
-' 


283. Dari Abdullah r.a. katanya : 
"Ditanyakan kepada Rasulullah SA W. "M anakah orang yang paling 
baik?" Beliau menjawab: "Sahabatku! Kemudian mereka yang berikut- 
nya dan sesudah itu mereka yang benkutnya. Sesudah itu datang 
satu kaum. kesaksian seorang di an tara mereka mendahului sumpah- . 
nya atau sumpah mereka mendahului kesaksiannya (sering bersum- 
pah). " 


246 


247 



L. 

.( J \ /( V'-:'i , , '.t ) .. (, 
 l \ ), "J / /t,1 J /. \; 
 ('/"/) /) \ p/ 


:JJ:.r

 
 
\ . 
 
..JOl! 

J

 - '(Ai. 
J -<." /.-:,,/ 0 //
{,J 
,/t"l/t#

 ))t"
 /

1o ?1 '7//t. "" 
 /. / 
. 4 A -,.4J ).J
J-\.A.ob->
\l4
.)Jo..\

 \ .}o.\
\ OM 
- '/ \./ / . /././ /"" ::.- 
284. Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 
"Rasulullah SAW. bersabda : "Janganlah kamu mencaci sahabat-saha- 
batku / Demi Tuhan yang diriku dalam kuasaNya / Kalau seandainya 
seseorang kamu menafkahkan emas sebesar bukit Uhud, belum juga 
sampai nilainya secupak atau seperdua cupak nafkah mereka. " 


UWAIS QARNI 
0"";) /o/ , 
 ,
 (' 
. )''//) /\7/'
 t / 0 " )J " 

\:)h.o./.. v' ',)1
 \O:'
ut) J
J:'}

"

\U£ -,,
 
/ 
,).. .J"dt "/.'t\
<' ""
/,
){.!"'/ \/)" .?'/).'

:'''/'i / ./
, 
O-:
J \ 
\ uW
J\
J\J..:>t?"'U:
J\, 
\
'-'
\ 
) I> /0. /
 9 // 
, /\7/. /,,
 ,,/< /,,
 //,..,J. ( ,I' J /.t
 "//" J \
 ,/ 

.. \ 
. N (Jb oli. 
 . - ... IG '" 
/


J'! .,,""' 
 fv-'
( ;:?
 
 4(/ 
-..!..A 0 
 / 
 "./ J '; ,,/
 -1tC! 
t( 

\ 
l: (1/. /,I
 /" /. o/tt 

J 
 b
u"'O
»..!..U(J\S
u


L:?Y

 

{
(.J.o ,/
,o\ \ ":', .)
s\ // 

'" ,,/)\,
,_{
 ..'t'j 'z/ 
 
 \ 

 
VO::
 
./ 
V:" O!O---:J ,

- 
"
\
- -, 
 
//
t\
,\!/\
/.? 

()1 /0 /. "/
 J" -1//. !J // /k': /t" 
r'J'J;t.
o 7
4J


Y l


J:'
u 
v-'
 

 //"/. 
 / 
 ' ,./ . \;' ./. 
 / 
 // ,/,,/,1'; / # 
 /' \ 
 ) / ;'j 1/ 
 
 /,/ 
. ,.. . . - - . \. - .... '.. " - . \ - .. .'" j 1\ \ 
J 
 
 
 ......! u L.4.-"r .:....

 'J O
 
 
v- - / / t.r / .. /' 
 ;J; 

.1fj,\/\ -
J\


(J

j:1(j\i

 

\-' )J
J
 

 
 .. ..:to:
 
.
\t:.1 \ 
 J \
' 
-- 
. 0; . 
 


kaum Murad, dari suku Qaran ?" Dia menjawab : "Ya /" Umar ber- 
tanya : "Pernahkah engkau mendapat penyakit sopak, lalu en. gkau 
sembuh selain sebesar uang dirham ?" Dia menjawab : "Ya /" Umar 
bertanya : "Engkau masih mempunyai ibu ?" Dia menjawab : "Ya, 
masih !" Umar berkata : "Saya mendengar Rasulullah SA W. bersOOda : 
"Akan datang kepada engkau Uwais bin 'Amir bersama tentara bantuan 
penduduk Yaman, dari kaum Murad dari suku Qa
an. Dia per:zah men- 
dapat penYf!kit sopak, lalu sembuh dari penyakit ltu, selauz sebesa: 
uang dirham. Dia mempunyai ibu dan berbakti kepadanya. Ka
u d
 
mendo'a kepada Allah, niscaya diperkenankanNya. Kalau blsa dla 
memintakan ampun dosa engkau. usahakanlah /" (Kata Umar) : "Se- 
boo itu mohonkanlah ampun untuk saya / "La
u dia memintakan 
ampun untuk Umar. Umar menanyakan kepadanya : "Engkau h
dak 
ke mana ?" Dia menjawab : "Ke Kufah /" Umar mengatakan: :4pa 
tidak lebih baik kalau saya tulls surat berkenaan dengan engkau, kepa- 
da gubernur Kufah ?" Dia menjawab : "Keadaan soya termasuk orang- 
orang yang tidak dikenal. itu lebih saya sukai " 

\..
1
6ri,
il
lurj
J




";f - ",,"'- 
; ./ P ./..... ,.. \ - . / 
..

\ ((
"-'
)
'\

 


 p
.r ,..... 


286. Dari Ibnu Umar r.a. katanya-: 
"Rasulullah SA W. bersabda: "Kamu nanti akan mendapati manusia 
ini, bagai seratus ekor onta, tetapi seseorang tidak memperoleh di 
antaranya yang dapat dijadikan kendaraan. "II) 


285. Dari Usair f.a. katan
 : 
'Vmar bin Khattab ketika datang tentara bantuan penduduk Yaman, 
beliau menanyakan kepada mereka : ''Adakah Uwais bin 'Amir bersama 
kamu ?" Lalu Umar menemui dan menanyakan kepadanya: "£ngkau- 
kah Uwais bin 'Amir?" Dia menjawab : "Ya /" Umar bertanya : "Dari 


t 1). Dalam seratus orang tidak seorangpun yang dapat berguna. 


248 


249 



Scanned book (sbook) ini hanya untuk pelestarian buku 
dari kemusnahan. DILARANG MENGKqMERSILKAN 
atau hidup : I cia mengaIami ketidakbahagiaan 
dan ketidakberuntuDgan 
BBSC 


BAHAGIAN KE ENAM PULUH TUJUH 
WANITA-WANITA TERBAIK 


KHADIJAH 
.) 
 \ /\ ".J/\/
\'
-: 
_0
\ \ .J\.' )
f \ /\,
!././,} .-1 , '/ 
9.p
 
..)
(JlA.'r-r- 
 o:»

 u
0J:'


 - '(
, 

 C" / /,{; // /1 9' \'
J
/' 1 / \ 
 9,
 
 // .:i..
. ./.J.a /
. / 

 -... \
';b 
\,.:.,j\ l'" 
\ l"'\
 
 c.
l 
 _01> \ 

..b. 
, ........ 
 . v., ,..... -;/ /' . -/ 
//.-" tj,. ...,/ 
o
// 
 / 
\
/
/ (
/ 
 /
\ \
t' :
 


 , . 


 
J
.J
.J? T'/
, _ l? 

- . 
/<
/.. .(/j 
. 
"'j-,

] 

 -/' 
 


KHADIJAH DAN MARY AM 


289. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: 
"libril datang kepada Nabi SA W. dan mengatakan: "Ya Rasulullah! 
Khadijah ini tentu akan datallg kepada engkau membawa sebuah 
bejana berisi sambal atau makanan atau minumafL Sebab itu apabila 
dia telah datang sampaikanlah kepadanya salam dari Tuhannya :4zza 
Wajalla dan dari aku. Sampaikan pula kepadanya berita gembira 
akan memperoleh surga (rumah) terbuat dari bambu, di situ tidak 
ada hiruk pikuk dan tidak ada keletihan. " . 

 ".,}//(fi 
 
/. /C. 
 
 ."/t -:. '
,\\:::/o \/' \ "/ 

4}.\\UL4"ol.J
y; \ LJ \ (j\
JJ1\

 u\J

 
 -
,. 
,-r- /' J 
 ,. /./ /'. /' _./ 
// D i:J; ./ ,///..,/ ,// /.\
 V . ./ /./' / //",:/ 
- .,. 
 \a. :. . J G' \ 
 

 
 

 
 / - 
, - .,. 
 \' /'. 
 - . 
 . -/ 
 
/ /-< "" / .. /( / 
 
.

M
 



" ,)/ J ' ./ )\,,)/ .. / 
 J ,\
 \ / } (I ,,/ / J (! ,,/ , / · 
 \ ./ 0/ 
u '" u - 
 "\'d.:...U.. 
 \t. . 
...Ls- . "( 
 V 

J
 
/ ;. _/ ..... 
'J'?/ /. i.Y- 
t" 1 /," / '1; / ( /.)" / / / \ " ,}: } /,,/ \ (... \ ./.), / ) \ ,.) / 
 
 \ 
/.... A.tJ:'&- ..
 . - 
 

. J..'7.., 
 

 .."'", / 
J
 /
II" /' 
 
 "'. 


 
";97_ 
 


287 


Dari Abdullah bin Ja'far r.a. katanya: 
"Saya mendengar 'Ali mengucapkan di Kufah katanya: Saya men- 
dengar Rasulullah SA W. bersabda: "Perempuan dunia yang paling 
baik ialah Maryam binti 'Imran dan perempuan dunia yang paling 
. balk ialah Khadijah binti Khuwailid" 


288. 


MARY AM, ASIAH DAN 'AlSYAH 

,/9'..../ t'/"'\ \ / {/
 
 
 \ J\'.J/ i,
Jt(
 1 o} 
./ 
r.J#
":--t iJ1
\-'-- 
 
..Jo
u\9
."...
U' - '<,,/\ 

 . 
 
,//"/' /,,/1 L./ , // /. ! J/'/)'
 {/
t \ / 
 )'/ 
. .
. ...., \4..-,...\ -\ 
 
 . 
(J.}Juy
.9V- _ /
o
 -' 
\=,
R
 ,,
 _ 
\
fJ \ / /\ / " 
 '" 
 // \ /!t 
 //,. / ",/ 
.. \ .


). \ .' o.
\ 
"" 
r- :..t/ /' - -;/"7 ..... /' ." 
Dari Abu Musa r.a. katanya: 
"Rasulullah SA Jv. bersabda: "Banyak dari laki-laki yang telah sem- 
purna (terbaik) dan dari kaum perempuan yang sempurna hanyalah 
Maryam binti '!mran dan Asiah isteri Fir'aun. Sesungguhnya kele- 
bihan :4isyah dari perempuan-perempuan yang lain, serupa kelebihan 
tsarid (sejenis makanan) dari makanan yang lain. .. 


290. Dari Isma'il r.a. katanya: 
"Saya menanyakan kepdda Abdullah bin Abu Aufa: "Pernahkah 
Rasulullah SA W. menyampaikan berita gembira kepada Khadijah, 
akan memperoleh rumah dalam surga?" Dia menjawab: "Ya (ada)! 
Beliau menyampaikan berita gembira kepadanya akan memperoleh 
rumah dalam surga terbuat dari bambu, di situ tidak ada hiruk pikuk 
dan tidak ada keletihafL .. 
U // / /"./" 
 / /.J .. ,/ /f[/o \
 .l. ". ,/ 
ir::/-'-:: ...,/,,/ \ 
- .A 11. ... \.A - } .. v

 
\&.:-.c. 
, 
I.J 
 /' "-'
 9 
 

 /' U"'"- 

/

/}"/"\ 

'. 
y£. /

V
,-i'
 
 

 
 J.: 
 /' 
" /
 J.fo: c..>:"" 


250 


251 



291. Dari 'Aisyah r.a. katanya: 
"Saya tiada mera

 cemburu terhadap perempuan serupa cemburu 
saya kepada KhadlJah Sesungguhnya dia telah meninggal dunia tiga 
tah
n s
belum Nabi mengawini saya, disebabkan saya mendengar 

elzau blasa menyebutnya. Sesungguhnya Tuhan telah menyuruh be- 
lzau menyampaikan berita gembira kepada Khadijah, memperoleh 
rumah yang terbuat dari bambu di dalam surga Sesungguhnya beliau 
pernah menyembelih kambing, kemudian dihadiahkan kepada te- 
man-ternan Khadijah" 
/.,. /. ./ / /
 /.. 



, 
 vi 
t\
U /\
 
o. \ ./::tr.:
 .-;..,./
/ 
........ /,-,...- 
". "UU" 
\.Ac.J\;


 - "'" 
/ A o
 h
 /.4 / // ./ , 
---ti
 oW\ ;\;\
 III r' .
/ '."\?
 :."t,
\
y/, 
 ': / 
01> "CJ /

 r- /
 
.Ju

lt


\\

 

'
 ill 
O/ 1
 
:;
t 
/t

 /0 -:' \
 o/t /. / ,.J. {I 
._..... tft _ 
 




'J


..J\ 
\-;;, 
 .J' '0/ ' 

 ..:..)...... \":. 
 \ 
 VI -\",t. )/ J" 
<' 
.. _ '1..J..).,10:1 (J. j /dJJ 
 c.J LA..' 
292 D . ' A ' ah /' :/ 
. arl ISY r.a. katanya: 
"Say
. tiada cemburu kep'ada isteri-isteri Nabi SAW. melainkan kepada 
Khaa,'Jah. sedang saya tlada mendapatinya. Pernah Rasulullah SA Jv. 
apablla menyembeUh kambing, beliau mengatakan: "Kirimkanlah itu 
kepada. teman-ternan Khadijah!" Pada suatu hari saya marah kepa- 
da belzau lalu mengucapkan: "Khadijah?" Beliau menjawab: "Se- 
sungguhnya aku telah dikurniai mencintainya." 


: .:,/.\/\
 
 ", 
 " 
 o. ,/ 
t1:/.. -< .\/ ° 
./...... 
$
u"S- 


v
"4...:.:J""
-,('Y' 
/"/ ..... 

 
 t'

!.;'

 

\ 0 
 {;
 i2 ,
 /, 
 £". 
 

 -- 
/v.l.J
 ...
 
 
293. Dari 'Aisyah r.a. katanya: ..... 
"Saya tlada cemburu kepada Nabi SA W. berkenaan isteri beliau, 


.. 4.h 
j \ \ <0 o/
 
 \ iJ \ 
// }'f-
r' . 


serupa cemburu saya kepada Khadijah. karena beliau acap kaU menye- 
butnya, sedang saya belum pernah melihatnya agak sekalipun. ,. 
/. / D / ) 0 h 
 / J )' 
 
, 
 . / / ." 
" o
/, t: "" / ..,'/. / 



\
 - 

\Jtu:..:.
e-...\




..
'1 
___./ 
 7_-?r " 
J '''''': \
 (\t
.t /,:CI\,-:'
 /0 / / \ 
. " \ ,/./ -:: 
 
 \
 ) / ;p I / 
w.!...u
 lj,
46.k-' 
 U
 4.U 
'" ""'C U . 01>..... "" / 
. ./ '!.) 
, 
0.J \/,,:,. 0,)/ 0 ) 
 O /\// X /0 < & 0/) )! 

,/
 
 'w / \ 
.. .. .." l.f . .. 
..G.- 
 \J- - - . '.. 
 \A 


:t/. 
i?="'-'; 
 


 __r
 

 (l 
o/ J
 /
(
,
 .
_t . o/A/ o
'. vi. \ /,/ 
. .. 

\
J..>\.J aa.>J\



\

 
"/ __ . L(;./ /'- / 7. 
294. Dan' Aisyah r.a. katanya: 
"Halah binti Khuwailid, saudara Khadijah meminta izin menemui 
Rasulullah SA Jv. Lalu beliau merasa bahwa Khadijah yang meminta 
izin lalu beliau merasa senang karenanya. Beliau mengucapkan: "Ya 
Allah! Ralah binti Khuwailid!" Sebab itu saya merasa cemburu dan 
mengatakan: "Mengapa engkau masih mengmangkan perempuan tua 
dari perempuan-perempuan tua suku Qureisy yang telah merah sudut 
mulutnya, telah hilang dibawa zaman, sedang Allah telah menggantinya 
dengan yang lebih baik?" . 


)/..//. / /, L/O 
iJc:j
 ):' U\ . //...: *,",/, //
/.1 :4'" // 
/ )
/ .J///" 

... e;
". _ 




v7:':U\
J?
.JO
\ 


'A IS Y A H 
/ ./(.. \/!t. 
o), 
 
 \ )\ 0.1 / '1\
 
\\
 (. /.. \/./ 

)A:; w\ 
 
 , 
 u (Jb 
...
.H; 
 ""0-' - "(\0 
\/ 
 / "'
 /' 
J " 
'- 

 ,
 \; ""' /{
/' \ ) ),0/// 0 /0 _/// - .Jif \ ...\ /\/ ' O //. 
". 
 '.!j; \ . u - . - 
 
. ....u 
-' 
 

 

JTvj
 

 
 / ;.
. -.,.. 
? 
OJ 
 \ 0 0 \ () 
\/o J,.
( / /':
 (\( 
\ . 0/0/ 



. 

"\J

2b.'" ,\\ 

'.c. 

/ '" .../ / /v1- ... U
:!T <.s/
.)
 '" .:JI..T 


295. Dari 'Aisyah r.a. katanya: 
"Rasulullah SA W. mengatakan (kepada 'Aisyah): ''Aku melihat engkau 
dalam mimpi waktu tidur tiga malam lamanya, datang, malaikat mem- 
bawa engkau kepadaku ditutup dengan kain sutera, la/u malaikat itu 
mengatakan: "Ini isteri engkau!" Lalu aku buka tutup muka engkau, 
kebetulan dia adalah engkau sendiri. Sebab itu aku mengucapkan: 
"Kalau ini dari sisi Allah, tentu akan dilaksanakannya. 


252 


253 



254 


giliran 'Aisyah, mereka bermaksud dengan itu untuk memperoleh 
kesenangan hati RasuluUah SA W. 
J

 4 
 

\

5'
\ 


0 - '{\\ 
/' _..... ,-r /,... 
 
. / 
;.!.' J/ a :d;"I{ 
 
 \j "/''\ 
 
\ 
1--
 '
 
,)
b 
 u........J
._ 
 
,)'--" ...... 

 /'_ 7-' - / 
/. ./' 
 fI/ 
 /'/. \ 1//':"
 \ 
 \ /"J/,/
/t\

\/:\::t:,: 
,] i:J., " . \.......J .. 
,
 \ V \ u ..u\ <J'-'-> \) 
_..H.A' 4r' c.),) \" (f( 
 
.."/ ;.J . .,J. '// :.J 
 _ / v/ 
.t.
tJ '4 \ 
.L 
 r\ 'J/ \/
\ '\r

 


t.,({r
d. 
\L\j 

 IS ,-r- jJJ 
...) 
 (.Jw !.J 

 / - ;/ 
,/ It ,/,
( 
/'tt
 .' '" /el 

 X 
t\:< 
 )
,//''''.J.. - .

 
/
 \ \i" W..:..,.J
o
 
 uG ..:...Jw
h.. 

\ 
......., 
 /..... 
 . . ..... .../'..... 
..... 
 
___L -'ft.\ \ (-':' \ '1\ 
 ////, 

.t
l' J 'J/'
 
\
 
.
 


 
,-.- 
 
!J') 


v'r-:--r- ?

;.- ..... U.:/ 
..fr":'1/1/:1 &.-\t _.
 
 IN -' ... (/\ i 
 
V.:J
 
\, 
 J:: 

 
9
\.o\.frJ r---- ",tW uj-'J'V"0 ($ /' ;
 
 /' ,..(ji<J-
 

,/ \/
;\
\J1.,0:


\J "J/:J\ "
..'
." 
 
\ 

!JJ u
.tJ
\. . /' 
J ,
J 

 .. 

/" /. J 
 
/." ?.. \ /J. 
 / t
 
/\,

 / /({ '" _ /' \ 
 
, 
/ ,' , 
,
 oJ,// 

 / \ 
 ,).. 
 ,,:_H.A
 
 \$. \ 4:...J ';"'V...\.aJ 
 
 
.:J.J ." 

 ..... tJ / _ '" .. 
. ../', , 
 
/"/.. 
'/S
S

\J(04\S::
 


 


 

J 
 y.... ,-
"- '/ 
.!J / 
1 1.0// /0 ..i bU '/" . 
 J' o 
 ' /u ...1 \ / / 
 "
1 \ 
\----U 
. \ ... -.....\S
 
 
/
 ;--
..J
/';/ 


 -.J:.- JlJaJ ,.. 

 / ./. / 
. '''' , /' /
.< 
 " "
'\ . ,jO
 .t
 
1('\.1\ 
/ 
 
'-'



1J 
.J


 
J&- o:?.) r'-',--'- 

 /' 
 ./ 
 / · "" //'/;../ ./ / / 
 " \ / "\\,\ / 
/t \ /\<' /' 
\j .. la \.:
.:A_

l,.(;
 . 



!J 

 
... '7 / '" ...... ,......- 
\f:. /.. :
u..." 
 ,1%J 

 )t

\i\

!:::/ 

 1 ;;j 
j\ 


 o

 r;;
 c,; / 

/./'.. 
-' /./'-' , 
-/ f' 


;

\

 

: 
::J
 i::;<j l

 
\
_/)/,/:\:,

 
 
 -i\
\2\/\

/'-" . 'U;, / 
 
T
J'1=- '" 
 '" 



 / 
,--r 
255 


wi / !-k/ 
 )/.
 -' 
 
 \
 ')/ t'\1
 
/\(1
/' ,/./ 
.
 
';\ .).. \ 6j) (':)cJ


e;
. _ '(\1- 

- / / 

 '" 
 / '" 
 
(C' \ /\,
 .(,\) J ,,/ //t \ " /' J 1

 
/' \; / / ,t / 
 'M /.. / / 

 u

'u.j,"
"
4

-'-:
€..'" 
\;\ 
\ 
/'
 c.c- 
 tJ.....J Uo.-.. '" 

.."/ !) 
d '\l,' 
 
)
 \ "/ 
 / //J -' //.Q 
 ' ')
 ..?,

 /' , / -' / >-:
 \ / \ 
)
,,_:
c.
\; 
 ,)" - 
u
 . ..- . 
..... 
.
 / 
 
 '-:}J-' ...
..... '" .. /'':J
 
..... 
"\/
\
\'J'

 
(,'J/\; 
(t/'/\ £1i 

/' (.\ t1 // 
.
 "'
\ p
.J_
:.Jdc:- 

....."';->J 
296. Oari' Aisyah f.a. katanya: 
"RasulullahSA W mengatakan kepada saya: "Sesungguhn
.l aku menge- 
tahui, bila engkau merasa senang kepadaku dan bila engkau marah 
kepadaku. " Lalu saya bertanya: "Dori mana engkau mengetahui itu?" 
Beliau menjawab: "Adapun apabila engkau merasa senang kepadaku 
engkau mengucapkan: 'Tidak! Demi Tuhan Muhammad!" Tetapi apa- 
bila engkau merah kepadaku, engkau mengucapkan: "Tidak! Demi 
Tuhan Ibrahim!" Saya menjawab: Betul, demi Allah, ya Rasulullah! 
Saya tidak menjauhi hanya meninggalkan nama engkau." 
".../t(C 
 
 \
 J //
 ... I
/\I .J
 '.
 '
 \f /
/.. / ..(/0/ 
...:..J b 
 
 
 -.) L.,..J u ..:..., , " \ .do 
.
. s .. '{ 'V 
'" "// .;,,, 
 
/J'J/':'



...\.
 
\J.J/: /.

/
J
 \//. "_.
 .-:
 

J'" r-,,;.u
->

vrv'Y

 
!J 

\fJ)-' /
 
 
\_ 
" 
,.-'rir. ""- 
 .(U 
......."'" 


 '" 


297. Oari 'Aisyah r.a. katanya: 
"Bahwa dia bermain-main bersama anak-anak perempuan dekat Rasu- 
lul1llh SA W. dan datang kawan-kawan soya, mereka menghUang (pergi) 
karena malu kepada Rasulullah SA"Jv. Sebab itu Rasulullah SA JY. mem- 
biarkan mereka kembaU kepada saya. 
/'
 1'/" < .
/./ "J \,;'(/ /t1//t/ \ -"'\{ /"
,\,,,/, 
 . \/, / 



 
r"'...
_<J.J

 
u u\ 
 ..'(\
 
, , 
. 

4U\
 tl J / o «'/ 

 

 / )
..) ",¥v' "'- 


298. Dari' Aisyah f.a. katanya: 
"Bahwa orang banyak sengaja memberikan hadiah mereka di hari 




\.
!\:\ 



 jtJ2u(1



---.L,
rj
Q


 
..
" - ,,;.;".... r--/:..I" - ./ 

 / 
"\\1 
 '\:" ,,/
/{,! 
/' \; 
 
/ (/
 -'. ../' ;:d /. 
 \ . /(jf ,,/ 
'" 


 . ,
 - 
 .ubi. \ 4.:..J \ · . \..-,) 

 'J,e.) 
 " . ..... _ 

 
 \ 7 
'/O

 
i'
 

 J 
-<'/" 
 1/.,'( ) ;",/' \ / .-L 
 \ /\' )/ ).J_(
(
 \ / 

r-

 ../ /O.)
,JJP'

'7""J!J,-
 
 U
..)
.J\u.:J 
.) .-:,/ (.1\
 
/t\t ./ "II/' ./. , )/
.j .-.L 
 I{ ')/ '1 ) '//4 ,/ .) /./ 

.,,

\t
\U O
}\-r 
\
JcJ\
",

j 
/- V 
1f

 / 
 2urj "





 
 {./ 
'/.:;\ 
 

 p /. 
 / 

 -'-' / 
 - - . 
- . / 
o ,/ -1
 /0 
..

\V, 

 ..;. . 


meUhat seorang perempuan berkenaan dengan keagamaan, ketaqwaan 
kepada Allah, kebenaran ucapannya, memperhubungkan silatu"ahmi, 
lebih banyak sedekahnya dan kesungguhan memberikan dirinya untuk 
beramal, dengan itu dia besedekah dan mendekatkan diri kepada Allah, 
tentang itu tidak ada perempuan yang melebihi Zainab, di samping ce- 
Rat naik darah dan cepat pula turunnya (surut kembali). Lalu dia "}e- 
minta izin kepada Rasulullah SA W, sedang Rasulullah SA W. bersama 
'Aisyah dalam selimutnya, menurut keadaan ketika Patimah masuk." 
Lalu Rasulullah SA W. mengizinkannya. Dia mengatakan: "Ya Rasulul- 
lah! Sesungguhnya isteri-isteri engkau mengutus saya untuk menemui 
engkau, mereka meminta kepada engkau supa)la bersikap adil berke- 
naan dengan puteri Abu. Quhafah ('Aisyah). Kemudian sampai pembi- 
caraannya berkenaan dengan saya dan panjang pembicaraannya ten tang 
saya, sedang saya menanti-nanti pendapat Rasulullah SA W dan memper- 
hatikan pandangan mata beliau, adakah beliau mengizinkan soya untuk 
menjawabnya. Zainab tetap berbicara sehingga saya mengetahui ba
wa 
Rasulullah SA W menyukai kalau saya membela diri. Setelah saya 
menghadapkan pembicaraan kepadanya, saya belum berhenti sampai 
dia tidak sanggup membantah pembicaraan saya. Lalu Rasulullah SA W 
berkata sambil tersenyum : ''Sesungguhnya dia puteri Abu Bakar." 
/1/ / 
/./... 
 .
J\'(
 
 
 \ /,' .)/ 
 / / (
{. \ i 
 j \/
/ ..., 


..r..u\

,-..--
 cJ
j
T ,,

 -'.- 
'/' \ ' t',! r


 ' \ Jt'
/ /J/ 
 ,,/, 
 
 ,,/.\/
 
 /- J ' ,.9.; ..) 


'-t
\ 

J",=",

!) 

 ,
 
. / 
 . // 
... ., 
 ,\, ..'" \ 
..w

 I .....!J 


299. Dari 'Aisyah isteri Nabi SAW. katanya: 
"lsteri-isteri Rasulullah SA W. mengutus Patimah puteri Nabi SA W. 
untuk menemui beUau. Lalu dia meminta izin kepada belial! untuk 
masuk, ketika itu beliau tidur berbaring bersama saya dalam pakaian 
saya dan beliau mengizinkannya." Fatimah terkata: "Ya Rasulullah! 
Sesungguhnya isteri-isteri engkau mengutus say a untuk menemui 
engkau, mereka meminta kepada engkau supaya berlaku adil berkenaan 
dengan puteri Abu Quhafah ('Aisyah)." Saya diam saja. Lalu Rasulullah 
SA Jv. menjawab: "Hai puteri kesayanganku' Bukankah engkau mencin- 
tai apa yang aku cintai?" Fatimah menjawab: "Ya! Kata beliau: 
"Sebab itu cintailah perempuan ini ('Aisyah)'" LaZu Patimah berdiri 
ketika mendengar ucapan RasuluZlah SA JiI. itu dan kembaU kepada 
isteri-isteri Nabi. Maka diceritakannya kepada mereka apa yang diucap- 
kannya (kepada Nabi) dan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SA W. 
kepadanya. lsteri-isteri Nabi mengatakan (kepada Patimah): "Kami 
menganggap engkau tidak menolong kami sedikitpun. Sebab itu kemba,.. 
lilah engkau kepada Rasulullah SA W. dan ucapkanlah kepada beliau: 
"Bahwa isteri-isteri engkau meminta kepada 'engkau bersikap adil 
berkenaan dengan puteri Abu Quhafah." Patimah menjawab: "Demi 
Allah! Saya tidak akan berbicara dengan beliau dalam soal ftu, untuk 
selamanya! " 
"Kata 'Aisyah: "Kemudian isteri-isteri Nabi SA W. mengutus Zainab 
bind lahsyi, isteri Nabi SA W, sedang dia menyamai say a dalam 
kedudukannya di sis
 Rasulullah SA W. Saya belum pernah melihat 


300. Dari 'A isyah r .a. : 
"Bahwa dia mendengar Rasulullah SA W sebelum beliau meninggal du- 
nia, ketika itu be Ii au bersandar kedada 'Aisyah, sedang 'Aisyah mem- 
perhatikan dengan sangat ucapan Nabi, beliau mengucapkan: Ya Allah! 
Ampunilah aku, kasihanilah aku dan hubungkanlah aku dengan teman 
(yang mulia) ," 
(/

\ /
/1,-(
 /" / 
 -: / D.)/
l'
/' \ J/'/ 
/u 
/- /
., /rJ/ 


...&:

 


4.:J 
\ - 

 


 _ Y'J 
.) , / / / \ / · - /', /.t / / . 
 /.. 
 t \ -: _:. 
 :/t
 -" . JJ( 

 
!oJ 4..:>\.A&S
 \ 
c? 
 
..:-.:, 
 9,y>]!J 
,- /.......... 
 


256 


257 



(/.J': j (('''.
 ...t(-(O....
t/ ""/."J
 

/."" //J.o)/9..
J 
!; 4 . 


.:J
\


\
\
::\'L'

 
. 
" /
" J) "" 1. 
 o_/1 \; / e.t / j2J 
 \ / 
 / / 
 o / / 
.. 
I -Jb-4:;'
4 
" .. ,\'''' .. \ '.., '\ 
-?...... 
 ../ _
 /'!.J 
J _.....,,4AJ:) 
301. Dari 'Aisyah r.a. berkata : 
"Saya pernah mendengar bahwa seseorang Nabi sebelum dia mening- 
gal, dlberi kesempatan memilih an tara dunia dan akhirat. Lalu soya 
mendengar Nabi SA W waktu beliau sakit yang meninggal dalam sa- 
Idt itu, ketika nafas beliau telah sempit, mengucapkan: "Bersa- 
ma orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaltu Nabi-nabi 
orang-orang yang benar, para syuhada dan orang-orang shaleh Orang- 
orang itulah teman yang baik. " Karena itu saya mengira bahwa beliau 
ketika itu diberi kesempatan me'!lilih. .. 

.1
 t 
.J / .), .
/ --....L 
 \ J\ ".J / / ''l 
/\\
 -::: / '" \'/./ 
,
;.,=-......
JO
\-
 
 
.)


\t
"cY- .'(.Y 
J /. 
:\
1
.I... -< fr\ /' '-"'\r
/
/

 t.:J. ..)/ /' (I / ,/ 1", / j:
 ...... ,,/.J 

 kU 
 '" -.:..J 
 J. 
 01> . \. 
 J..a.A,........ - "..... 
...... :..J_--=
"". 
() C1

 <G-'
 
, ' .... .."," 
/f 
t
G\
 !/\ / 
 /':.
 .,
/\
.1 .I
,// 

 
 \ .,)/ 

 
 \' 4 L...,.,...... _ 
 

 4....-,
J r-r- 
 

 

 A . } .l: .J / \/,,
 / .
\. / 
.t / 0/..' 

 \

.. - 1 :'
 lc-a\:;
),
)\?\j
? : 
 
J \Jl
 
. g" /'/)/ r

"'/
 /1:/ .1/" ./; \ .)0///.1- / \/"/./ 
.1h/ 
L

.
\:&.J
u

:.M\

 

 C:S\$.2J\;\; 
 
/' L::"""" 
...... y ...... - / - ..... .",..-'.1 "" 'J_ 
!. /t\--:J
.I
 f:::J. \ / .J/ / -/ ,/'" / 
 9. /' #/# J p /..J' 
 '/ 

 li J.
 "'. . o..u..;.o .. "'... 011. . - "
\ '" 
J;.-: ,J:."" 
 
..,,; ($.&>- f.SU 
 . u-' 
) \ -
. 7/Y 
r 
 (

---Ll»I
 '
/I/_
. .,/\
. '\ 
iI- 

 l 

 I/ 
;T ,-,- / 
J'1£r---
.,;P'; 
 ,,\&0 
..2t
\
\ 


sa kit, sedang kepala beliau di atas paha saya, beliau pingsan seketika 
kemudian sadar kembali. Lalu beUau membuka matanya melihat 
ke atas dan mengucapkan: "Ya Allah! Dengan teman yang amat 
mulia!" Kata 'Aisyah: Saya berkata (dalam had): "Kalau begitu 
beliau tidak memilih kami." Maka f!Zengerdlah saya akan hadlts 
yarg beliau ceritakan kepada kami, ketika beliau masih sehat berkena- 
an dengan ucapan beliau: "Sesungguhnya tiada diwafatkan seorang 
Nabi, sebelum dia melihat tempat diamnya dalam surga. Sesudah 
itu diberi kesempatan memilih." Itulah kalimat penghabisan yang 
diucapkan oleh Rasulullah SA W. yaitu ucapan beliau: "Ya Allah! 
Bersama teman yang amat mulia!" 


.)\ o. . (.) })..(/,/ 
 
 \ "'..) //\(
 ::"
"'" /
c-,/p/ 


Ila.. ..
""u 
 u->-,..Ju\l 
U 

',s. - 'r."" 
- r/
 
..... 
 
/.)/ -!,,,
 
 \ 
 /, // 

 
 / 

 
/,
 / 1-:J \ .\.i/

/ 
.J'A.J


 
J-'r
\"'" _ "J'" .,:....Jur 

 
) /t 4l (,,/ ) / 
.. 
\)\A

 


303. Dari 'Aisyah r.a. katanya: 
Rasulullah SA Jv. berkata: "Hai 'Aisyah! Ini malaikat libril, mengucap- 
kan salam kepada engkau." Saya menjawab: "Kiranya dia memperoleh 
keselamatan dan rahmat Allah" Nabi meUhat apa yang tidak bisa 
saya lihat. 


302. Dari 'Aisyah r.a. katanya: 
"Pernah . Rasulullah SA W. mengucapkan, ketika itu beliau dalam ke.. 
adaan sehat: "Sesungguhnya tiada diwafatkan seorang Nabi, sebelum 
dia melihat tempat diamnya dalam surga. Sesudah itu dia dibe- 
ri kesempatan memilih." Kata 'Aisyah: "Setelah Rasulullah SA JY. 


FATIMAH 
)\'!//

 --:
 ,\ 1/ 
 
 (\ ,,
/ / / )v. <,//'/ p,.
." / 




\-r- p 
l?
\4..e
y:

 ...'f.t. 
, 
t,i /) .
 \
 .J//e ,,,.)<'!.I./. ')/'i
 0 /.),' · (-< / .1.: 


iJ\

 ",- \

u\ - . 
t.:...-\o'
('\
 ,
. :'\ 

 " ,. ",,' ...-" 
 ,/./ _ 
 
 ......_ y -" 
v/ 
:1/. \ t'{ 4 \ .)' \ -:' 
.

\ r
\ J
J{j";! 
 "/'}
),,
! r
 }/'\

 
u 

d 
 

\)\ 0
\ J
 
;)\:I 
 u
\J
 
.," ;.- -.............. , , 
o o,/ 
 '/ \ /\/ J" / 
 £. / ....... /. /
 / .)//- &4 ,,/ /. 
 
.. I

 \..0' . 
.... \\,l\:; -' \ .. ... ,.. 

/
 V 


 . 
 

 .. V
 
 _ 
/ /) / 
. \.4.. \ ,; \ \.. 


304 Dari Miswar bin Makhramah r.a. bahwa: 
"Dill mendengar Rasulullah SA JY. mengucapkan di atas mimbar: ':s'e- 


258 


259 



sungguhnya kaum Bari Hisyam bin Mughirah meminta izin kepadaku 
untuk mengawinkan anak perempuan mereka 'Ali bin Abu Thalib 
(menantu Nabi), lalu aku tidak mengizinkan, sekali lagi aku tidak 
mengizinkan dan sekali lagi aku tidak mengizinkan, kecuali kalau 
('All) bin Abu Thalib menginginkan untuk menceraikan puteriku 
dan mengawini anak-anak perempuan Bani Hisyam. Karena sesunggulr 
nya puteriku darah dagingku, menyusahkan kepadaku apa yang 
menyusahkannya dan menvaldtkan kepadaku apa yang menyaldtkan 
"kepadtulya. " 
o/
. ,
' 

 )
. \ 1.
1/ 
'// 
L
 l r1.;/{(t , .t. /:ao...\/
 / 


 
 /'

:)r--/

..)"" 

 _,",.0 
1 \ { , ,//. 
 / (<' t 
 j
; 
 / \ / 
/t'

 '/-< /,,-, 

r /
! 
J.\'
Lo \AJ...... 


W

 L-a":' 

./ / ...... " /::J , 
. "t:2J

d




\
P;/ 4u
'
 

J /......./
 (/' _ . ,--..- / 
..J /...... 
 

 ./t. /..1/o/./ J 
...4 //./,{ 
,/
! J .
.... ./. //.i
 
\ 
 \ . \.. . ,b' ,--," 
Gj .l-
\J 
// 
 ..
 /.J 
 
 ':!-J \' _ . //J............ . 

 
.. ...... 


· / //re' / \ZI ///d
 
h/> .//. ././ 
//
 
 /° 1 
.. 
..; 
 · \--' \A.:J\ =.. .AJ
. .'4.:-..<. b'" \J 
... 
 J..,. 'l>--, ,,
 
/ ",OJ-J //../. 0'- . 
 . 
. ........ · }I' 7\' .. " 





,ft 
ilir
t :

L:
0 l

 
./ - ./. - 
 -....... Jr' ,. 
o J/...t, '-?// 
 ./"I''l.1

/,/ x 
 
 \J P) // / 

, 
 
\ ".,. \ b.. .. 
 t \ \..0 - ... 4U !II:. I').... 


 
 _ 
:J / 
.J...J":
" 
,(("J.o / 
 
 \ )t';/ \ 
-::'/..
-v/
o 9 
 

 ..".) 
L,.)4,) 
J.J. 
 c.J.......
 
 
_ \ 

 OJ> 
....., ./ /- / ;. / ':./... /' . .. ./ ? 

\ J ")/
 / 


 


/,

\
'(;'
f 
"
/' 
.J

/ U r 
 .../. r 
/ / L,. 4"- ({ / .Jt'i)! ! /\\

 qJ ...'i / / -? ( \ 
/ 
o
 

o\
Jo..L>f>
1
w 

 >./
 
... /. ;.. 
 /' 

 \ -.\


l
;
tJ\ 
4.J
J( 
1, 

 ,..

w\.
\L 
.J.
 

 "?, J ;r.. v \/ "3 / "/"/ .., 
 7 ifI"" ;" "/.. 
,) °0/. La. 4 )
1 
 1 /.
 / '
'.Jl \':'f,J(j 

 \ / \//.. \ /! / '
 

 -7U\j\
\
",,

y
\ u-,\
ZJ

» 
/t /. 9 '}' \,/.; / f/I / 
 ) 'Z Ii ' /"/ ./..(v \ /. J ' 
-:' 
\ / .1
 \ {,! 
 ,,'.., 
o ,\.. . " \ W o..L-...," ... . ....,) w' L.oAI.c .. 
.
 
-' 
 
 /' "/ 
 u 
-Y 
 ,.
 "/ / 
.-:',t 
t ) 
 !'( ..
,. .' ,/. 
. M/ 
. 
 J,) 
 L] \ o.).b. s-\.....-) 0 J.-, 
..... / /' / "'/ / ...... -/ 


305 Dari 'Aisyah r.a. bah
a: 
Rasulullah SA Jv. memanggil Fatimah puteri beliau dan membisikkan 
kepadanya secar
 rahasia, lalu ia menangis. Kemudian itu membisik- 
kan pula kepadanya secara rahasia, lalu dia tertawa. Kata 'Aisyah: 
"Karena itu saya bertanya kepada Fatimah: ''Apakah itu yang 
disampaikan oleh Rasulllilah SA JtI. kepada engkau secara rahasia, 
lalu engkau menangis, kemudian beliau menyampaikan pula kepada 
engkau secara rahasia, lalu engkau tertawa?" Fatimah menjawab: 
"Beliau menyampaikan kepada saya secara rahasia, memberitakan 
kepada saya, beliau akan meninggal dunia. Karenanya saya menangis. 
Kemudian itu beliau menyampaiktuz pula kepada soya secara rahasia, 
memberitakan kepada saya, bahwa saya yang pertama mengikuti 
beliau (meninggal) di antara keluarga beliau. Karenanya saya' t
rtawa. 


1'/./' /.). · '
" 
 /../ 
 ;"4 ..I, /. ///" .!fI
" / s-'/./' 
0\...\.:'_4'---4 t.)W' " ...-:- '\..
 
L,;:..J\t 


 _ "'.1. 
cr 
;.,,/ .. 
 L -/ ...... 
{P :: / i

 1 t\
.J/)
 / 
 
:
::.
 1( '2 
.

/t ,
(i 
. 
u ,-"-}.»
J
 ... ,,'-' 

 . 


306 Dari 'Aisyah r.a. katanya: 
Isteri-isteri Nabi SA Jv. berkumpul (ketika beliau parah saldtnya), 
tiada seorangpun di antara mereka yang tidak hadir, maka datanglah 
Fatimah berjalan kald, perjalanannya serupa dengan perjalanan Ra- 
sulullah SA W. Beliou mengucapkan: "Selamat datang puteriku'" 
Lalu Nabi menyuruh dia duduk di sebelah kanan beliau atau di 
sebelah Idrinya. Beliau menyampaikan berita kepadanya secara rahasia, 
karenanya Fatimah menangis. Kemudian itu, beliau menyampaikan 
pula kepadanya secara rahasia, karenanya dia tertawa. Sebab itu 
saya menanyakan kepadanya: ''Apa sebabnya engkau menangis?" 
Dia menjawab: "Saya tidak hendak menyiarkan (membocorkan) 
apa yang dirahasiakan oleh Rasulullah SA Jv." Saya ('Aisyah) me- 
ngatakan: "Saya tiada pernah melihat selai;, di hari ini kegembiraan 
yang sangat dekat dengan kesedihan. "Saya menanyakan kepadanya 
ketika dia menangis: ''Adakah Rasulullah SA Jv. menyampaikan berita 


260 


261 



khusus untuk engkau, yang tidak beliau sampaikan kepada kami, 
sesudah itu engkau menangis?" Dan saya tanyakan kepadanya apa 
yang diucapkan beliau. Fatimah menjawab: "Saya tidak akan me- 
nyiarkan (membocorkan) apa yang dirahasiakan oleh Rasulullah SA Jv. " 
Sampailah setelah Nabi meninggal, saya menanyakan lagi kepada 
Fatimah dan dia menjawab: "Sesungguhnya beliau telah menceritakan 
kepada soya, bahwa malaikat libril menyuruh mengulang membaca 
Qur-an setiap tahun sekali, sedang libril menyuruh mengulang mem- 
bacakan Qur-an itu dalam tahun ini duo kali. Menurut pendapatku 
ialah bahwa ajalku telah cf.ekat. Dan engkau (Fatimah) keluargaku 
yang pertama mengikuti aku (meninggal). Lebih baik aku dahulu 
dari engkau." Maka menangislah saya karenanya. Kemudian beliau 
menceritakan kepada saya secara rahasia, kata beliau: "Tiadakah 
engkau merasa senang menjadi pemimpin perempuan-perempuon yang 
beriman atau pemimpin kaum perempuan umat ini?" Lalu saya 
tertawa karenanya." 


bercakap-cakap (dengan Nabi), kemudian itu dia pergi. Kemudian 
itu Nabi SA Jv. bertanya kepada Ummu Salamah: "Siapakah orang 
itu?" Ummu Salamah menjawab: "Orang itu ialah Dihyah" Ummu 
Salamah berkata: "Demi Allah! Saya mendengar bahwa orang itu 
tiada lain dari Dihyah, sampai saya mendengar khutbah Nabi mencerita- 
kan tentang hal kami. 12) 


ZAINAB 

J.'

\1'

'
/

J\i.:J
 U
' 
 - 
.,. 
,) /,,/ , t?/, 
.It 
 .1 "/, ./\
 

,
 \ '/ "' 
 / o4"')J/':t
t .l(


 "'
 
t\
 \ ?/ 

. ...)..J u L.:.,,
,,
 
\.t J..> U \ .. i"
 I ,
 0'" 
\s .).J 
.. ..'J .. .. 
 I.J - - 
.J 4 / / ./ \ / / .J. /./ ./ V(
, 
. J..t.,A) J Uta j....J 
 .::;. u f
 
./..;, 


UMMUSALAMAH 
.(, / 

J ' --\ 
 "/
" ./(J , ;' \/:' · \ . "-::,,
.(,/,\
 (\"r / · / 
1J
 

 
 u.J ,-,-,,).i.
 \ . lY.J"') ()\I u\..(\.......M
 - 'f." 
./
 
.J Q "
 \ / 'l \; / ) "/ \ / ,) " / 
 ./ \ 
 · 
 t ,)
 u. / 'i 
 
 
 . .., / ./ /' ) 

:"u" A:J

 . 
\A),
 ;li " ". . . \ 

 .... ./ ... y4. ... 
 
 ....

U--
 
{V;' / p '\'
 
/1 / 
"" J /: / ---L 
 \
 < '..4 
 ,1 {t \ '{ / /.. " 

 
v
 . ub
\\O
\-
 
 '!;;"iJ',.JI\.-J 


u\. 
cl
S
t:.
 r

 

 
 
/ ti.:-'
 

, 
{

 /

 
- .... 0-- y./\
./ 
 r \' 

 
 \ 111.( tj:
 
 · ./ 
/ ?,
 
 , J
' ./ ,/ 
 \ J/f/'(i /"';, 
/
 CSU 

OU' )./ 

"- \..e
 ,..,\ 
 r \ 
/ "/ " .... ... 
 ..../ ./, - 
(
///? ,,, 
..G

 
.. y" 


308. Dari 'Aisyah r.a. kataDya: 
Rasulullah SA Jv. bersabda: "Yang lebih cepat mengikuti aku (me- 
ninggal dunia) di antara kamu (isteri-isteri Nabi) ialah yang paling 
panjang tangannya." 13) Kata 'Aisyah: "Lalu kami mengira-ngirakan 
siapakah yang paling panjang tangannya. Maka adalah yang paling 
panjang tangannya di antara kami ialah Zainab karena sesungguhnya 
dia bekerja dengan tangannya dan bersedekah .. 


UMMU AlMAN 


 -..L,lb\ ,
.J.
 o
/ 
 
o/\J
J
 /!,
/ _ 
., 
/' .... /r--- ...... 
..)., I.J . v::
 
 
 

 A 
 .//o 
 ,/
t1)/ 
 
 .J J 0.J///.(/'lf./
')///{";'" ,: 
"\. ....\....
 " 
L '


"'" \ \
\w 
... 
.."" ':).JJ: ...... 
JI.J :JJ..r
 \/ 
;.- 

 / 
"'
< 

 .;/
;'/ 
 /' \/ I'A)'/t/
.j(
 "0 

\\;

 
 . 
\J.:s\..o 
\A'-4.J 1\.AJ 
 
/. ./
....../ ./ - ./. ... . 


307. Dari Salamah r.a. katanya: 
"Kalau bisa, janganlah engkau orang pertama masuk pasar dan 
jangan pula orang yang terakhir keluar dari pasar, karena pasar itu 
medan perjuangan syeitan dan di situ syeitan menegakkan bendera- 
nya. Kepada saya diberitakan bahwa malaikat libril datang kepada 
Nabi SA Jv. sedang di de kat bellau ada Ummu Salamah Lalu libril 


12) Ummu Salamah melihat malaikat Jibril dalam rupa seorang lald-Iaki yang 
bernama Dihyah. 


13). Yang dimaksud dengan panjang tangan ialah banyak kebaikan, jasa dan perto- 
longannya atau ban yak pemberian tangannya. 


262 


263 



UMMU SULAIM. 


'
L.::i'J\
 
\/\

! 

 
 
 f1\("j
 /:'1:/ _ Y'\. 

/ ..... 

 
Jo- _ f..S'--'J u 
 0" 

 r 
III \ /\\
 
It' .J1 /.. / \;i: J\! ./ /.
):::t
 
 "" .I 3 
f \ /,,1 
--J <JW
;


 
j.,)WlcG\i .., ) 
\ . \ 
......
 "'" -", - - J>... P /,/ 
 
/, / ,,!...... '\-
 \C:
. 
.. 

..r\<>:f' :)\ 


311. Dari Anas r.a. katanya: 
Rasulullah SA W. bersabda: '
ku masuk ke dalam surga t lalu aku 
mendengar bunyi tapak orang berjalan. Sebab itu aku bertanya: 
"Siapa itu?" Mereka menjawab: "ftu Ghumaisha binti Milhan, ibu 
Anas bin Malik." 14) 
, . , .( / ' . / 
.1... f"/1 
 \ ! 0)" ......L ... \J\ · } / i
 '\\; \II \ ./. ,.,. 
 
 _ 't'W 

 
 . 

\ ,-r 
 
J-U 0 ;» +:s-y:
/
 
/ / /;., / / . / 
 0 /
! 
 / ,{ 
 
.,,/. 
9'A
\

 
\ C
:- 
..;,
.dol?\ 
.. -» ;. f:, 
 /, 
.::- 
312. Dan Jabir bin Abdullah r.a. katanya: 
Rasulullah SA W. bersabda: "Diperlihatkan kepadaku surga, lalu aku 
melihat isteri Abu Thalhah (Ummu Sulaim), kemudian itu aku merz- 
dengar bunyi tapak orang berjalan di hadapanku, kebetulan orar.zg 
itu Bilal." 
/.
/. .Je! ./
 )( /'. 
 
 1'\') / i'
 "t';'-' /0/) -?\.'/ 
,
 



...&-

 .
 ,-r }
'
..) u
 Ols 0J;'
'-t 
 - . 
/ _ \
 . . < )( 
\/o\/ \ 0., .)\
 J\

\ \ 
\ 
.. oJ..., 
 ::.-.J '?"J.J
o\$..J

o
 
.. 
"....... r ,/ w:: y 
313 Dari Abu Hurairah r.a. katanya: 
Rasulullah SA W. bersabda: "Perempuan kaum Qureisy adalah wanita 
yang lebih baik, mereka bisa mengendarai onta, sangat peny
an
, 
kepada kanak-kanak, lebih pandai memelihara kepunyaan suamznya. 


/ / ,, :,1 / . \ 
- $ '" 
 / 
 0", / j ; #I / 
 , /. ,/ 

 f /. {i / ;J{ )/. -"t ..... 
Jj U \ · \.' 
 J ...l
 
 
 l.e . \.J \. \;6. \ 
,/ 
 ....... /

_.
,,
-;q_-/ ..... u \oJ u 
_ 1<
:,,
 :t1 . ,'
i , iY":
.,
{ 
:. \ 
v"-"'.- .. 
 . u""
..."""'- / 
 
309. Dari Anas r.a. katanya: 
Abu Bakar sesudah wafat N abi SA Jv. mengatakan kepada Umar: 
"Mari Idta pergi kepada Ummu Aiman untuk mengunjunginya se- 
bagaimana Rasulullah SA Jv. biasa mengunjunginya." Setelah kami 
sampai ke rumahnya, dia menangis. Lalu keduanya mengatakan 
kepada Ummu Aiman: "Mengapa engkau menangist sedang apa 
yang di sisi Allah lebih baik untuk Rasulullah SA Jv.?" Dia menjawab : 
"Saya menangis t hukan karena ttlak tahu bahwa apa yang di sisi 
Allah lebih baik untuk Rasulullah SA Jv. tetapi saya menangis karena 
wahyu dari langit telah terhenti." Dio menyebabkan keduanya (Abu 
Bakar dan Umar) men an gis, lalu keduanya turut menangis bersama 
dengan dia. 


310. Dari Anas r.a. katanya: 
Nabi SA Iv. tidak pernah masuk ke rumah perempuan selain dari 
isteri beliau, kecuali ke rumah Ummu Sulaim. Sesungguhnya beliau 
pernah masuk ke rumah Ummu Sulaim, lalu ada orang yang menanya- 
kan kepada beliau. lawab beliau: "Sesungguhnya aku kasihan kepada- 
nya, saudaranya mati terbunuh dekat aku " . 


-t/
/" ) " /
 

/;'.1 t!/ 
 :., \ )"J//\It
\
 /';/' , '/ 



\
::. 4U cJ
_.>lJ\!<J\t.
 0" -"'" 
/. ,/
. 

 

 11'/ ... <,/
')lt /, /,\ :.
 J ( / "/ 
j .) t1\
\() :/ :- jZ 

\..o U"-
\ 
\ I.'
 
.. .
I 0- \O.,L1:lr.
\!\.
'-'" 
. .,...... ",' 
 \ - ,/ 'Y .. ..... ", 
 


14) Namanya Ghumaisha binti Milhan digelarkan Ummu Sulaim. 


265 


264 



BAHAGIAN KEENAM PULUH DELAPAN 
BANGSA DAN SUKU BANGSA 


GHIFAR DAN ASLAM 
y'
\i/ 
 /. ,,/. \ /,/
,J
 (:'/"\
' 
 1 vt '// J /.\
i'
"( /" \ ./ 
""",L..M 
 4rJ

J
 j..U\
.J Uu"'..)
d us- _ ""1 

 
 
, 
,-,: Poll \ 
. "t-J 
 


314. Dari Abu Zar r.a. katanya: 
Rasulullah SA W. bersabda: "Suku Chifor, Idranya diampuni oleh 
Allah dan suku Aslam, kiranya diselamatkan oleh Allah." 


315 


BANI LIHYAN, RI'LAN DAN ZAKWAN 



/-:..'1 /_ . -",".1-:, 
 r'''.J / /t\
 /. J ':::- III 
l ,<'.' . 
 o 
fV-\
"'-
'

 
->u'" 


 / \




 
_'<'\6 
/(
)\:')l'J //...
 \J///."/// /(
/
o //,/0\ ./
/\ 
J-A-"..) 
 4Jy-'.J.J 
\
 
-' 
 
 
.J ..;/
-j,J 0 
 
 
\ 
, , 
.
\$l::'
'
Q
\ 
Oari Khafaf bin Ima' AI Ghifari r.a. katanya: 
Rasulullah SA W mengucapkan dalam sembahvang: "Ya Allah! Ku- 
tuldlah kaum Rani Lihyan, kaum Ri'lan, kaum Zakwan dan orang- 
orang yang durhaka yang mendurhakai Allah dan RasulNya! Kemudian 
Chifar, Idranya diampuni oleh Allah dan kaum Aslam kiranya 
diselamatkan oleh Allah." 


KAUM ANSHAR, MUZAINAH, JUHAINAH, GHIFAR DAN ASYJA' 
J_
'/.J/Jo#O(o
' / ' \ ;
" -"'-
 :.. IJ\ ",)/. "",-::: ",,;, /"JA -1 ,,/ 

J
?J-> I)\\-
 ;..ufUJ-.Ju\.t(J


\

 - 'fY\ 
266 


/. , ./ /. / all J/',:"/) 
. / 
,
,D..1// J!, \/ \
 ,\."..1 "" (/ 
\J....,s.

 U-
. 
 
'-'J\:.j--, 

J.J

O:
 c.JJ
,!)jA / ". ...... 1'C:7= C: 
oj 
"/ 
-

 


316. 


Dan Abu Ayyub r.a. katanya: 
Rasulullah SA W. bersabda: "Kaum Anshar, Muzainah,. luhainah, 
Chifar dan Asyja' dan siapa yang termasuk ka
m Bam Abdullah 
adalah beberapa penolong, istimewa dari orang lam. Allah dan Rasul- 
Nya Penolong mereka. .. 
/ )
.:i. j( 
 i»rJ:::,




:::
;\
- ,,\\'J 
0..\-J t.>

..... ':.J J 
tr 
 
//- :--; . /. 
/,,/'/' ° ///.//'..
'/J/ 
\/J
 
..
Jo
c:,..J

Jr !JJ " 
Dari Abu Hurairah r.a. katanya: 
Rasulullah SA W. bersabda: "Demi Tuhan yang diri Mu.hammad 
dalam kuasaNya! Sesungguhnya suku Chifar, A slam, M
zazn
h dan 
orang yang termasuk suku luhainah, di hari Idamat leblh bazk pada 
sisi Allah dari suku Asad, Thayyi'dan Chathfan." 


317. 


THA YYI' 
// . ) . .//. /. / \ / . '" / 0 / 
/
/;f\
 \ 'Jlli-.J
\. .// 
'J
 - '-
fS
'-Y - '(,,, 

 -' cJt;.
 'l y:
 - ¥,/ '" 
 
, //../ / // 
/.l,/ // \/-:'J/e..1 J / 

 ., \ j "J/ /-/ ".. . ill A:;
 





\
JJ,-
 

.J
J
P . 
:;/ , ",J//.'" /0 

..L III \ \ -, \ \ 
_ ..... 
. ,-.- /
 
.."........J 
 
'r,.. 
 


318. 


Dari 'Adi bin Hatim r.a. katanya: 
Saya datang kepada Umar bin Khattab, lalu dia mengatakan kepada 
saya: "Sesungguhnya permulaan sedekah yang membayangka
 ke
em- 
biraan di muka Rasulullah SA W. dan sahabat-sahabat belzau, lala
, 
sedekah dari suku Thayyi', yang engkau bawa kepada Rasulullah SA Jv. 


SUKU DAUS 
e/ /' 
 / ... /, / //0/-' -4./ 
/. \ 
\"".j/\;'\
\
Z
\ iI. oil \ 
J\,;OJ:

\cJ" _
,
 

,.
 
.J..
 .. !oJ _ \ '" ...;,- 
267 



P\
1
 "'

 9"/ =/
/ J 00;;: 
 /
 \ .1 ",
 =.,M,/ ../


,P ,,/ 

rr <JlA'
J;)
 _/ ... 4).) e"



j,';
J
 
. 0 /r.; 0 
.. (X

1'--'.J;) 


. .YhUWI!\P p'--
- 
 f
(.'
 \"1!tl'.J ,
. 
.t.
\ 


:.J 
\J
JJA..J.
 ()

'17'" ;.

 ,/ 
./'" .. ,010 
 
(
! .)
 
 d .. -/ .. '->
 
..

 
 

y
.- ./ 010 


319. 


Dan Abu Hurairah r.a. katanya: 
Datang Thufail dan kawan-kawannya, lalu mengatakan: "Ya Rasulul- 
lah! Sesungguhnya suku Daus telah kafir dan enggan (mematuhi 
perintah). Sebab itu, hendaklah engkau do'akan kepada Allah ke- 
binasaannya." Karena itu ada orang yang mengucapkan: "Binasalah 
Idranya suku Daus!" Lalu Nabi SA Jv. mendo'a: "Ya Allah! Tunjuldlah 
Idranya suku Daus dan berilah mereka (kebaikan)!" 


321. 


Dari Abu Zar r.a. katanya: 
R
ulullah SA W bersabda: "Sesungguhnya kamu akan menaklukkan 
suatu negeri yang acap kali disebut dalam masyarakat mereka per- 
kataan Qirath (nama mata uang). Sebab itu hendaklah kamu melaksana- 
kan wasiat dengan bersikap balk terhadap penduduknya, karena 
dengan mereka ada ikatan perjanjian dan semenda. Kalau kamu 
melihat dua orang lald-laki yang bertengkar di tempot batu ba- 
ta, hendaklah kamu keluar dari situ. " 


J '.1/ e -1",)' / ,"
. ,,
 ./ / ..1")\"'/."'
/"")'''1 j / 
p




p
 
 \u\.)\ ]

J!\ \;"-'f".. 
A'

t \ 1
 /..1,J...</."..J .1 J ")/ 
 
 \ -1."..1"'.1' ./ , 
-..l)
JJ 
 .. III \
\ - 
 u 
..L III \ 
./.. 
 
J>A: ./ 
J


 



;£
.t:.
:;"

\j
(fG
':':
J
 
<
\j, \(:"
',[\ 

rj"-'/
 
l

 '/: o,)
 !.. /' 


 
'r
 .. 
 ,-'-"
..) ./ 




 
..1 0 -t;\
/
 

 ./ ./
'-" 


'UMAN 
;. } ) ..1 '" / // /. ,,/ /0/ /. ./ 
J 
 \.0 
 
\: "'
)t\
 
 
\J
..)
dG ojy:
\
-"''''\' 
./ '/ 
...." / .. ;.- 
/ .. 
' / 
I / "..1/ /. /< )//o/,
 
 
 \ j ") / J ' I "(i)"/< / .JJ' 

 

\

Jt;,;
\j,-r 

.J ,. . "-f
o.. 
. 
;;"
; 2
 

'


'1\j
 
322. Dari Abu Barzah r".a. katanya: 
Rasulullah SA W. mengutus seorang laki-laki kepada satu suku di 
antara suku-suku bangsa Arab, lalu utusan itu mereka maid dan 
mereka pukul. Karenanya utusan itu datang kepada Rasulullah S
 Jv. 
menceritakan kepada beliau, lalu Rasulullah SA Jv. mengatakan: 'Ka- 
/au seandainya engkau datang kepada penduduk 'Uman, tentu mereka 
tiada akan memaki dan memukul engkau. .. 


320. Abu Hurairah berkata: 
Saya tetap mencintai suku Bani Tamim karena tiga hal yang saya 
dengar dari Rasulullah SA Jv. Saya mendengar Rasulullah SA Jv. ber- 
sabda: "Mereka adalah umatku yang sangat kuat melawan dajjal 
dan datang sedekah mereka. Lalu Rasulullah SA Jv. berkata: '1nilah 
sedekah kaum Idta." Ada seorang perempuan tawanan di antara 
mereka di rumah 'Aisyah. Kemudian Rasulullah SA Jv. mengatakan: 
"Merdekakanlah dia, karena dia turunan [sma'iL" 
" 


MESIR 
\/0 
.1
 /'\ 
 (, :o)
 
.. / . 
 1 \ 
 
 tJ,.) / "\\
 
,
..( .../ 




.J 
!t 4U'
.J()\-,(J\t
.;)
\
 - "'''' 
7 , 
 


PARSIA 
/...
 /0..1 / / 
 J\".J" /t'
 ,\,-::: / /./) -1./ 
{"'w :.,\" 
 ,0']\. 
\ 


'c.J
O\j <.J
 o
 &.
\"", - 
,,
 
L;->fi 
O:/ cJ 
,""-"- /' ':./... _v ,.. 
.J
,/\(

)

/_ \;': 
 Ju

 
,


 0J .:J /.;- 


323 Dari Abu Hurairah r.a. katanya: 
Rasulullah SA W bersabda: "Kalau seandainya agama itu terletak 


268 


269 



dekat Bintang Tujuh, niscaya seorang laid-laid {jari bangsa Parsia 
akan pergi ke situ sampai dapat mencapainya. " 


. · /, / '_/
/' , 

 
 \ /. \ 
 ' * " ,".0 J /.'
 (. /0/.1 A \ 0/ 

 
.".r
" :> . 
 L.r..uQ I \8 0 -J lbd us- _ ,
t 
" 
 
 /'.;J;;.tr . 
- '..... 
 ..... 
" 




j
(x
IZ1 r'

 &;;



\
 
€%i-';5;r't




\ 

 

\

 
,.-! : \/t / /\
" // -",-.L.:.,
t\ / 
 /
 i,
 
 
 
 ,/( / C,;//\
 

 ul.(\.-l
 oJ;: 
 
 
-" (J
 <?':-!, \ cJ
 _ JJ U 


) 
 Y',
 
(
\\::
'\ /." t

\ 

J
 
..
 
<J.
 _
 
cJ _)- '-' 
 
324. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: 
Pernah kami duduk dekat Rasulullah SA W, ketika ftu turun kepada 
beliau surat Al lumu'ah. Setelah beliau membaca "wa akharina 
minhum lamma yal haqu bihim" (dan orang-orang Ia.in dari mereka 
yang belum berhubungan dengan mereka). " Seorang laki-Iaki bertanya: 
"Siapakah orang lain itu, ya Rasulullah?" Rasulullah SA Jv. belum 
menjawab, sampai dla bertanya satu kaU lagi atau dua kali atau tiga 
kali, sedang di antara komi hadir Salman Al Parisi (Orang dari Parsia). 
Lalu Nabi meletakkan tangannya kepada Salman, kemudian mengucap- 
kan: "Kalau seandainya iman itu terletak dekat Bintang Tujuh, 
niscaya akan dicapai juga oleh beberapa orang dari orang-orang ini. " 


KAT A PENUTUP 


Scanned bf?Ok (sbook) ini hanya untuk pelestarian buku 
dari kemus nahan. DILARANG MENGKOMERSILKAN 
atau hi . up : Ida mengalami ketidakbahagiaan 
dan ketidakberuntungan 
BBSC 


Puji dan syukur untuk Allah, Tuhan Yang Maha Esa dan Maha 
Kuasa, karena dengan hidayat dan 'inayatNya, telah selesai penterjemahan 
Hadits SHAHIH MUSLIM seluruhnya. Sekali lagi puji untuk Allah, yang 
dengan nikmat karuniaNya, pekerjaan yang baik dan sulit ini telah selesai 
dengan sempurna. 
Sebagaimana telah diterangkan, bahwa susunan Terjemahan ini. tidak 
menurut susunan dalam kitabnya yang asli, melainkan dirobah menurut 
susunan ya-ng baru. Selian dari itu hadits yang berulang sengaja ditinggalkan, 
sedang kalau yang satu lebih panjang dan lebih lengkap dari yang lain, 
dicukupkan saja dengan yang lebih panjang (Iengkap). Penterjemahannya 
dititik beratkan bagaimana supaya lebih jelas dan mudah dipaham, serta 
bahasa Indonesianya lebih lancar, bahkan dimana perlu agak jauh sedikit 
dari susunan aslinya. 
Oleh sebab itu, hal yang tidak dapat dielakkan, jika ada yang ditinggal- 
kan dengan sengaja, tentu ada yang tinggal tidak dengan sengaja. Dalam 
menyusun bahagian-bahagiannya, mungkin ada yang kurang tepat dan 
tidak serasi. Dalam pad a itu mungkin pula terjemahannya dalam pandangan 
para pembaca yang budiman agak terlalu jauh dari bahasa aslinya, sehingga 
merupakan t
rjemahan bebas. 
Maka dengan segala kerendahan hati, kami mengharapkan kepada 
para pembaca umumnya, ahli hadits dan ahli bahasa khususnya, kiranya 
bertemu hal-hal yang patut diperbaiki untuk masa yang akan datang, 
kami mengharapkan teguran dan akan kami terima dem
an segala senan
 
hati. Dengan demikian diharapkan terjemahan ini berangsur-angsur mencap
l 
kesempurnaannya. Untuk tegur dan sapa yang disampaikan kepada kaml, 
terlebih dahulu kami mengucapkan banyak terima kasih. 


270 


271 



Terakhir, kami memohonkan kepada Tuhan, kiranya amal kami dan 
bantuan yang telah diberikan oleh kawan-kawan kami untuk ini, baik 
lahh ataupun batin, langsung atau tidak langsung, diharapkan menjadi 
amal saleh dan dibalasi oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. 
Seterusnya segala kekhilafan, kejanggalan dan kekurangan yang terdapat 
dalam terjemahan ini, mohon ampunan dari Allah SWT. dan dari para 
pembaca yang budiman diharapkan pula banyak ma'af. Kami percaya, 
walaupun segal a kesungguhan hati, kebulatan tenaga dan pemusatan pikiran, 
dengan bertawakkal kepada Allah, telah dicurahkan untuk kesempurnaan 
terjemahan ini, namun sebagai manusia yang bersipat lemah, akan bertemu 
juga dalam usahanya berbagai kekurangan. Sekali lagi kami menKha- 
rapkan tegur sapa dan pemberian ma'af. 


Salam dan terima kasih 


F ACHRUDDIN HS. 


\ 
\ 


272 


Scan menggunakan Ep80n Perfection VlO (scanner Ep80n 
karena kOlDpetebel Linux) yang dikendalikan XSane. 
Beberapa hasil scan diedit dengan GiIDp 2.6.x (gimp.org). 
File djvu dibuat dengan Lizardtech Djvu Solo 3.1 (djvu.org) 
Non-Commercial melalui Wine Emulator (winehq.org). 
Scanning, Editing, dan konversi pada openSUSE 11.0 
Scan 200 dpi dan color. Setting djvuSolo menggunakan 
200 dpi, kOIDpI'esi cover: photo, kOIDpI'esi isi: scanned 



